Terjemah 





Piala Lampu-Lampu 
Penerang 





Oleh : 
. Yunus Ali Al-Muhdhor 








| | Syekh Al Farra' Al Baghawi 








MISYKATUL MASHABIH 
(MPU:LAMPU PENERANG 
JilidI 
Penterjemah: 
Yunus Ali Al Muhdhor 


“Penerbit: CV. ASY SYIFA' Semarang 
1993 








Judul Asli: 











Diterjemahkan dari buku asli berjudul: 
MISYKAATUL MASHAABIIHI 

Penyusun : Syeikh Al Farra” Al Baghawi 

Judul Terjemah . : Misykatul Mashabih 

' (Piala Lampu-Lampu Penerang) jilid I 
Penterjemah : Yunus Ali Al Mubdhor 
— Diterbitkan oleh : Penerbit CV. Asy Syifa? Semarang 
Jl. Puri Anjasmoro, Blok A2, No. 14 - 15 

Telp. (024) 605062 - 605063, 605121 
Semarang, 50144 | 

— Cetakan Pertama : Juli 1993 

— Khat Arab : Rahmatullah 

— Setting isi : Y. Hartati: 

— Lay out : Alim Zaenuddin 

— Editor : - Ashari - 

: - Drs, In'am Fadholi 

— Design Cover : Pro Graphic Studio 


- DEPARTEMEN AGAMA 


BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA 
Jin. Moh. Humi Thamrin No. 6 
Telp. 327758 dan 304509 P.O. Box 3688 
JAKARTA 








SURAT REKOMENDASI. 
No. :Pe III/KUS03. 1/110 /503/1993 


Kepala Pusat Penelitian dan Pengenbangan Lektur Agama RI 
Badan Penelitian dan Pengembangan menyatakan bahwa : 


Penerbit ASY—SYIFA 
Alamat : Puri Anjamoro Blok A2 No. 14 15 


Semarang. 


1. Penerbit ASY-5SYIPA telah menerbitkan buku-buku agama dan u- 
mun gerta buku-buku terjemah (al-0ur'an dan Hadig/Kutub Sit- 
tah). 


2. Buku yang diterbitkan Penerbit ASY-SYIFA tersebut merupakan 
bacaan yang sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahu- 
an dan bacaan masyarakat luas dan menjadi bahan literatur 
Perguruan Tinggi, pondok pesantren, madrasah dan sekolah u- 
mw (Daftar Buku Terlampir). 


Demikian surat rekomendasi ini kami berikan untuk dapat di- 
pergunakan sebagaimana mestinya. 


Jakarta, 12 Mei 1993 
AN. KEPALA BADAN LITBANG AGAMA 
KEPALA PUSLITBANG LEKTUR AGAMA 


PA EM EN » . 











. 


AT, Hd kt 9. 


Ada dua macam konseptual Islam, yaitu Al Our'an dan Al Hadits. 
Al Our'an adalah firman Tuhan yang diwahyukan melalui Jibril, meru- 
pakan pengejawantahan dari kebenaran dan dasar bagi jalan hidup Is- 
lami. Kitab ini merupakan petunjuk yang menuju kepada perkembangan 
kepribadian manusia dan peraturan sosial atas dasar ke Esaan Tuhan. 

Rasul sering dijadikan sumber rujukan untuk perumusan sistim ke- 
budayaan, pendidikan: sistim sosial, moral, hukum dan segala cara hi- 
dup yang Islami. Sebab Rasul adalah personifikasi Al Our'an. ”'Figur 
yang ideal”, kata Al Our'an ””Beliau adalah Al Our'an yang berjalan”, 
jawab Aisyah isteri Rasul kepada penanya. 

Al Our'an adalah Kalam Allah. Seandainya semua samudra dijadi- 
kan tinta dan semua pepohonan dijadikan Kalam, niscaya semua akan 
habis sebelum selesai menuliskan kalimah Allah. Maka bagaimana me- 
lukiskan gambaran perilaku Rasul, sama beratnya melukiskan Kalam I- 
lahi. Karena Rasul yang seidentik dengan Al Our'an masih bisa diraba, 
dilihat, didengar, dirasa dan diajak berdialog, sebab beliau juga ma- 
nusia, maka penggambaran sifat keteladanan beliau masih bisa ditulis 
yang telah direkam oleh para periwayat hadits setelah melalui berbagai 
macam analisis yang amat teliti, riset metodologik yang teliti dan ber- 
belit-belit serta penyaringan hadits yang amat ketat. Demikian ini ter- 
bukti dengan bermunculnya berbagai macam kitab hadits, yang antara 
lain adalah kitab ''Misykaat Al-Mashabiih'” yang berinitial dengan arti 
”piala lampu-lampu penerang”. 

Dalam pengumpulan hadits para ulama? mengembangkan teori kri- 
tik historis Rasul, mereka menyebutnya ?'Ulumul Hadits”, termasuk di- 
dalamnya ilmu ?'Musthalah Hadits”, ilmu perawi hadits. Dengan ilmu 
itu mereka menguji validitas internal dari riwayat-riwayat yang sampai. 

?”Misykaat Al Mashabiih” dalam bentuk terjemahan bahasa Indo- 
nesia merupakan satu langkah kemajuan yang baru diantara ribuan 
langkah kemajuan yang lain dalam dunia terjemahan. Memang tidak da- 
pat disangkal, wajah kitab aslinya dengan kitab terjemahannya ada per- 


bedaan, meski tidak dalam medan yang prinsip. Karena seni dan jiwa 
bahasa Arab berbeda dengan seni dan jiwa bahasa Indonesia. Apalagi 
yang digambarkan kebesaran perilaku Rasul. 

Pengarang hanya mampu berkata, Rasul adalah bak piala lampu- 
lampu penerang ”'Misykaat Al Mashabiih”' lalu diukur dengan untaian 
mutjara-mutiara hadits bab persub bab dan pasal demi pasal yang kese- 
luruhannya bercerita tentang diri Rasul. Kekagumannya. terhadap pri- 
badi Rasul, seorang kafir yang bernama Thomas Carlyle dalam on He- 
roes Worship hanya mampu melukiskannya dengan kalimat. berikut: 
” Dia datang seperti sepercik sinar dari langit, jatuh ke padang pasir yang 
tandus, kemudian meledakkan butir-butir debu menjadi pelita yang me- 
nyinari angkasa sejak Delhi sampai Granada”. 

Semoga percikan sinar ledakan butir-butir padang pasir itu meng- 
impas kemari lalu menyinari angkasa Indonesia dan mengangkat kemba- 
li kebesaran Islam di Indonesia. 


Yunus Ali Al Muhdhor 


PENGANTAR PENULIS 

$ ui 0G L7 ? , 

KENA 
AN ITE IA Ulat TNI) 
reel 21 PENA La PI IN: LI EN Pata 


Segala puji bagi Allah, kami haturkan pujian hanya semata kepada- 
Nya dan kepada-Nya pula kami mohon pertolongan, ampunan dan per- 
lindungan dari kejahatan dan kebusukan diri dan perbuatan kami. Se- 
orang yang diberi hidayah oleh Allah maka ia tidak akan tersesat, se- 
orang yang diberi kesesatan, maka ia tidak akan mendapatkan jalan pe- 
tunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi 
bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya yang diutus ke- 
pada umat manusia ketika jalur-jalur keimanan hampir pudar pengaruh- 
nya, hampir padam cahayanya, hampir runtuh sendi-sendinya dan pu- 
satnyapun tidak lagi dikenali orang, maka Rasulullah saw mulai mem- 
bangun kembali sendi-sendi keimanan. Dan beliau menegakkan kalimat 
tauhid serta menjelaskan jalan petunjuk bagi orang-orang yang ingin 
menempuhnya dan sekaligus menerangkan jalan-jalan yang menuju ke- 
bahagiaan bagi orang yang ingin mendapatkannya. 

Sesungguhnya untuk berpegang teguh kepada sunah Nabi saw tak 
akan terlaksana terkecuali hanya dengan mengikuti sumber-sumber pe- 
tunjuknya, demikian pula berpegang teguh dengan agama Allah tak 
akan terwujud terkecuali hanya dengan mengikuti firman-firman-Nya. 
Kitab ?'Misykaatul Mashabiih” yang disusun oleh Al Imam Abu Mu- 
hammad Al Husain ibnu Mas'ud Al Faara? Al Baghawi adalah sebuah 
kitab yang paling lengkap kandungannya, paling teliti sumber-sumber 
haditsnya dikarenakan penyusun kitab ''Misykaat?” ini sengaja memper- 
pendek dan membuang sanad-sanad haditsnya, maka para pakar hadits 
mengkritiknya cara demikian ini, walaupun hadits-hadits yang dinukil- 
nya merupakan hadits-hadits yang dapat dipercaya sanad-sanadnya, 
akan tetapi didalamnya tidak terdapat tanda-tanda yang dapat dipakai 
untuk dalil menujunya, sehingga hadits-hadits tersebut seperti sebuah 
tempat yang tidak ada rambu-rambunya. Maka selanjutnya aku beristi- 
“kharoh kepada Allah dan meminta petunjuk dari pada-Nya sehingga aku 

diberi kesempatan untuk memberikan tanda-tanda yang dilupakan oleh 
v 





si penyusun kitab ini. Maka aku letakkan setiap hadits pada tempatnya 
yang sebenarnya sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh para 
Imam ahli hadits yang dapat dipercaya seperti: Abu Abdullah Muham- 
mad bin Isma'il Al Bukhari), Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj Al 
Ousyair2) Abu Abdillah Malik bin Anas Al Ashbakhi:), Abu Abdillah 
Muhammad ibnu Idril As Syafi'iw), Abu Abdillah Ahmad ibnu Muham- 
mad ibnu Hambal As Syaibaanit5), Abu Isa Muhammd ibnu Isa At Tir- 
midzit6), Abu Dawud Sulaiman ibnul Asy'ats As Sijistaani7), Abu Ab- 
durrahman Ahmad ibnu Syu'aib An Nasa'i8), Abu Abdillah Muham- 
mad ibnu Yaziid Ibnu Majah Al Oazwini9)», Abu Muhammad Abdullah 
ibnu Abdurrahman Ad Daarinit10), Abul Hasan Ali ibnu Umar Ad Daa- 
raguthnia1), Abu Bakar Ahmad ibnu Husain Al Baihagit12), Abul Hasan 
Raziin ibnu Mu'awiyah Al' Abdaric3), dan lain-lainnya. 

Perlu diketahui, jika aku telah menasabkan suatu hadits kepada sa- 
lah seorang dari para ahli hadits yang nama-namanya kami sebutkan di- 
atas, maka hal itu ibarat aku menasabkan hadits tersebut kepada Nabi 
saw, sebab mereka telah sempurna menyelidiki dan meneliti sumber- 
sumber hadits dengan teliti-telitinya, sehingga kami tak perlu lagi me- 
ragukan keabsahan suatu hadits yang diriwayatkan oleh salah seorang 
dari para ahli hadits yang kami sebutkan nama-namanya diatas. Hadits 
demi hadits yang ada didalam buku ini aku bagi menjadi beberapa kitab 
dan bab demi bab sebagaimana yang disusun oleh si penulis kitab ini dan 
aku mengikuti cara penyusunannya dengan baik. Pada umumnya aku 
bagi setiap bab menjadi tiga pasal.” 

' Yang pertama: yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim atau sa- 
lah seorang dari keduanya dan aku cukupkan dengan hadits yang diri- 
wayatkan oleh keduanya walaupun hadits tersebut diriwayatkan pula 
Oleh ahli hadits yang lain dikarenakan tingginya derajat Tiwayat yang di- 
sampaikan oleh Bukhari dan Muslim. 

Yang kedua: yang ditulis oleh para ahli hadits selain Bukhari dan 
Muslim. 

Yang ketiga: apa yang mengandung atas makna bab dari ikutan- 
ikutan yang sesuai bersamaan dengan penjagaan atas syarat walaupun 
hal itu merupakan sesuatu yang ma'tsur dari salaf maupun khalaf. 

Selanjutnya jika engkau tidak mendapatkan suatu hadits didalam 
suatu bab, yang sedemikian itu adalah dikarenakan pengulangan yang 
sengaja aku hilangkan. Adapun jika engkau mendapatkan suatu hadits 


vi 


yang sebagiannya terpotong untuk memperpendek, atau telah tercakup 
kepadanya sepenuhnya maka aku sengaja tinggalkan dan aku ikutkan 
jika engkau mendapatkan perbedaan didalam dua pasal dari penyebutan 
ahli hadits selain Bukhari dan Muslim pada bagian pertama sedangkan 
pada bagian kedua disebutkan oleh keduanya, maka ketahuilah bahwa 
setelah aku ikuti kedua kitab ”'Al Jamu Bainash Shahihaini” karya tulis 
Al Humgsidi dan kitab ''Jami'ul Ushulul'”, maka aku beri'timad/bersan- 
dar pada dua kitab shahih Bukhari dan Muslim lengkap dengan matan 
keduanya. 

Jika engkau lihat perbedaan didalam hadits-hadits tersebut yang se- 
demikian adalah dikarenakan bercabang-cabangnya jalur-jalur hadits, 
mungkin apa yang aku kaji atas riwayat yang dijalani oleh Syeikh Al 
Farra' Al Baghawi penulis buku ini ra. Dan sedikit engkau dapati aku 
berkata: ”'Apa yang aku dapatkan didalam riwayat ini didalam kitab- 
kitab ushul atau aku dapatkan perbedaannya didalamnya. Jika engkau 
berhenti padanya maka nisbatkanlah kekurangannya padaku dikarena- 
kan kurangnya kekuatan dirayahku, bukan kepada pribadi si penulis 
buku ini. Semoga Allah memberi rahmat bagi setiap orang yang berhenti 
diatas itu kemudian ja memberi peringatan atasnya dan sekaligus me- 
nunjukkan pada kami jalan yang benar. 

Apa yang disyaratkan kepadanya oleh si penulis kitab ini dari gha- 
rib atau dhaif atau yang selain keduanya, maka kebanyakannya aku te- 
rangkan wajahnya. Adapun yang tidak disyaratkan kepadanya dari apa 
yang ada didalam kitab Ushul, maka sengaja aku tinggalkan, terkecuali 
didalam beberapa maudhu' untuk suatu motivasi. Mungkin engkau da- 
patkan beberapa maudhu' yang terbengkalai yang sedemikian itu aku ti- 
dak mengkaji atas perawinya maka sengaja aku tinggalkan begitu saja. 
Jika engkau dapatkan kekurangan maka sedapatnya sempurnakanlah 
kekurangan tersebut, semoga Allah memberikan imbalan yang baik ba- 
gimu. 


Kitab tersebut kami beri nama: '' MISYKATUL-MASHAABIIH”, 
dengan harapan semoga Allah memberikan taufik, pertolongan, petun- 
juk, perlindungan, kemudahan. Semoga kitab ini dapat memberi manfa- 
at bagi kami dan bagi kaum muslim dan muslimat baik di dunia maupun 
di akhirat. 


Sesungguhnya hanya Allah Yang Maha Esa sebaik-baik tempat un- 
tuk berlindung dan berpasrah diri, sebab tiada daya kekuatan kecuali 
bila ditopang oleh Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. 

Dari Umar ibnu Khathab ra berkata Rasulullah saw pernah bersab- 
da: ”'Sesungguhnya segala perbuatan tergantung dengan niatnya. Se- 
sungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang- 
siapa yang motivasi hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hij- 
rahnya akan sampai pada Allah dan Rasul-Nya dan barangsiapa moti- 
vasi hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk mengawini seorang 
wanita maka hijrahnya akan sampai pada yang ia niatkan semula”. 
(Muttafag Alaihi). 


viii 


Catatan Kaki: 


1). 


2). 


Imam Bukhari adalah seorang Imam dan pakar dalam hadits-hadits 


- Rasulullah saw. Semua hadits yang diriwayatkan oleh berliau ter- 


masuk hadits-hadits shahih yang tak perlu diragukan lagi ke- 
shahihanya. Sejak usia 8 tahun beliau mulai menghafal hadits dari 
berbagai tokoh ulama hadits yang kenamaan, daya hafalnya amat 
kuat, sehingga pada usia 18 tahun sudah banyak para santri yang 
berguru dari beliau tentang hadits dan perawi-perawinya. Beliau 
senantiasa berpidah-pindah negeri demi untuk mengumpulkan 
hadits dari guru-guru beliau. Setiap hadits yang beliau hafal, beliau 
hafal pula sanad-sanadnya dan sifat-sifat para perawinya dengan 
teliti. Bila ada seorang perawi hadits yang beliau anggap tidak 
memenuhi syarat untuk dipercaya, maka beliau khususkan, hadits 
tersebut dalam kelompok hadits lemah, maudhu' dan sebagainya. 
Beliau sempat berguru lebih dari 1000 tokoh ulama hadits yang 
terkenal di masanya. 

Selain itu, beliau termasuk salah seorang Imam Mujtahid da- 
lam bidang fikih, dan pendapat-pendapat beliau dalam bidang fikih 
amat penting. Karya tulisnya banyak sekali, yang terpenting adalah 
kitab ”Al Jaami'ush Shahih” yang dalam dunia Islam kitab 
tersebut dikenal sebagai satu-satunya kitab hadits shahih yang pa- 
ling dapat dipercaya. 

Beliau wafat pada tahun 256 H. 

Imam Muslim adalah seorang pakar hadits kedua setelah Imam 
Bukhari. Beliau adalah murid Imam Bukhari. Dilahirkan pada ta- 
hun 204 H di kota Naisabur. Beliau senantiasa berkelana ke berba- 
gai negeri untuk mengumpulkan hadits demi hadits dari para pakar 
hadits yang ada di masanya. Demikianlah setiap hadits yang beliau 
dapatkan selalu diteliti seketat-ketatnya baik dari segi matannya, 
sanad-sanadnya, maupun perawi-perawinya dan sekaligus segala 
back ground sifat-sifat perawinya. Demikian pula beliau menelor- 
kan berbagai karya tulis dalam bidang hadits, ilmunya dan perawi- 
perawinya. 

Karya tulis beliau yang terkenal adalah kitab '?Al Jaami'us 
Shahih'. Kitab beliau yang satu ini termasuk kitab shahih kedua 
setelah shahih Bukhari, akan tetapi kitab beliau yang satu ini sangat 


x 


3). 


4. 


5). 


bagus tertibnya dan tidak banyak hadits-hadits yang terulang bila 
dibanding dengan yang ada didalam kitab shahih Bukhari. 

Imam Malik adalah seorang tokoh Imam Madzhab yang kena- 
maan. Beliau seorang tokoh ulama di Madinah dan seorang yang 
juga ahli fikih. Madzhabnya berkembang di Spanyol dan di Maro- 
ko hingga dewasa ini. Beliau dilahirkan tahun 90 H, beliau adalah 
seorang teguh dalam agamanya dan amat kuat daya hafalnya. Pada 
suatu kali Khalifah Manshur menyuruh beliau untuk menyusun se- 
buah.buku yang mengandung berbagai masalah fikih yang dapat di 
jadikan pedoman bagi umat manusia. Anjuran tersebut beliau la- 
kukan dengan baik dan beliau segera menyusun kitab fikih yang 
terkenal dengan nama ?'Al Muwaththa?”. 

Beliau wafat pada tahun 179 H. 
Imam Syafi'i adalah seorang Imam Madzhab dan ahli fikih, se- 
orang Mujtahid, seorang Muhadits dan seorang Mujaddid/pem- 
baharu didalam urusan agama pada abad ke 2 H. Dilihat dari segi 
nasabnya, Imam Syafii'i bernama Muhammad ibnu Idris Asy Sya- 
fi'i Al Ouraisyi Al Hasyimi. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H, di 
Gaza/Palestina. Sejak umur 2 tahun beliau telah diajak pindah ke 
kota Mekkah. Selama hidupnya, beliau sempat berkunjung ke 
Baghdad sebanyak 2 kali. Pada tahun 199 H beliau menetap di Me- 
sir dan disana pula beliau wafat. Beliau dikenal sebagai seorang ahli 
syair, sastra Arab, fikih, hadits dan ahli memanah. Kejeniusannya 
dan daya ingatnya tidak seorangpun yang dapat menandinginya. 
Beliau adalah seorang yang pertama kali menulis risalah di bidang 
ilmu ushul fikih. Buah karyanya tak terhitung banyaknya, hanya 
saja yang paling terkenal adalah kitab '' Al Umm?' sebanyak 7 jilid. 
Beliau wafat pada tahun 204 H. 


Imam Ahmad ibnu Hambal adalah seorang Imam Madzhab dan se- 
orang Muhadits yang tersohor. Beliau dilahirkan di kota Baghdad 
pada tahun 164 H. Sejak kecil, beliau gemar menimba ilmu dari 
berbagai tokoh ulama di negerinya termasuk juga beliau pernah 
berguru dengan Imam Syafi'i. Untuk menimba ilmu, beliau selalu 
berkelana di berbagai negeri dan beliau termasuk guru bagi Imam 
Bukhari dan Muslim. Dalam hidupnya beliau pernah dipenjara oleh 


. Khalifah Al Mu'tashim selama 28 bulan. Selanjutnya setelah Kha- 


6). 


8). 


9). 


10). 


lifah Al Mutawakkil mengetahui ketinggian, kedudukan dan ke- 
luasaan ilmunya, maka beliau dimulyakan dan disanjungnya. Buah 
karya tulisnya tidak terhitung banyaknya, hanya saja yang terkenal 
adalah kitab ''Al Musnad””. 

Beliau wafat pada tahun 241 H. 
Imam Tirmidzi dilahirkan pada tahun 200 H. Beliau sempat betgu- 
ru dengan Imam Bukhari dan beberapa tokoh guru yang lainnya. : 
Beliau adalah seorang Muhadits yang dapat dipercaya dan amat ku- 
at daya hafalnya. Kejeniusan otaknya tidak mengurangi kewara'an 
dan kezuhudannya. Selama hidupnya beliau sempat menulis be- 
berapa kitab termasuk juga kitab ''Al Jaami”. 

Beliau wafat pada tahun 279 H. 
Imam Nasa'i dilahirkan di desa Nasa' sebuah desa didekat kota 
Khurasan. Beliau dilahirkan pada tahun 215 H. Selama hidupnya 
beliau sempat berguru pada beberapa tokoh ahli-hadits yang ada di 
masanya baik ketika di Khurasan sampai di Hijaz, Irak, Mesir 
maupun Syam. Beliau dikenal sebagai seorang Muhadits yang kena- : 
maan. Buah karya tulis beliau cukup banyak, hanya saja yang ter- 
kenal adalah kitab '' As-Sunnah””. Kemudian kitab ''As Sunan” di- 
ringkas dan diberi nama kitab '' Al Mujtabaa Minas Sunan?”. Kitab 
As Sunan termasuk salah satu '”Kutubus Sittah””. 

Beliau wafat pada tahun 303 H. 
Imam Ibnu Majah termasuk salah seorang Imam didalam ilmu ha- 
dits. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H di wilayah Al Kazwin. Se- 


“lama hidupnya beliau sering ke berbagai negeri untuk menimba 


ilmu-ilmu agama dan mengumpulkan hadits dari berbagai tokoh 
ulama yang kenamaan di masanya. Beliau berkelana mulai dari 
Basrah, Baghdad, Syam, Mesir, Hijaz dan negeri-negeri lain. Be- 
liau sempat menelorkan karya tulisnya yang diberi nama kasi Su- 
nan” At Tafsir” dan At Tarikh””. 
Beliau wafat pada tahun 73 H. 

Imam Ad Daarimi juga dikenal sebagai seorang ahli hadits yang ju- 
jur dan kuat daya hafalnya. Beliau dilahirkan pada tahun 181 H. 

Selama hidupnya beliau pernah berguru dari berbagai tokoh agama 
yang tersebar di Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan. Beliau ter- 
masuk salah seorang guru bagi Imam Muslim didalam kitab sha- 
hihnya. Beliau dikenal sebagai ahli-tafsir, fikih dan ahli ilmu hadits 


Xi 





11). 


12). 


13) 


di kota Samarkand. Semasa hidupnya beliau sempat menelorkan 
beberapa buah karya “tulisnya termasuk juga kitab ''Al Jaami'us 
Shahih”, As Sunan” yang lebih dikenal dengan nama ''Al Mus- 
nad”. Kitab tersebut menurut ahli hadtis dianggap lebih kuat dari 
Sunan ibnu Majah. 
Beliau wafat pada tahun 255 H. 

Imam Ad Daraguthni adalah seorang tokoh ahli hadits di masanya. 
Beliau adalah seorang yang pertama kali menyusun ilmu Oiraat. 
Beliau dilahirkan di desa Daaraguthun (sebuah desa didekat kota 
Baghdad). Pada tahun 306 H. Beliau sempat berkunjung ke Mesir 
dan sekembalinya dari Mesir beliau wafat di kota Baghdad pada ta- 


hun 385 H. Buah karya beliau yang paling terkenal adalah kitab 


” As Sunan”. 

Imam Al Baihagi termasuk salah seorang ahli hadits kenamaan. 
Beliau dilahirkan pada tahun 384 H di desa Khosru Jarad/Naisabur. 
Beliau dibesarkan di kota Baikhag. Beliau sempat berkunjung di 
kota Baghdad, Kufah, Mekah dan berbagai kota lainnya. Kemudi- 
an beliau kembali ke kota Naisabur. Di tempat itu beliau wafat. Be- 
liau wafat pada tahun 458 H, dan selanjutnya jenazah beliau dipin- 
dahkan ditempat kelahirannya. Beliau mempunyai karya tulis yang 
tidak sedikit, termasuk diantaranya adalah kitab ''As Sunan Al 
Kubraa”' setebal sepuluh jilid besar. Kitab tersebut termasuk kitab 
tersebut termasuk kitab hadits yang paling lengkap. 

Imam Abul Hasan Razin yang lebih dikenal dengan Imam Al 'Ab- 
dari adalah seorang Imam yang amat terkenal di kota Mekah dan 
Madinah. Beliau dilahirkan di kota Saragosta/Spanyol. Beliau me- 
netap di kota Mekkah dalam waktu yang lama dan beliau wafat di 
kota Mekah pada tahun 535 H. Beliau sempat menelorkan bebe- 
rapa karya tulis, yang paling terkenal adalah kitab ' Attajriidu lish- 
shahaahis Sittah”” didalam kitab tersebut banyak terdapat hadits- 
hadits yang tidak tersebut didalam ””Kutubus Sittah” yang ketera- 
ngannya akan kami terangkan di belakang, didalamnya juga terda- 
pat beberapa hadits maudhu' seperti hadits yang menerangkan ten- 


tang salat Raghaib. 


DAFTAR ISI 


Hal 
Sekapur Sirih 4:4 soon can beken AR banana anna iii 
Pengantar penulis ..............ocooococoooooo v 
Daftar 3810122 denenennlnaan DE NN TEASER NN NN aa xili 
KITABUL IMAN 

Pasal Pertama 00 bone halal banana Tah 1 

Pasal Kedua ......... Daeng an mena 17 

Pasal. Ketiga 0 en ena ena UN ata Ba an LEARN Ba 21 

Bab Dosa-Dosa Besar dan “Tanda-Tanda Kemunafikan 

Pasal Pertama ........ SNN NA BIN ga 31 

Pasal: Kedus 5.5.» Leone ana 35 

Pasal: Ketiga» 20 han bana ERA 37 

Bab Was-Was/Bisikan 

Pasal Pertama: etanganitundan ne na Kue 39 

Pasal: Kedua: da5 din dn SAN 43 

Pasal: Ketiga 2 BA S3 44 

Bab Iman Dengan Tagdir 

PBsal Pertama ide bana tanna nano ea 47 

Pasal: Kedua 400 berkaitan bean ina uas 56 

Pita Ketigii oi tete AN NAN LE 65 

Bab Adanya Siksa Kubur | : 

Pasal Pertama «io. one sana ema Doa una 74 

Pasal: Kedua»... di semuel ena entman aan una 78 

Pasal: Ketigi 4 10005 n a00 RERE Una 83 


Bab Berpegang Teguh Kepada Kitabullah Dan Sunnah Ra- 
sulullah 


Pasal Pertama ...............coocoocoocooooocoo.oo.. 87 
Pasal “Kedua 20 NE EN 98 
Pasal. Ketiga... oo. mo ooomo Wood oo ooooowwdea 112 


xiii 


Il. 


xiv 


Pasal Pertama ...........oococoooooooccooooooo. 117 
Pasal Kedua ..........coooooococoocoooooKoooo. 126 
Pasal Ketiga mi. own sen what ban oma naa aa 138 
Bab Bersuci 
Pasal Pertama ...........ciocococ#c coco. 153 
Pasal: Keduk «02 int bana kena Kenana maan 158 
Pasal Ketiga .............. Na Pn nan 158 
Bab Wajib-Wajibnya Berwudhu 
Pasal Pertama... iven elemmsna ha ... 163 
PRSBI  KEJUa 2130 Dina ben ANN Ea au Kana 166 
Pasal "Ketiga. os Sebisa na anu na an nuana ba 171 
Bab Tata Cara Ke W.C 
Pasal Perta Ma... ole nesonlennn on maba nnn an 174 
Pasal: Keduh 0. seen ennn nenen dana 177 
Pasal Ketiga ben eis ono den ana Dana BE NA 184 
Bab Bersiwak/Menggosok Gigi 
Pasal Pertama ...............cocooocoooocooc.ooo... 189 
Pasal Kedua ........i.....ooooooooooooooooooo.. 10 
Pasal Ketiga ..... Hantu Mama asn UN LAN NS Kang Bram 192 
Bab Sunnah-Sunnah Berwudhu 
Pasal PErAME 2 01200 de Ba EN BEE MA 195 
Pasal Kedua 000 2000 ana Lane UR BANK 199 
Pasal Ketiga ............... AN PA NN TE RKA 206 
Bab Mandi 
Pasal Pertama ...... Dewaan Rena EN ENUN Ann ea 210 
Pasal Kedua ....... ea aan ae onta 214 
Pasal Ketiga ......... PN NN MT BNN MN NK 217 
Bab Diperbolehkan Bergaul Dengan Seorang Yang Sedang 

. Junub 
Pasal Pertama ...............coooccoooo oo. 220 
Pasal Kedua .............. PE ot PE Nn Ka aa 222 
Pasal Ketiga Hao oem kanan nana aan 226 
Bab Hukumnya Air 
Pasal Perta Ik 4. 2ei win Pena insan aan en anakan 229 
Pasal KeEdud nee n ine Untan ajaaa 230 


Pasal Ketiga ............ Into kak PN NN TN . 233 
- Bab Mensucikan Hal-Hal Yang Najis 


Pasal Pertama ...........coccoooooooo. sec... 233 
Pasal Kedua .......... pesanan en U na nan . 239 
Pasal Ketiga ................. ia dadakan ala Kala ete Oa alan aa . 22 
- Bab Mengusap Sepatu Boot 
Pasal Pertama .............. Aa NN PN EA 244 
Pasal Kedua .......... NI Ren in aan nada ae 246 
Pasal Ketiga ......... NN PA NN PSN Na EN NN . 248 
- Bab Tayammum 
Pasal Pertama ...............coooooooooooooocooco... 250 
Pasal Kedua ............. NN NN KN NA SEN 282 
PRSAI Ketiga: 000.0 one menata nana ana Kanan uaan 238 
- Bab Haidl 
Pasal Pertama enno aneh en daa aka 260 
Pasal: Keduh aon sen eni nenen nenen an onlaaka 262 
Pasal Ketiga .............. ee naa nana Henna data Du 264 
“Bab Istihadhah 
Pasal Pertama ....... en aan AA EN aU NBA 266 
Pasal Kedua ...........oocooooco.ocooo. sn... 266 
Pasal “Ketiga 1 ewe ana ana Saba ..210 
III. KITAB SHALAT | 
Pasal Pertama ...............ooocoo coco co oo. 272 
Pasal: Kedua 4 253 tenan ons eh an aan 275 
Pasal Ketiga: «osn tatanan ena nan Wen hasan 2176 
- Bab Waktu-Waktu Shalat 
Pasal Pertama ............c.coocooowoooo.coocoo.... 281 
Pasal Kedua ............ccocococooococorocoooooc. 283 
Pasal Ketiga ........ SAJA ANA AN 284 
- Bab Menyengerakan Shalat 
Pasal Pertama ............c.cooocooooocococo.o.c..... 287 
Pasal Kedua ............c... NN NN PN ITN 294 
Petik KEMBAR 201202102 RENA KAN PAN Sila . 
- Bab Keutamaan-Keutamaan Shalat | | 
Pasal Pertama ............ocooooooo. Sae saree 302 


Xv 


xvi 


Pasal: Kedua 2252 boa Duana aa TURUN Man daa 305 


Pasal: Ketiga: 5 beo tewunam mana Tenan eta naaraa 306 
Bab Adzan 

Pasal Pertama ..........cocooooooooooooo... 308 
Pasal Kedua... anne m02 sasa Sa Bea UNA 309 
Pasal Ketiga Len an Un 313 
Bab Keutamaan Adzan Dan Menjawab Seorang Muadzdzin 
Pasal Pertama ...............c.coooooooooo—ooo. 317 
Pasal . Kedua: 52. cowo nnn ta penana eeiaa OA 322 
Pasal: Ketiga... en ndek Leena en Naren 326 
Bab Mengakhirkan Adzan 

Pasal Pertama ............... PPN PN RAN 329 
Pasal: Ketiga: 5. oke dewe anakan maan Ne3 333 
Bab Masjid Dan Tempat-Tempat Shalat 

Pasal Pertama... soo bonboko0 ono nninn Kalian an 336 
Pasal Kedud:e en Ata em AA KN DESA 346 
Pasal: Ketiga Wi... ian snnantobantenn sean nm mma aa 359 
Pakaian Untuk Shalat | 

Pasal Pertama ..... Pen EN Kena Ra ana 368 
Pasal: Kedua nnti nee net aa AN nan BE 370 
Pasal: Ketiga: “ono neiiode tenan ana an anta kaan ena 374 
Bab Memasang Sitrah Atau Pembatas 

Pasal Pertama ............cococooocooco coco... 376 
Pasal: Kedila: Wine nona an ba ena ina 380 
Pasal Ketiga...» »#ouwa mennni Kanu ea sara 382 
Bab Sifat Shalat 

Pasal Pertama .........c.oococoooooccoroocoocm—o.o.. 384 
Pasal Kedua ............ccccooooWooooooo 390 
Pasal' Ketiga... ».inase 0 tamat SN A anna Aan Saman 396 
Bab Yang Dibaca Dalam Shalat 

Pasal Pertama: temewar meta hnebaa kanan aan 400 
Pasal Kedua.» 00m bom onnea anna ena uan 404 
Pasal: Ketiga 5 ce nana Pen IN REA AR 406 
Bab Bacaan Yang Dibaca Dalam Shalat 

Pasal Pertama ......... KW .. PE 408 
Pasal: Kedua 502i inn esa nanah aa on anna 419 


r MILVAASIN 


Pasal Ketiga ................aaaan 428 
Bab Ruku' 


Pasal Pertama ............. oo. 431 
Pasal Kedua: oo teen nian ramen Manah 435 
Pasal: Ketiga Ji oweakene daes onani 437 
Sujud Dan Keutamaannya 

Pasal Pertama ............oooooooooooooK. 441 
Pasal: Kedua 4 ena aa aa B3 446 
Pasal Ketiga emo nabena ta ANTA LEAGUE RARE EN 447 
Bab Tasyahud 

Pasal: Pertama. moon amnen denga nema na ... 450 
Pasal Kedua .......... Ne NN Tt 453 
Pasal Ketiga... See nana Banana 455 
Bab Membaca Shalawat Dan Keutamaannya 

Pasal! Pertama.) ion ae benni kaa enno bbs 457 
Pasal: Kedua 10022200 t nee EK BASA NBA KAS 459 
Pasal: Ketiga. oo etebenann temenan sanak 469 
Bab Do'a Dalam Tasyahud 

Pasal Pertama». 0ena ana nn awalan Mma 467 
Pasal Kedua 2 nba Ne NB 471 
Pasal - Ketiga 4.555» maa onda maa aah 474 
Bab Berdzikir Setelah Shalat 

Pasal: Pertama 1... 05 20m dan Una na nanas 476 
Pasal Kedua: 0 sentana Pelemahan aa 481 
Pasal: Ketiga au kenelnnnasnbantabnnna Kana 483 


Bab Yang Boleh Dikerjakan Dalam Shalat Dan Yang Tidak 
Boleh 


Pasal Pertama ............. an 489 
Pasal Kedua 40an nenen aan 494 
Pasal ' Ketiga Mo ba en One nana ben Ea 502 
Bab Sujud Sahwi 

Pasal. PertaMa:.. oo... ena SEN ANN 506 
Pasal: Kedua: 0 inn ben etnnea khan an adimban luna 510 
Pasal Ketiga .......... Jo ee na Ba 511 
Bab Sujud Tilawah 

Pasal Pertaia mon nn nenen 513 





xviii 


Pasal Kedua ................. Nan on Ran 515 


Pasal Ketiga ............. 0... sc... 519 
Bab Dilarang Melakukan Shalat Didalam Waktu-Waktu Yang 
Di Larang 
Pasal Pertama ..................... Gada baka 520 
“ Pasal. Kedua... co Woo cdc oo mona wnan na ia Kata 525 
Pasal Ketiga ....... annananananananannananaaaaaaanan 527 
Bab Shalat Berjamaah Dan Keutamaannya 
Pasal Pertama ..........ocoooococococo@cc@cooocoooooomoo.. 530 
Pasal Keduk: 02 nenen va kasam nana mana Hnabakan 534 
Pasal: Ketiga»... isabe near nama aa ana 539 
Bab Meluruskan Shaf 
Pasal Pertama...» oo ono were tense nenen kan ena 546 
Pasal Kedua 4... socin sales baskom daa menda nana na 549 
Pasai: Ketiga». oo bidan tema menata beban 552 
Tempat Berdiri Ketika Shalat Berjamaah .. 
Pasal Pertama ...............coococooooooooooooo... 552 
Pasal Kedua ......... NN Na Nan na NB 557 
Pasal Ketiga. seweunenanana anna mada na aka 559 - 
Bab Mengimami Shalat 
Pasal Pertama: «000350 nie ANE SNN 561 
Pasal. Kedug. eos ina Ren AA Be EAN Dan ina 562 
Pasal: Ketiga: 5.26 o0onran beban aa Kanaan Kai 565 
Bab Seorang Imam Harus Meringankan Shalatnya 
Pasal PertAMA: 2... on bale ena n Rae Aa Jan 568 
Pasal Ketiga ....................... Ae NN NN 570 


Bab Seorang Ma'mum Harus Mengikuti Seorang Imam Dan 
Hukumnya Mendahului Imam 


Pasal Pertama ae Ona TN 572 

Pasal. KeEdud Mnet nenas ea akh bekha 576 

Pasal Ketiga ........... Bt na aa ena Ra NUN na 578 

Bab Seseorang Mengerjakan Shalat Fardhu Dua Kali 

Pasal Pertama...» von anna Sa RAN na 582 

Pasal Kedu: a00 tatnia Den bekuan adan 583 
Pasal! Ketiga ioesn akan an Kuna Bana 584 


ole 
KITABUL IMAN 
2 ya 


PASAL PERTAMA 
Te BELI SN EA 
Matan (556 Hg 055 
PAN GI, Lah Na An Eh 
A cast Kiai SI AS BN 
A3 513 Jaa Tar, 2 ena 
ISIAN 3 SE 
PETA ENAA Farel Hr AIA 
BELA NE EN A5 
EA Haha Na SGrs #5 GI aman 
PA PGA KI 
aja Sr CE SIA ienSsn Ha 
463 ISA Kasak uk Te 
data (APA KATA ATA Ra 2S 
PN LA na TY HCS 
AS ASEAN AAA 





£ Pa RA jne 
SN Ii LAN NASA 
BA EN KN LA 
EN aa Ie nata Tas Tr 


aa 


1. Dari Umar bin Khaththab r.a. katanya: ”'Ketika kami sedang 
duduk di majlis Rasulullah s.a.w. disuatu hari, maka datanglah seorang 
lelaki dengan berpakaian yang amat putih dan berambut amat hitam se- 
dikitpun tak terlihat padanya tanda-tanda dari perjalanan dan tak se- 
orangpun dari kami yang mengenalnya, lalu ia duduk dihadapan Nabi 
sambil merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi dan mele- 
takkan kedua telapak tangannya kepada kedua paha beliau. Kemudian 
lelaki itu berkata: '' Wahai Muhammad beritahukan padaku tentang 
Islam”'. Jawab Nabi s.a.w.: ''Hendaknya kamu bersaksi bahwa tiada 
Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dirikanlah 
shalat, tunaikanlah zakat, berpuasalah dibulan Ramadhan, dan kerja- 
kan haji bila kamu dapat sampai ke sana?”. Kata lelaki itu: '”'Benar 
engkau?”. Kami semua merasa heran, ia yang bertanya, tapi ia pula yang 
membenarkannya. Kemudian lelaki itu berkata: ''Beritakan padaku ten- 
tang iman.” Jawab Nabi: ''Hendaknya kamu beriman kepada Allah, 
para malaikatnya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir dan 
beriman pada baik buruknya tagdir”. Jawab lelaki itu: ”'Benar 
engkau'”. Kemudian lelaki itu berkata: ”'Kabarkan padaku tentang 
Ihsan: ?' Jawab Nabi: '' Hendaknya kamu menyembah Allah seolah-olah 
kamu melihatnya, jika kamu tak melihat-Nya ketahuilah bahwa Allah 
senantiasa melihatmu?”. Kemudian lelaki itu berkata: ?”Kabarkan 
padaku tentang hari kiamat: ''Jawab Nabi: ”"Tidaklah orang yang di- 
tanya lebih tahu dari yang bertanya””. Kata lelaki itu: ”'Kalau begitu ka- 
barkan tentang tanda-tandanya!” Jawab Nabi: ''Jika seorang budak 
wanita telah mampu melahirkan juragannya, dan bila kamu lihat para 


2 


jembel yang hina telah mampu berlomba membangun gedung-gedung 
tinggi”. Kemudian lelaki itu segera pergi dan akupun (Kata Umar) se- 
gera mengikutinya dengan pandangan mata. Kemudian Nabi berkata: 
”Wahai Umar tahukah kamu siapakah lelaki itu? Jawabku: ''Hanya 
Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu”. Kata Nabi: ”'Itulah Jibril yang 
sengaja datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian”. (HR. 
Muslim). Abu Hurairah juga meriwayatkan dengan sedikit berbeda yaitu 
dengan tambahan lafadz: ''Jika kamu melihat orang-orang miskin dan 
bodoh mereka menjadi raja, dan ada lima hal lagi yang tidak ada yang 
mengetahuinya kecuali Allah”. Kemudian Nabi membacakan ayat: 
”Annallaaha 'indahu 'ilmussaa'ati wa yunazzilul ghaitsa?” al aayah 
(Muttafagun 'alaihi). 


Anda A5 JESS anda seo Y 

Ig A— ENG Ag LSI mn Te 

Ads ABS EN AA 

& Se 

OI SLS In ta 

pa PG 19 AAA Ih | 029 OALS re LAh 

ae G5 Ve 
2. Dari Ibnu Umar r.a. katanya: ”'Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Islam didirikan di atas lima pondasi: Bersaksi bahwa tidak ada tuhan 
selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya, men- 
dirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa Ra- 

madhan””. (Muttafag alaih). 


PA TS Sr Pi ea 


La Ms Adela Ben Ac Ge 

45 AAA an oat SEN Aina 
AS “S3 sites PE Te 2sjla la Ba al) 
» ie SD Sk Pa Pen PO Ge 


3. Dari Abu Hurairah r.a.: ''Katanya Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ”'Keimanan itu ada tujuh puluh lebih cabang-cabangnya yang 


3 


paling afdhal adalah ucapan laa ilaaha illallah dan yang paling kecil 
adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan, maka itu termasuk 
salah satu cabang keimanan”. (Muttafag alaih). 


Men Ea £ 


PEN PA AE Are aikan Gan 3g 
Ako GphAN Ae ap. Ing 
& BEN aa ae TAS 
: MPN EN PA EN 
Menata ANTA PITA Rea) 


4. Dari Abdullah bin Amru r.a. katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: ''Seorang muslim adalah seorang yang dapat menjaga kaum 
muslimin dari kejahatan tangan dan lidahnya, dan seorang muhajir 
adalah seorang yang mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah 
daripadanya””. Hadits ini redaksi menurut versi Bukhori. Menurut Mus- 
lim dikatakan: ””Telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah s.a.w. 
seraya bertanya: ''Siapakah dari umat Islam yang terbaik?” Jawab Nabi 
s.a.w.: "Yaitu seorang yang dapat menjauhkan kaum muslimin dari ke- 
jahatan tangan dan lidahnya.” 


$. Dari Anas r.a. katanya: 'Telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 
"Tidak sempurna iman salah seorang dari kamu sampai ia mencintai 
aku lebih dari ia mencintai ayahnya, puteranya dan sekalian manusia.” 
akal alaih). 


alm Ii SES SAS T 
La sam ». FC 


Pd cg, - TN KEENAM EA KE 
GEA KN ANA 


H0 Ma Ga 


IAI IE Ra Lg IS LG 
ser K ES AR Kana S3 Semi 
: le 3 3 D6 


6. Dari Anas katanya: ''Telah bersabda Rasulullah s.a.w.: ''Tiga 
perkara yang jika ada pada diri seseorang tentu ia akan merasakan kele- 
zatan iman: ''Seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi ke- 
cintaannya kepada selain keduanya, seorang yang mencintai orang lain 
hanya semata-mata karena Allah dan seorang yang benci kembali 
kepada kekafiran, sebagaimana bencinya bila ia dilemparkan ke dalam 
api.” (Muttafag alaih). | 


Kindasido5353 EN Sora alia Bi 


2 Ta 
SM ai SR Aa 25 ma 
Lo. 


7. Dari Al Abbas bin Abdul Muthalib katanya: "Rasulullah s.a.w. 
telah bersabda: ”'Pasti akan merasakan kelezatan iman seorang yang 
benar-benar rela menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai 
agamanya, dan Muhammad sebagi rasulnya.” (HR. Muslim). 


Aha ANA KA CA 
PuEN NA sei gAsale 


—- AN 4? .. Z 
anatara Sr Sagh AAN 


. ada na 5 SE Eli 


Pad 


8. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidak seorangpun 
dari umat ini baik ia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian ia mati sedang 
ja tak beriman dengan agama yang aku diutus untuk menyampaikannya, 
kecuali.ia pasti menjadi penghuni neraka.” (HR. Muslim). 


LI nye ae TC -.. 2 3: 3. 
Ng Jb JB SPAN Saga NE -4 
LI, 21103 Ya KA 1-7) “- 
Jaten OLA pal SY Penggal Ala 
kera Jo Ia - Zi 2 - . .p an 
Sia Idkali Ia 2 AA 
P3, $$ AA ToRA .... Pe Re era 
Kaya AR ae LP GEA PAI AI 


? - yg 
EA Ga SL 
i 9 .... 4 . 
sd aa ac. 


2s DATA CU anna 
» menja Ola Ap Gan jolyassl € 
9. Dari Abu Musa Al 'Asyari r.a. katanya: ?'Rasulullah s.a.w. telah 
bersabda: ””Tiga orang yang oleh Allah akan diberi dua pahala: 
"Seorang dari ahlul kitab yang percaya kepada Nabinya dan percaya 
pula padaku/Muhammad, seorang budak sahaya yang mau menunaikan 
hak Allah dan hak majikannya dengan baik, dan seorang yang memiliki 
budak wanita lalu dididiknya dan diajarkan dengan sebaik-baiknya ke- 
mudian ia memerdekakannya lalu segera dikawininya, maka diberikan 
baginya dua pahala.” (Muttafag alaihi). 


2 P3 TA AAA, AL n — 
KTA BET SA S5, SORE NW 
, Pe “., PP an Dat £ G5 — 
— ISL G— “NE NS EU SEN — AT 
AI LE ABE Ai Aanake 
TPI LL GILA AS Lg ar Lu & 
LE YA LPAT EL Pena Sh 1 
PALA LAN 

e “3 
Aga Pelan da se ala Ialaa ak al 


Kan, 
| 5 SSI 


Je agktn AGE PAS IN 


Na 


10. Dari Ibnu Umar r.a. katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ?'Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau 
bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulul- 
lah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Bila mereka telah me- 
lakukan hal itu niscaya mereka terjaga dari aku darah dan harta mereka, 
selain untuk hak Islam dan perhitungan mereka hanyalah pada Allah”. 
(Muttafag Alaih). 


PP Aan mug SE SISE W 
SE TA Ea ana 


” 


7. AS - 23 S.G 
Papan APA ET EA 


. HAsttto 19) Pe 


11. Dari Anas katanya: ”'Rasulullah s.a.w. telah bersabda: 'Ba- 
rangsiapa telah melakukan shalat seperti kami, berkiblat seperti: kami 
dan memakan sembelihan kami, niscaya baginya mendapatkan hak per- 
lindungan Allah dan Rasul-Nya, karena itu jangan kamu rusak Allah 
dalam perlindungan-Nya.” 

(HR. Bukhari). 


ABI TA ASET N 


. 
“ 


j | aa ae Bana Ha 


Ae LAS CT KA AAN 
Kon E AGIES La, ngan 


3 NAN AN SHete Pe CE Nia baja 
An anna Gagal 39 


bag) 


he Gito Jia 


12. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Ada seorang Arab dusun 
datang pada Nabi s.a.w. seraya berkata: ''Tunjukkan padaku suatu 
amalan yang jika aku kerjakan aku dapat masuk syurga.” Jawab Nabi: 
”Sembahlah Allah jangan kamu persekutukan Dia dengan apapun, diri- 
kan shalat fardhu, tunaikan zakat yang difardhukan, berpuasalah di 
bulan Ramadhan”. Kata Arab dusun itu: ?' Demi Dzat yang jiwaku ada 
di tangan-Nya, aku tak akan menambah dan tak akan menguranginya 
dari ini. Ketika lelaki itu pergi, Nabi s.a.w. bersabda: "Siapa yang 
ingin melihat penduduk syurga, maka lihatlah pada orang ini.” (Mutta- 
fag alaih). 


Ls J8 Jah Ke ola 
MAL Ur az SUNYI PAT ANTA 
1 Sah Aa MAS Age Hina aa 
p — ola) - 
13. Dari Sufyan bin Abdillah Ats Tsagafi katanya: ''Pernah aku 
berkata kepada Rasulullah s.a.w.: Wahai Rasululah, ajarkan padaku 
suatu kalimat yang tak akan aku tanyakan lagi pada orang lain sepe- 
ninggalmu.'' Kata Rasulullah s.a.w.: Katakan aku beriman kepada 


Allah dan kemudian berpegang teguhlah pada ajaran-Nya””. (HR. Mus- 
lim). 


Isa PA Pen | IAI di KAL ga “ 
Sebatas teh TA SA 
sa asa daa GONE ASN, 
PAK ALAN las 2 Ida IAI 
La Be 


004 


Ida AE ES SA | dls JESARE 


BN AAA Png Set Asas 
Pam ama Gart SES 
TIA BEAN Tag ne Bejad 


“JI 9 A3 7n 


Pn 3 5 NA ae OA 
G3 SS tiga ALE Tana Ng 


14. Dari Thalhah bin Ubaidillah katanya: ”'Pernah ada seorang lela- 
ki dari penduduk Najed dengan rambut yang tak terurus dan suaranya 
bergema tapi sukar untuk difahami ucapannya datang kepada Rasulul- 
lah s.a.w. seraya bertanya tentang Islam. Kata Rasulullah s.a.w.: ”Ker- 
jakan shalat lima waktu dalam sehari semalam”?. Tanya lelaki itu: '' Ada- 
kah kewajiban lain selain itu?” Jawab Nabi s.a.w.: ''Tidak ada, kecuali 
jika kamu mau mengerjakan shalat-shalat sunnah”. Kemudian Nabi 
bersabda: ”'Kerjakan puasa Ramadhan””. Tanya lelaki itu: ''Ada ke- 
wajiban lain bagiku?” Jawab Nabi: ”'Tidak, kecuali jika kamu mau me- 

'ngerjakan puasa puasa sunnah”. Kemudian Nabi s.a.w. berkata: 
»”Tunaikan zakat”. Tanya lelaki itu: '' Adakah kewajiban lain bagiku?” 
Jawab Nabi: ” Tidak, kecuali jika kamu membayarkan sedekah-sedekah 
yang sunnah”. Kata lelaki itu sambil pergi: '' Demi Allah, aku tak akan 
menambah atau menguranginya dari yang ini”. Kata Rasulullah s.a.w.: 
”Sungguh akan beruntung lelaki itu bila ia menepati apa yang diucap- 
kannya.' (Muttafag 'alaih). 


2 Pa , 

2 2 2 Fe GUNA c — 
LAI MAAN A Ts CT, ) 
ana 2901 ik 25 —— kai | 
Lego H LA. an ( Ai 


2 
Ian 


Mena An Nasa ae 


BU, PA JS AN Ae ENG, #3 
3 TA Lana RA AAN AI 


PRA Kat Ra 


ae beras SEA AN KATA 
SAI SANG EA, Aa 
sa SAN PE YAA Iga, ES Au 
DEA ND ANA 
Besa EA MA TA PERAN tah, re 
x Saha Ia le S3 35. 





15. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: ''Pernah serombongan utusan 
dari suku Abdul Oais datang kepada Nabi s.a.w. Nabi menanya mereka: 
”Dari manakah rombongan ini?” Jawab mereka: ”'Kami dari suku 
Rabi'ah”. Kata Nabi: "Selamat datang bagi kaum ditempat kami 
dengan segala kesenangan dan penghormatan”. Kata mereka: "Wahai 
Rasulullah kami tak dapat datang kepadamu selain di bulan haram, 
sebab di antara kita dengan suku Mudhar yang kafir terdapat permusuh- 
an, karena itu ajarkan kepada kami dengan suatu ajaran yang dapat 
kami sampaikan pada orang-orang yang dibelakang kami dan kamipun 
dapat masuk syurga bila kami mengerjakannya. Kemudian mereka ber- 
tanya tentang jenis-jenis minuman. Dan Rasulullah mengajarkan me- 
reka empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara. Mereka 
disuruh beriman kepada Allah yang Maha Esa. Tanya Nabi: '' Tahukah 
kamu, apakah yang dimaksud dengan beriman kepada Allah yang Maha 
Esa?” Kata mereka: ''Hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang lebih 
tahu'”. Kata Nabi s.a.w.: ''Hendaknya kalian bersaksi bahwa tidak ada 
tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dirikan shalat, 
tunaikan zakat, berpuasalah Ramadhan dan berikan dari ghanimah 
khumusnya, dan merekapun dilarang dari empat perkara dari empat 
macam minuman: Hantam, Dubaa', Nagiir dan Mizfat. Pesan Nabi ke- 


.10 


pada mereka: "Perhatikanlah baik-baik apa yang kuajarkan dan sam- 
paikan kepada orang-orang yang ada di belakangmu?”?. (Muttafag alaih). 


Kn Zn Je le Tebisa Di 3 yT 


ah 2.5 "g Fe TA TG - 


BA na REA Ts 5 SIS Ng 
NE EP RA KAA an 


FI 


Gaal A3 As BI EKS 5G 93 


Aa 
9 LL 3. 


pt san AA 3 Ge Ol Anas) As 
Jentaa BABA ALKAS Gyan Ing ada 
. de G2 na “3 


16. Dari Ubadah Ibnu Shamit katanya: '' Pernah ketika dihadapan 
para sahabatnya Rasulullah s.a.w. bersabda kepada mereka: '”Hendak- 
nya kalian membai'atku jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu- 
pun, jangan mencuri, berzina, membunuh putera-putera kamu, jangan 
mendatangi perbuatan cabul dan jangan melanggarku dalam kebajikan, 
barangsiapa yang dapat memenuhi bai'atnya itu, maka ia akan diberi 
pahalanya oleh Allah, barangsiapa yang melanggarnya, lalu ia diberi 
sanksi oleh Ailah di dunia ini, maka hal itu adalah sebagai penghapus 
dosanya, dan barangsiapa yang melanggarnya lalu Allah menutupi dosa 
itu, maka urusannya di akherat hsinyalah ditangan Allah, mungkin ia 
dimaafkan atau mungkin pula dis'xsanya kelak””, Maka kamipun segera . 
membai'atnya dengan hal itu. (Muttafag alaih). 


GL, L 


HI Kania TE NE vV 
Pera IAI 399 Yan Idaluag 





aa 1 Kosasih 

» MEN SA POLA II 

HK aiga SENIN ono 

KATA Pee UT MA : Ss 
Ai GET NE PNG 

AL 3 pe Jsldas, ta 

Aan Ae Esa S3 


17. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya: ''Ketika Nabi hendak 
keluar ketempat shalat dihari raya Jedul Adhha atau Iedul Fitri beliau 
sempat lewat dibagian tempat kaum wanita. Ditempat itu beliau ber- 
sabda: '' Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kalian, sesungguhnya aku 
diperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk neraka adalah kaum wa- 
nita”. Tanya mereka: ” Apakah yang menyebabkan hal itu wahai Ra- 
sulullah?” Kata beliau s.a.w.: ” Dikarenakan kalian banyak mengutuk/. 
mengumpat dan tidak tahu berterima kasih, tidak pernah aku lihat yang 
lebih lemah akal dan agamanya lebih dari kalian”. Tanya mereka: 
»” Apakah tanda-tandanya lemahnya akal dan agama kami ya Rasulul- 
lah?” Jawab beliau: ''Bukankah kesaksian seorang wanita separoh 
dari kesaksian seorang lelaki? Itu adalah bukti lemahnya akal mereka, 
bukankah bila sedang datang bulan (menstruasi), wanita tak boleh ber- 
sembahyang dan berpuasa?'' Jawab mereka: ''Benar”. Kata Rasulullah 
s.a.w.: Itulah bukti lemahnya agama kaum wanita.” (Muttafag alaih). 


Ian Ina SEBELAS WN 
As (nara Ea 


-— 


Ng 


— 


AG kira ee Sa es 1 Pa ear at: 1 TA kat 


— 


12 


KINLVMASIW 


SA ng AS 


Tee AA ss Jaa Sigi 
JELAS, Ha: NAN PENEGHAA aa 
Ika Sync Se EA 3 AK 
elo, Kena akte ES Peran 


18. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: Allah ta'ala telah berfirman: '"Telah mendustakan Aku hamba- 
Ku dan ia tak berhak untuk itu, dan telah mencaci-Ku hamba-Ku dan 
iapun tak pantas untuk itu. Adapun pendustaannya kepada-Ku adalah 
ucapannya, "sekali-kali tidaklah bakal dikembalikan sebagaimana aku 
dijadikan awal mulanya.” Adapun caciannya kepada-Ku adalah 
ucapannya ''Allah telah mengambil anak??', padahal Aku adalah Yang 
Maha Esa, tempat untuk berharap yang tidak ada anak bagiKu dan tidak 
pula Aku dilahirkan, dan tidak ada sesuatupun yang sebanding dengan 
Aku'?. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas disebutkan 
? Adapun caciannya kepada-Ku adalah ucapannya ''Allah menjadikan 
bagi-Nya atau anak”. (Bukhari). 


IN 


Per Sa KAN AAA ESA 4 


Pi S9 se Lapas G— &— "TI 
» mie ge Gigilig cas Ai -. 


-—. 
pd 


19. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ”'Allah Ta'ala telah berfirman: ''Telah menyakiti Aku putera 
Adam, ia mencaci -masa- padahal akulah yang menciptakan masa, di- 
tangan-Ku setiap urusan, Aku bakal balikkan malam dan siang.” (Mut- 
tafag alaih). 


2S 9 


pang KN PAI KAA HA intan Pat Pa Y 
“3 - ALAN 
He Ga GA Ge tr ES Kerta 


13 


sale gato. AS ag PA 


20. Dari Abu Musa Al Asy'ari katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah 
bersabda: '"Tidak satupun yang lebih sabar dari Allah ketika Dia n: -n- 
dengar ucapan yang amat menyakitkan yaitu ketika dikatakan bahwa 
Dia menjadikan baginya seorang anak, akan tetapi Allah masih bersikap 
toleran bagi mereka dan memberi mereka rizki”. (Muttafag alaih). 


RAP 03033 255 IG3 babe 


Ika BI 3 5 SAN AIA Sapta 
KATA Gt onya sa 


' 


Lg 16 SAE Ajasgai Ain dibab GE akal 


SU 


(ec Sasa PAN SAI MANGAN 
Ci, IN 3a GIRA Ia GE AS 5 


Aa 


s3 25YIE EN ANE ir A34, BAY raat 
- aee2 
mie aji 1353 


21. Dari Mu'adz katanya: ''Pernah aku membonceng dibelakang 
Nabi ketika beliau menunggangi seekor keledai dan antara aku dengan 
beliau tak ada lagi tempat selain bagian akhir dari kendaraan beliau itu. 
Kata beliau s.a.w.: Wahai Mu'adz tahukah kamu, apakah hak Allah 
atas para hamba-Nya, apakah hak para -hamba-Nya atas Allah?” 
Jawabku: "Hanya Allah dan RasulNya saja yang lebih tahu”. Kata 
beliau: ''Hak Allah atas hamba-hamba-Nya hendaknya mereka me- 
nyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun, dan hak 
hamba-hamba-Nya atas Allah, Allah tak akan menyiksa orang-orang 
yang tidak menyekutukanNya dengan apapun””. Kataku: '” Wahai Rasu- 
lullah, bolehkah aku beritakan berita gembira ini kepada manusia?” 
Kata Rasulullah: ””Jangan, agar mereka tidak bermalas-malasan/mere- 
mehkan hak Allah?”. (Muttafag alaih). 


$ 


A' 


14 


Aa 3 4 2 AA. AA 
GAES Tensi do AAN JB alas Ja 
bar” 4 TN P3 7 sa HATI. 
. 16 3ket BL. Ga LAI 3tke 
ra 2 9 3, — 2G 
EA PJB Taat IE AI 
“ —. 7 0 yg EL KA KA , 
Fa Sai Os 3 Be: 
7 


YA Me ma oi Malah lg TIARA IA 
snale Saka Meta Ag ayat 16 


22. Dari Anas katanya: "Pernah ketika Mu'adz membonceng di- 
belakang Nabi s.a.w., beliau berkata: '' Wahai Mu'adz!”' Jawab Mu'adz 
labbaik ya rasulullaah”. Lalu Nabi mengulangi panggilannya sebanyak 
tiga kali dan Mu'adzpun menjawabnya sebanyak tiga kali pula. Kemu- 
dian beliau s.a.w. bersabda: ''Tidak seorangpun bersaksi bahwa tidak 
ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dengan 
sepenuh hati, niscaya Allah akan mengharamkan api neraka untuk me- 
lalapnya”. Tanya Mu'adz: ?”Wahai Rasulullah! Bolehkah aku kabarkan 
kepada manusia agar mereka bergembira?” Jawab Nabi: ''Jangan agar 
mereka tidak meremehkan Allah”. Kabar itu baru diberitakan oleh 
Mu'adz menjelang saat kematiannya, karena itu takut dengan ancaman 
sebagai orang yang menyembunyikan ilmu'”. (Muttafag alaih). 


PA 


ANN Az MEN PARA Pera TEE 1 ENY 


Iu y 5. IG Yo NA 

AE Sedia 3. MAS 5 2g 
J 

: Apanya ka SEN TA 

On A KK ad TE Pp Nana aa 

H Kera 


IA ESAI E SAMA FA TESTI les 


EN 


sz 


N 


15 


23. Dari Abu Dzar katanya: ”'Pernah aku mendatangi Nabi s.a.w. 
kudapatkan beliau sedang tidur, pada beliau terdapat kain putih, kemu- 
dian aku mendatanginya lagi ketika beliau telah bangun, kemudian se- 
telah itu beliau bersabda: '"Tidak seorangpun mengucapkan ”'laa ilaaha 
illallaah” kemudian ia mati diatas ucapan itu, melainkan Allah akan 
memasukkannya ke dalam syurga.” Kataku: ' Walaupun ia telah ber- 
zina dan mencuri”. Jawab Nabi: walaupun ia telah berzina dan 
mencuri.” Dan ketika aku ulangi lagi: '”' Walaupun ia telah jelas berzina 
dan mencuri”. Jawab Nabi: ''Walaupun ia telah berzina dan mencuri 
dan walaupun Abu Dzar tidak menyenanginya?”. Dan jika ia memberita- 
kan hadits tersebut, maka Abu Dzar selalu mengirinya dengan ucapan 
”Walaupun Abu Dzar tidak menyenanginya.?” (Muttafag alaih). 


TEA AE AE KE Ye 
TAI AMAN an 


aka 


- AK 25. ag Sma SI La 
S& arkgate Gindoansas Pe El ega SA 
aa SARA eta TA LO TA pen 
Hay N pa aa IA Axa paka ca napa 


Sal SE Ja Go Kaga 


24. Dari Ubadah bin Ash Shasamit r.a. katanya: "Telah bersabda 
Rasulullah s.a.w.: ''Barangsiapa bersaksi bahwa tak ada tuhan selain 
Allah yang Maha Esa dan tidak mensekutukan bagiNya, dan bersaksi 
bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, dan Isa adalah 
hamba Allah dan Rasul-Nya, putera hamba-Nya dan kalimat-Nya yang 
diletakkan pada Maryam dan roh dari pada-Nya, serta syurga dan ne- 
raka itu adalah benar, maka ia akan dimasukkan kedalam syurga diatas 
amalan itu.” (Muttafag alaih). 


.16 


Ka INA AN Laka | Yo 
2-0 aa oa Pee: P4 bag 
Parakan Pa PEN ar, 
Lz OS OLI 3 


Khas IE SIHIR pa gada 
ata MEN Pee ASEG AK side 


LANANG NI KIEAS 06 
» denaolg)” TaBe 


25. Dari ' Amru Ibnul 'Ash katanya: ''Aku mendatangi Nabi s.a.w. 
lalu aku berkata: '”'Ulurkan tangan kananmu, aku akan membai'at”.i 
Waktu beliau mengulurkan tangan kanannya, akupun menarik tangan- 
ku. Tanya beliau s.a.w.: ''Mengapa kamu berlaku demikian wahai 
Amru?'' Jawabku: '' Aku mau bila aku diberi syarat”. Tanya apa yang 
kamu inginkan?” Jawabku: ''Aku mau bila aku diampunkan oleh 
Allah?” Jawab Nabi s.a.w.: ''Tahukah kamu wahai 'Amru, bahwa 
Islam menghancurkan dosa-dosa yang terdahulu, hijrahpun juga meng- 
hancurkan dosa-dosa yang terdahulu dan hajipun menghancurkan dosa- 
dosa yang terdahulu.” (HR. Muslim). 


2 
" Elifani 


PASAL KEDUA 


1) Bai'at untuk masuk Islam 


17 





SN IA PA Ea 


2 d SES APA DIAN NE as 
ge, Ertiga NA AAN 


Heni LANTAI 
PTE ALA AIA YES Teri 
ageng 2 KAAN. anne Ai Pe. Egi 
Liangsesan gaseduve 


LAN Ke Ira Karena 
den ARE rek EA 


2 0 


OA 
& Falo 9510 FI APTola)- aa 


26. Dari Mu'adz katanya: ''Pernah aku berkata: ''Ya Rasulullah 
beritahukan padaku suatu amalan yang dapat memasukkan aku 
kedalam syurga dan menjauhkan aku dari api neraka””. Jawab Rasulul- 
lah s.a.w.: Sungguh kamu telah menanyakan suatu yang besar, akan 
tetapi akan mudah bagi yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala: Sem- 
bahlah Allah, jangan mempersekutukannya dengan apapun, dirikan 
shalat, tunaikan zakat berpuasalah di bulan Ramadhan dan kerjakan ha- 
ji ke Baitullah. Kemudian melanjutkan: ''Maukah kamu aku tunjuk-kan 
padamu pintu-pintu kebaikan? Puasa itu adalah perisai: sedekah itu 
dapat menghapuskan dosa, sebagaimana air menghapuskan api, dan 
shalat seseorang ditengah malam, kemudian ia membaca ayat ”Tata- 
jaafaa guluubuhum 'anil madhaaji'i sampai Ya'malunfa)”. (As Sajdah 
16, 17). Kemudian beliau berkata: ''Maukah kamu aku tunjukkan 
dengan kepala segala sesuatu, tonggaknya dan puncak dari punggung- 
nya?” Jawabku: ''Mau yaa Rasulailah”. Jawab Nabi: ''Kepala segala 


18 


sesuatu adalah Islam, tonggaknya adalah shalat, dan puncak dari pung- 
gungnya adalah jihad”. Kemudian beliau bertanya: ''Maukah saya beri- 
tahukan padamu yang paling penting dari seluruhnya itu?” Jawabku: 
'?Mau Yaa Rasulallah”. Kata beliau sambil memegang lisan beliau: 
” Jagalah lidah ini”. Maka kataku: ””' Bagaimana kalau kita hendak ber- 
bicara wahai Nabiyallah?” Jawab Beliau: '” Wahai Mu'adz tidakkah 
kamu perhatikan bahwa banyak dari manusia yang terlempar kedalam 
api neraka dikarenakan hasil perbuatan lidah mereka. ? (HR. Ahmad, 

Turmudzi, dan Ibnu Majah). 


Hina Pa ea AJE YV 
92K NY Ah beta ai 3. G5 
Aam abah abaya Yaa rear 


| 
. 39391019) 


27. Dari Abu Umamah r.a. katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ”'Barangsiapa yang cinta, membenci/marah, memberi dan meno- 
lak hanya karena Allah, berarti ia benar-benar telah sempurna 
imannya”. (HR. Abu Dawud). 


#2 41 Ou 
Pe AG l9,9 - TA 
ZA AANG ) dua SAS 9 F3 
28. Tirmidzi juga meriwayatkan hadits diatas dari Mu'adz bin Anas 
hanya saja redaksinya sedikit berbeda dengan hadits di atas yaitu ada 


bagian yang didahulukan ada pula yang diakhirkan, dan bagian akhir- 
nya adalah kalimat ''berarti ia benar-benar telah sempurna imannya.” 


1) Perisai yang dapat menjauhkan seorang yang berpuasa dari perbuatan dosa. 


19 


H Pagu rn 


JAN AAA Gain YA 
. slagstolg)- POLA ATGN 4 SA 


29. Dari Abu Dzar r.a. kata: ”'Rasulullah s.a.w. telah bersabda: 
”Sebaik-baik amalan adalah bercinta karena Allah dan membenci ka- 
rena Allah”. (HR. Abu Dawud). 


Tia ESA AN “. 


Ona ea eri 7 aolutepa Gali AI Ta WAasaka 


PAN 


dana PAN 25 Ae Kelaga Ea 


Phat 


nk Tato, bneya aga adla9 
. 5 Keran MAA re “1 #keabdu 


30. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ”'Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ”'Seorang muslim itu adalah yang dapat menyelamatkan kaum 
muslimin dari kejahatan lidah dan tangannya dan seorang mu'min ada- 
lah seorang yang dapat mengamankan kaum mu'minin pada darah dan 
harta bendanya””. (HR. Turmudzi, Nasa'i, ditambahkan oleh Al Baihagi 
dalam bab Syu'abul Iman dengan riwayat Fadhalah: ''Seorang Mujahid 
adalah seorang yang dapat memerangi nafsunya dalam tha'at pada 
Allah, dan seorang Muhajir adalah seorang yang dapat menjauhi segala 
bentuk perbuatan salah dan dosa””). 


Inn ANA AS 
ma AE AIA Liga 
| Ke Na et: 2 


hx 


31. Dari Anas r.a. katanya: ''Ketika Rasulullah berkhutbah jarang 
sekali berkata: '"Tidak sempurna seseorang yang tidak pandai menjaga 
amanat, dan tidak sempurna agama seseorang yang tak pandai menepati 
janji”. (HR. Baihagi, dalam bab Syu'abul Iman). 


3 nF 2 
? HA BAA IK 


PASAL KETIGA 


S3 - 


HAK Peprat Patut Ga BSA AA cz YT 


Na 


pa 9 Kop SG S3 Ga 
PP NEO) TA ana ln 

— 32. Dari Ubadah Ibnu Shamit katanya: ''Telah kudengar Rasulullah 
s.a.w. bersabda: ”'Barangsiapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 


melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka akan di- 
haramkan oleh Allah baginya untuk masuk neraka.” (HR. Muslim). 


EK DI II ANE Yy 
» dewnola, . TEA ANIG Fang s Slaga 


33. Dari Utsmanr.a. katanya: Rasulullah s.a.w. telah bersabda: 
Barangsiapa yang mati sedangkan ia meyakinkan bahwa tidak ada 


Tuhan selain Allah, maka ia akan dimasukkan kedalam syurga.” 
(HR. Muslim). 


MEA Indonesa vs 
Jen a,h PA AA TINTA COP UT 


21 


Let "3 


ISL Pe NEON ap tata aa 


“ 


Ay. & p 23 Pj Sab D3 


34. Dari Jabir r.a. katanya: ''Rasulullah s.a.w. bersabda: ”' Ada dua 
orang yang dipastikan?. Tanya seorang sahabat: '” Wahai Rasulullah, 
siapakah dua orang yang dipastikan itu?” Jawab Rasulullah: ''Barang- 
siapa yang mati sedangkan ia mensekutukan Allah dengan sesuatu, pasti 
ia akan dimasukkan kedalam neraka, dan barangsiapa yang mati sedang 
ia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, pasti ja akan dimasukkan 
kedalam syurga.” (HR. Muslim). 


Bau Haa 9513 sar sg an an Pa Yo 


- AD la 5 -8 Put v P3 
Deer Pes 3325 


aa lara konak pasang LE 
Ohh senapan P5 Maa TAK 
fe za 


- IE PENA Yan PN SEA sg 


TA NIK Ea En 
c ta Te - — yr 2 2 
Pn Ma He klsagg Kan 
PN PEN PETA TAN EA AAA 


ga 


AI bar LL 
SEE da6 2 235 5.13 
- LA 2 #SAS JA ISA Si. ENES 


#41 TA ena ai 2 
ag La £E Es ppoa 23 se,a3 393 
aa ba as - - J ” IS LT Lana LE AT 
ISS, 33 2 & PENA 


- 


t 


KAL Ad RalsGiLiher/A Hit 
EA oya Ke 
Kd AKI ANA aa 
AGIScEKEG ES LAMA MAN Hata 
AE 3 TE se Ala (pa Agak dasi 


en ia Sean sa Sigi CARA Si 


z 


se ea - 


LA AA Ae ISO Sa 5 
BN LA Aina Ine 5d 
Cs AAN api JA aa 
Ge Pata GEKENA As 


PJ Tea Taka 


Lulasnd z As SIS NN, 2y5 
KAS selsslaugaat KA GA age 


KE KEL EA SEA 5 
KTI TEKS Baar Sa 


PENA Dah KSEI 25 


bsa ad 


Asunola) - PA aan 1,2 La dE3 


35, Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Ketika kami -termasuk Abu- 
bakar, Umar, dan sekelompok orang sedang duduk bersama Rasulullah 
s.2.w. tiba-tiba Rasulullah s.a.w. bangkit dan pergi meninggalkan kami. 
Ketika telah lama beliau tidak kembali, maka timbul rasa khawatir di 
hati kami kalau-kalau beliau mendapat suatu musibah, sehingga kami 
segera bangkit untuk menyusul beliau, dan aku termasuk orang yang 


23 





pertama merasa khawatir dan akulah orang yang pertama kali keluar un- 
tuk mencari Rasulullah s.a.w. sampai aku tiba di suatu dinding kepunya- 
an seorang Bani Najjar -Anshar-. Ditempat itu aku mencari pintu, ba- 
rangkali aku dapat menemukan Rasulullah disana, akan tetapi aku tidak 
mendapatkan beliau, yang kami dapatkan hanyalah sungai kecil yang 
masuk kedalam tembok dari sumber Bani Kharijah maka aku meluaskan 
jalan, sehingga aku dapat masuk ketempat Rasulullah berada. Tanya 
Rasul: Apakah ini Abu Hurairah?” Maka aku katakan: Benar Yaa 
Rasulallah”. Tanya beliau: '' Apa maksudmu datang kemari?” 
Jawabku: "Tadi ketika engkau keluar meninggalkan kami dan engkau- 
pun lama tidak kembali, sehingga kami merasa khawatir, kalau-kalau 
engkau mendapatkan: suatu musibah, maka akulah yang pertama kali 
merasa khawatir, sehingga aku menyusulmu ditempat ini dengan melo- 
bangi lorong ini sebagaimana serigala melobangi suatu lorong dan di 
belakangnya terdapat orang-orang. Maka kata Rasulullah s.a.w. sambil 
memberikan kedua sandal beliau: '' Wahai Abu Hurairah pergilah de- 
ngan kedua sandal ini, dan siapa saja yang kamu temui dibelakang tem- 
bok ini, sedangkan ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah de- 
ngan sepenuh hati, maka beritakan bahwa ia akan dimasukkan kedalam 
syurga””. Orang yang pertama kali aku temui adalah Umar, dan ketika 
melihatku, Umar bertanya: '”'Punya siapakah kedua sandal ini wahai 
Abu Hurairah?” Kataku: ''Kedua sandal ini adalah milik Rasulullah, 
aku sengaja diutus dengan membawa kedua sandal ini untuk menyam- 
'paikan kabar kepada siapa saja yang aku temui sedang ia meyakini 
dengan sepenuhnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, pasti ia akan 
dimasukkan kedalam syurga”. Mendengar ucapanku itu, Umar segera 
memukul dadaku sehingga aku tersungkur dan iapun menyuruhku untuk 
kembali kepada Rasulullah s.a.w. Ketika aku kembali kepada Rasulullah 
dengan menangis, Umarpun menyusul di belakangku. Rasulullah ber- 
tanya kepadaku: ''Mengapa kamu menangis wahai Abu Hurairah?” Ja- 
wabku: "Ketika aku berjumpa dengan Umar dan aku sampaikan apa 
yang engkau perintahkan padaku, ia memukul dadaku sampai aku ter- 
sungkur, kemudian ia menyuruhku agar aku kembali padamu?”. Kata 
Rasulullah: '' Wahai Umar mengapa engkau lakukan hal itu kepada Abu 
Hurairah?” Jawab Umar: ”Wahai Rasulullah demi ayah dan Ibuku 
apakah benar engkau mengutus Abu Hurairah bersama kedua sandalmu 


24 


untuk menyampaikan berita kepada siapa saja yang berkeyakinan 
dengan sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia akan 
dimasukkan kedalam Syurga?” Jawab Rasulullah s.a.w.: ''Benar”. 
Kata Umar sebaiknya jangan kamu lakukan wahai Rasulullah, sebab 
aku takut bila orang-orang mendengar berita ini, maka ia akan berlaku 
santai, karena itu biarkan mereka berlomba-lomba dalam beramal.” 
Kata Rasulullah s.a.w. kalau begitu biarkan saja mereka beramal.' 

(HR. Muslim). 


LATAR GITA YT 
. A-lola): Gada Sal Kata Gta 
36. Dari Mu'adz bin Jabal katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah ber- 


sabda kepadaku: ”'Kunci-kunci syurga adalah bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan selain Allah.” (HR. Ahmad). 


IA AN GELAS YV 
E— LO 3 hg G AN 
BN He 
(Aan se Je SAN MAAN — 
GS AR Sangar KET! Egi 
MASK ANotale Lp TA Sea: 
ARE dan KIS EK EB 
CLEAN Gn ba ag LE 
Sa RESET AA ALE Es 
Slisea its : Bea Sea ag ra 
Ea La ALE SEN 5 5 
AI CE 3 Aan at Fire ii Ia 


25 


Ae Pergurana Pam Ie Ae, iaslEL. 
antena BEE LE Kena NE 


37. Dari Utsman r.a. katanya: ”'Ketika Rasulullah s.a.w. wafat, 
maka para sahabat sangat susah, sampai sebagian mereka ada yang ter- 
kena shock dan aku termasuk dari mereka'”. Ketika aku duduk disuatu 
tempat tiba-tiba Umar lewat dan memberi salam kepadaku, tetapi aku 
tidak merasa hal itu, sehingga Umar mengadukan hal itu kepada Abu- 
Bakar, maka keduanya mendatangi aku dan segera memberi salam kepa- 
daku, kemudian Abu Bakar bertanya kepadaku: ”' Mengapa kamu tidak 
menjawab salamnya Umar? Jawabku: ''Aku tidak pernah merasakan 
hal itu''. Kata Umar: ''Sungguh dia telah melakukan hal itu”. Kataku: 
”Demi Allah sedikitpun aku tidak merasa bahwa engkau telah lewat di- 
hadapanku dan memberi salam”. Kata Abu Bakar: ''Benar Utsman, 
mungkin engkau sedang memikirkan sesuatu”. Jawabku: ”'Benar”'. 
Tanya Abu Bakar: '' Apakah yang sedang engkau pikirkan?” Jawabku: 
Allah telah memanggil Nabi-Nya sedangkan kami belum sempat ber- 
tanya tentang hal ini”. Kata Abu Bakar hal itu sudah aku tanyakan ke- 
pada Rasulullah'”. Maka aku berdiri lalu aku katakan pada Abu Bakar: 
”Demi ayahku, engkau dan ibuku memang engkaulah yang lebih berhak 
mengetahui hal keselamatan itu'”. Kata Abu Bakar: ” Aku telah bertanya 
kepada Rasulullah s.a.w.: ''Wahai Rasulullah apakah yang dapat 
menyelamatkan kami”. Jawab Rasulullah s.a.w.: ''Siapa yang mau me- 
nerima dengan mantap sebuah kalimat yang pernah aku tawarkan 
kepada pamanku (Absu Thalib) tapi ia menolaknya, maka ia akan se- 
lamat.? (HR. Ahmad). 


3 ng) Tan (ra —— 
Igas ade Se Na YA 
--a Naaah Tea As 


26 


38. Dari Migdad bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah 
s.a.w. bersabda: ''Tak ada suatu rumahpun di muka bumi ini, baik di 
kota-kota maupun di desa-desa, kecuali akan memasukkan kalimat 
Islam . dengan kemulyaan dengan seorang yang mulya dan menghinakan 
seorang yang hina, adakalanya Allah memulyakan mereka dengan men- 
jadikan mereka sebagai ahlinya atau menghinakan mereka sehingga 
mereka tunduk kepadanya. Maka kata Migdad: ''Dan adalah agama se- 
muanya bagi Allah.” (HR. Ahmad). 


Pai | 
Apkiie Sin »0 Ran Ara pat s 2 isl 
2 5133tol9) - Pr ena 


39. Dari Wahab bin Munabbih ketika ditanyakan kepadanya: ''Bu- 

' kankah ucapan Laa ilaaha illallaah itu termasuk kunci syurga?” Jawab- 

nya: ''Benar”, akan tetapi setiap kunci mempunyai gigi, jika engkau 

mempunyai kunci yang bergigi, pasti engkau dapat membuka dengan- 

nya, tetapi jika kuncinya tak bergigi, tak mungkin engkau dapat mem- 
bukanya.” (HR. Bukhari). 


PAT Te DANA PL OAA TA PIA SAS. 


Ha Tar Laar KN GAB talas. 
ALAN PP a. ena Nana Can ogila SOE, 2 
Media Nk, 


40. Dari Abu Hurairah katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah bersabda: 
”Jika salah seorang dari kamu baik dalam Islamnya, setiap kebajikan 
akan ditulis baginya sebesar 10 kali lipat sampai 700 kali dan setiap per- 
buatan dosa yang dikerjakannya akan ditulis hanya sepertinya saja, sam- 
pai ia bertemu dengan Allah.” (Muttafag alaihi). 


27 





P Layan Ja Ae 


A2 Id 3325 MLS Ar ENI 


2x 


41. Dari Abi Umamah katanya: ''Ada seorang lelaki bertanya ke- 
pada Rasulullah s.a.w.: '' Apakah Iman itu?” Jawab Nabi: "Jika per- 
buatan kebajikanmu menyenangkan kamu dan perbuatan dosamu me- 
nyusahkanmu, berarti kamu seorang mu'min”'. Kemudian lelaki itu ber- 
tanya: "Apakah perbuatan dosa itu?” Jawab Nabi: ” Jika hatimu mem- 
bisikkan sesuatu yang tidak baik, maka tinggalkanlah segera.” (HR. 
Ahmad). 


Tapa San Be ES E RE Ong EGA 
TEKI AN REA ea Wen 
ARA ANA Ta PA AN Tya Pan Ie 
SEM MEN EA MAN KANE 
TIA ALE ISA lia, Aas 
Aa NI MEN AS EL SE IE 
HA NI NABI 
Aas SAN ANA ANN 


25. SE 


AN JB AE ELANG Sas5 


. ApTolo, 


» 
1 
“ 
N 
— 
$ 
5 


28 


42. Dari 'Amru bin 'Abasah katanya: "Pernah aku datang kepada 
Rasulullah sambil bertanya: '” Wahai Rasulullah siapakah yang ikut ber- 
samamu di dalam agamamu ini?” Jawab rasul: '' Orang-orang kaum 
merdeka dan budak'”. Tanyaku: ”' Apakah Islam?” Jawab Rasul: ''Ber- 
kata baik dan memberi makan”. Kataku: ''Apakah iman itu?” Jawab 
Nabi: ?'Bersabar dan penuh toleransi”. Tanyaku: ”” Bagaimanakah Islam 
yang paling afdhal?”' Kata beliau: ''Seorang yang dapat menjaga kaum 
muslimin dari kejahatan lisan dan tangannya”. Kataku bagaimanakah 
iman yang paling afdhal?”” Jawab beliau: ''Yang paling tinggi budi pe- 
kertinya?”. Kataku: '' Bagaimanakah Shalat yang paling afdhal?” Jawab 
beliau: '' Yang paling lama berdirinya”. Kataku: '”' Bagaimanakah hijrah 
yang paling afdhal: ''Jawab beliau: ''Menjauhi apa yang tidak disenangi 
Tuhanmu”. Tanyaku: ''Bagaimanakah jihad yang paling afdhal?” 
Jawab Nabi: ''Seorang yang merobek perut lawannya dan mengalirkan 
darahnya kemudian ia maju kedepan”. Kataku: '””Saat bagaimanakah 
yang paling bagus?” Jawab beliau: '”Di akhir tengah malam.” 

(HR. Ahmad). 


ai Ita AN aa: : Pa Hn : 
ba adan 93, na 2g 
Dp SAI Ss aas Ai PA YAA etesann UNA 23 

2xNo1n3 “4 3 $1135 Mati 3345 2g 


43. Dari Mu'adz bin Jabal r.a. katanya: '"Telah aku dengar Rasu- 
lullah s.a.w. bersabda: '”Barangsiapa yang bertemu dengan Allah se- 
dangkan ia tidak menyekutukanNya dengan sesuatu, bershalat lima 
waktu dan berpuasa di bulan Ramadhan, pasti ia akan diampuni oleh 
Allah”. Tanyaku: "Apakah boleh saya siarkan berita gembira ini 
kepada mereka ya rasulallah?” Jawab Rasul: ''Jangan, biarkan mereka 
rajin beramal.” (HR. Ahmad). 


MY TAAT St 
alun — al 
Hbd K3 alga 5 ane. SiJds 
—. 3 —, S9 - P4 “2 PA 
ALE Anies duids 5S 


29 


A IV A3 “ 55. 
elolg)« WA gd 


44. Dari Mu'adz bin Jabai: ''Bahwasanya ia bertanya kepada Nabi 
s.a.W. tentang iman yang paling afdhal. Jawab beliau: ''Jika kamu ber- 
cinta dan membenci hanya karena Allah dan kamu biasakan lidahmu un- . 
tuk berdzikir kepada Allah”. Kemudian aku bertanya: ”' Apalagi ya Ra- 
sulallah?'" Jawab beliau: '' Hendaknya kamu menyenangkan manusia 
dengan apa yang kamu bisa menyenangkan dirimu sendiri dan membenci 
apa saja yang tidak disenangi mereka, sebagaimana kamu tidak senang 
kepadanya. (HR. Ahmad). 


30 


TEA dad TT WenteNA ME TENAGA Cet 
1 MAN ASN 3 LIL 
BAB DOSA - DOSA BESAR 
DAN TANDA - TANDA KEMUNAFIKAN 


“IS YAI 


PASAL PERTAMA 


“ 


TDK Kok Kan — 3S PD Pa 
mtJandiadBate Se ana Hn 


3 KE Sea Ads dis aza Ha Sifiatai 
Asahcia (AE rs AKA F6 dala 


LE IE Ac II s 


3 
N 


Hana 
Aa Bean SEE INA 


» 


PA 2 
Sita AN Ga seal 


. 


sa 


N 


1 


na) 
Se 


lawu 


1 
Ta 


45, Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. katanya: ''Ada seorang ber- 
tanya: ”'Yaa Rasuulallah! Dosa apakah yang paling besar disisi Allah?” 
Jawab Rasul: ''Engkau menyekutukan Allah sedang Dia menjadikan 
kamu??. Tanyanya pula: '' Apa lagi?” Jawab beliau: '' Engkau bunuh pu- 
teramu dikarenakan kamu takut kalau ia makan bersama kamu?”. 

'Tanyanya pula: '' Apalagi?” Jawab beliau: ''Engkau menzinsi isteri te- 
tanggamu””. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut: '”Wal- 
ladziina laa yad'uuna ma'allaahi ilaahan aakhara walaa yagtuluunan 
nafsal latii harramallaahu illaa bil hag walaa yaznuun/Dan orang-orang 
yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak mem- 
bunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) kecuali dengan alasan 
yang benar, dan tidak berzina.” 1) (HR. Bukhari dan Muslim). 





1) Surat Al Furgaan 68. 


31 


PEN Naa PAN Mina 2 
3 AJ Sera INAP, Ne pana 
AN AAA 
46. Dari Abdullah bin ' Amr katanya: ?'Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ''Dosa-dosa besar itu menyekutukan Allah, durhaka terhadap 


kedua orang tua, membunuh seseorang dan bersumpah palsu.” 
(HR. Bukhari). 


Lord IIA NE ATAS) S3 


-“ 


mike tian (Uw9 PATI 
47. Delia iwnyat Arda dsebolkaa ”dan saksi palsu?” sebagai ganti 
"sumpah palsu”. (Muttafag ' Alaih). 


Pen AAA AGE #A | 
era Ian KA et Yaa 
SAI KA owaali jg petai: La 
Gito Panda AN HAN 

» mie ita. Sakiti Aa para 


48. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ?”Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Tanya para sa- 
habat: Apa saja Yaa Rasulullah?” Jawab beliau: ''Menyekutukan 
Allah, menyihir, membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, makan 
harta riba, makan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, 
dan menuduh seorang mu'minah yang baik dengan tuduhan berzina.” 
(Muttafag alaih). 


SIG Anak Jaa MS JEJELE AR 


32 


KA aa PA Tera an & 3 
AA NS Ng 2050029 A2 ar 
PAD 


Gasasas PA 3 ra PLS SARA Er 
Pt 5 LO. 
AAN Ai Cat 


— AN SEA 


Aa AE aNe Aa Vena 
s5 SGPa 


49. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Tidaklah seorang berzina ketika ia sedang berzina sedangkan ia 
mu'min, dan tidak seorang mencuri ketika ia mencuri sedang ia mu'min, 
dan tidak seorang minum minuman keras ketika ia mu'min, dan tidak 
seorang merampas harta orang lain sampai orang lain melihat padanya 
ketika ia merampas sedangkan ia mu'min, dan tidak seorang dari kamu 
berkhianat ketika ia berkhianat sedangkan ia mu'min, jauhilah, jauhilah 
perbuatan di atas.” (Muttafag alaih). 


SI) 2312 IILA 
Ges2s3 25 RN) seLEBi Ra 233 res 
- 7? - rena Lu - 
“iss aa, DUYIL c EK vera : As ES 
- PAP IS sz £ 
ANSESE 56. Gel Paska a SR ANA rI 
Lp 4 , ES 55 
SEA. PTN £91 183. dah AG ace 
. kd 2 
Hn UTS: Gis Ser Lk 
50. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan bahwa Nabi saw ber- 
sabda: "Tidaklah termasuk seorang yang beriman ketika seorang sedang 
membunuh”, Kata Ikrimah: ''Aku tanyakan pada Ibnu Abbas: ”'Bagai- 
manakah dicabutnya iman seseorang?” Jawab Ibnu Abbas: ”Terlepas- 
nya iman seseorang dari hatinya adalah seperti terpisahnya jari-jari ini 
dari kesatuannya, kemudian ia akan kembali lagi pada kesatuannya 


seperti ini ketika ia telah bertaubat kembali.” Pada mulanya Ibnu Abbas 
menghimpunkan jari-jari kedua telapak tangannya menjadi satu ke- 


33 


mudian ia melepaskan antara keduanya dan selanjutnya ia menghimpun- 
kannya kembali.” 

Kata Abu Abdillah: ''Seorang yang membunuh orang lain, maka ia 
tidak sempurna imannya dan tidak mempunyai cahaya keimanan, ketika 
ia melakukan pembunuhan terhadap seorang mu'min tanpa dosa.” 


S1. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: '"Tanda-tanda orang munafig ada tiga, ditambahkan oleh 
Muslim: '”Walaupun ia berpuasa, bershalat, dan mengaku dirinya se- 
bagai Muslim. Kemudian Bukhari dan Muslim bersepakat/sama dalam 
kata-kata selanjutnya: ?'Jika berkata ia berbohong, jika berjanji tidak 
menepati, dan jika diberi amanat ia berkhianat.” (HR. Bukhari, Mus- 
lim) 


Gani Sa LA. B2 “—. ega 
AT an SA sana Sana SA 


Bb », beken Toni "era 


2g Go 
23 131 en Ka tiga ea ea 
HE 2519 AS Men Ket IE 


» sale Gate 
$2. Dari Abdullah bin Amru katanya: ”'Rasulullah s.a.w. bersabda: 
”Empat sifat jika dimiliki seseorang, maka ia termasuk seorang munafig 
sejati, dan jika ada satu saja dari sifat tersebut, maka pada diri orang itu 
terdapat tanda-tanda kemunafikan sampai ia meninggalkannya sama 
sekali: ”'Jika diberi amanat ia berkhianat, jika berkata ia berdusta, jika 


34 


berjanji ia melanggarnya dan jika ia berkelahi ia berbuat durhaka.” 
(Muttafag alaih). 


KUE — iba Teten 2 — 
SANA Ai Non JEJE SAE OY 
kado Aoa nana sasitik 

. Pewoolo). 6 355 
53, Dari Ibnu Umar r.a. katanya: ”'Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ”' Perumpamaan seorang munafig itu seperti seekor anak domba 


yang menyusu di antara dua induk kambing, sekali ia menyusu disini se- 
kali menyusu di sana.” (HR. Muslim). 


Na 
» SEAR « 
PASAL KEDUA 


ESA alah ons JEJE Ira, Gs Na 6E Of 
Anda EN KAI AG 

Aas era z A5 Ki ads ss 
Ag ae” sita 

Gasal ISSI, Haa 3Y 


2 


PA AAA TR nge IG SL Yaa Aw AN 
“1 F ai LA 
AG MENGISI Saad PENA ES an 


35 


Laa1e 5, Lanang BE Na 
Sani S 
oa) Adik ke 2 DES (P3 Asi 


pend 


£ SAikiig antaoeto SkoyI 


$4. Dari Shafwan bin Assal katanya: '' Ada seorang Yahudi berkata 
kepada kawannya: 'Mari kita pergi kepada Nabi itu!” Jawab kawannya: 
"Janganlah kamu menyebutnya dengan sebutan Nabi, sesungguhnya 
jika ia mendengar apa yang kamu ucapkan, niscaya ia mempunyai empat 
mata. Maka keduanya datang kepada Rasulullah s.a.w. dan menanya- 
kan tentang ayat Bayyinat?. Jawab Rasulullah s.a.w.: ”Jangan kalian 
menyekutukan Allah dengan sesuatu, jangan mencuri, jangan berzina, 
jangan membunuh seseorang tanpa alasan, jangan menggiring seseorang 
yang tidak bersalah kehadapan seorang raja untuk dibunuhnya, jangan 
melakukan sihir, jangan makan harta riba, jangan menuduh seorang pe- 
rempuan yang suci dengna tuduhan zina, jangan melarikan diri dari 
medan perang, dan khususnya bagi kamu wahai kaum Yahudi janganlah 
melanggar perintah dihari sabtu”. Kemudian kedua Yahudi itu mencium - 
tangan dan kaki Rasulullah s.a.w. sambil berkata: ''Sesungguhnya 
engkau adalah seorang Nabi”. Kata Rasul: ''Mengapa kalian tidk mau 
mengikuti aku?” jawab kedua orang Yahudi itu: ''Sesungguhnya Daud 
a.s. pernah memohon kepada Tuhannya agar dari keturunannya selalu 
dijadikan Nabi, dan kami takut jika kami ikut padamu, maka kaum Ya- 
hudi akan membunuh kami.” (HR. Turmudzi, Abu Daud dan Nasa'i). 


INA Jap ESE, Sic 00 
Ii PESAN aa 

cad Ge Gi Aden IE MANGA CE 
ATI AKAN Ih Foil En 


- 


3 £ 
PIN TN PES bai ale 


—. 


36 


$$. Dari Anas katanya: ”'Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Tiga 
perkara termasuk pondasi keimanan: "Menjaga diri dari menuduh se- 
seorang yang mengucapkan LAA ILAAHA ILLALLAAH sebagai 
orang kafir disebabkan suatu dosa yang diperbuatnya dan jangan di- 
katakan ia telah keluar dari Islam disebabkan oleh suatu amalan yang 
telah dikerjakan, dan jihad akan tetap berlaku terus kewajibannya sejak 
aku diutus Allah sampai diperanginya Dajjal oleh generasi terakhir dari 
umat ini, sedikitpun tidak dapat dibatalkan kewajiban berlakunya 
(jihad) oleh kejahatan seorang yang jahat maupun oleh keadilan seorang 
yang adil, dan beriman kepada tagdir.”” (HR. Abu Daud). 


« Pe an SN KET ta ePBEDA , » 
WAK lasud pan dE JB Er PAGI CSOT 
a- — ya LI 


$6. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ”'Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: "Jika seorang hamba sedang berzina, maka iman akan keluar 
dari padanya dan akan bertengger diatas kepalanya seperti payung, jika 
ia telah menyudahi perbuatannya itu, maka iman tersebut akan kembali 
lagi padanya.” (HR. Turmudzi dan Abu Dawud). 


"EA 

PASAL KETIGA 
PE Pa TA para Ki Jala ss OV 
PA Pe Na rae ANA Sana 
AAA oa LA Melo geL ii 
Bea KI 


37 


Akari sen pn AN SB Lali F1 2215 


aa aa tata 
? » 
aon) KU pg olesteIluae age B5 


$7. Dari Mu'adz katanya: Rasulullah s.a.w. telah berwasiat ke- 
padaku dengan sepuluh macam: Janganlah kamu menyekutukan Allah 
walaupun kamu akan dibunuh dan dibakar, janganlah kamu durhaka 
kepada kedua orang tuamu walaupun keduanya menyuruh kamu keluar 
dari isterimu dan hartamu, janganlah meninggalkan shalat fardhu 
dengan sengaja, sebab siapa yang meninggalkan shalat fardhu dengan 
sengaja, maka ia terlepas dari lindungan Allah, janganlah kamu me- 
minum khamer, sesungguhnya ia adalah pangkal segala kejahatan, ja- 
nganlah kamu berma'shiyat, sesungguhnya ma'shiyat itu penyebab 
kemurkaan Allah, janganlah kamu lari dari medan perang walaupun se- 
mua pasukan telah binasa, jika banyak manusia yang ditimpa kematian 
sedangkan engkau berada ditengah mereka, maka tetaplah kamu berada 
disana dan berilah belanja kepada keluargamu dari hasil keringatmu sen- 
diri dan janganlah kamu jauhkan tongkatmu dari mereka sekedar mem- 
berikan pelajaran, ajarkan mereka selalu untuk takut kepada Allah.” 
(HR. Ahmad). 


India SK EN AJE ISS ON 


- 


ya S- LL Kk 3 Ta Pn 3) 
SAN Da). Ara AA Aaja Pa 29 Sale ai 


58. Dari Hudzaifah katanya: ''Di masa Rasulullah adalah saat tim- 
bulnya/munculnya kemunafikan, adapun sekarang yang ada hanyalah 
kekafiran dan keimanan saja.” (HR. Bukhari). 


38 


aa 


BAB WAS - WAS/BISIKAN 


4 SYARI " 


PASAL PERTAMA 
Gi ya ade au sai dad SAI: 
Kk kuda Kolartusts Cangusglaca Tas FalaE 
» haha 


$9. Dari Abu Hurirah r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ''Sesungguhnya Allah akan memaafkan apa yang dibisikkan 
umatku dalam hatinya, selama belum dikerjakannya atau belum diucap- 
kan.” (Muttafag). 


LA . Az» Ea 
FI Sa NA (aj ws 


- 


KA leh es apa Sa AA 
Asean des asinan K3 
: » Auoolo,. Nag 


60. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Sebagian dari shahabat Ra- 
sulullah s.a.w. datang kepada beliau seraya berkata: '”'Kami dapatkan 
dihati kami sesuatu yang kami merasa berat untuk mengucapkannya”. 
Tanya beliau: ''Benarkah kamu merasakan hal itu?” Jawab mereka: 
”Benar”. Kata beliau s.a.w.: ”'Itulah (bukti) kemurnian iman.” (HR. 
Muslim). 


39 


”. 


- 


KAK ga Harga AfErrtrar 2. 


Lan 


aa sat Mba Lane CR 


. 61. Dari abu Hurairah pula katanya: '”Rasulullah s.a.w. bersabda: 
” Adakalanya syaithan mendatangi pada salah seorang dari kalian, lalu 
ia bertanya: ''Siapakah yang menjadikan ini, siapakah yang menjadikan 
itu, sampai-sampai siapakah yang menjadikan Tuhanmu?” Bila hal itu 
terjadi maka mintalah perlindungan Allah jangan diteruskan”. (Mut- 
tafag alaih). 


Lag nipan AA satu gaan Den dedeaa 
Ia pesen Kasihan Hadis ana 
P3 Sita ajanga da AJAnasat A3 oo I 


62. Dari Abu Hurairah r.a: katanya: ”' Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ''Adakalanya manusia bertanya-tanya, sampai dikatakan bahwa 
Allah telah menciptakan segala makhluk-Nya, maka siapakah yang men- 
ciptakan Allah?” Barangsiapa yang mendapatkan perasaan seperti itu, 
maka katakanlah: ?'Aku tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul- 
Nya.” (Muttafag alaih). | 


Lana TIA GIE IE SAE NY 


ya As KAN an TAP APN TA Pn MO : 


Pd 


Selat Ta enda, Ad BIN 
aa Dita 


Mp 


| 


“ 


. 63. Dari.Ibnu Mas'ud katanya: "Rasulullah s.a.w. telah bersabda: 
”Tak seorangpun dari kalian kecuali telah dipercayakan kepada kawan- 
nya dari jin/syaithan dan kawannya dari malaikat”. Tanya mereka: 
” Apakah engkau juga demikian?” Jawab beliau: ”” Akupun juga demi- 
kian, hanya saja Allah selalu menolongku atasnya, sehingga aku selamat 
dan tidaklah ia menyuruhku kecuali pada yang baik.” (HR. Muslim) 


RKA ran Pn Ka laa KA AT 
| PA ar sa an 20 bak 


64. Dari Anas katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "'Se- 
sungguhnya syaithan berjalan pada diri manusia lewat jalannya darah.” 
(Muttafag alaih). 


Ap 


agam LA EBT mk 
ASET Ion Pat pa 3 Lena 23 


. mela (Dato San lh Arena Ela ana 


Sw 
ag 


2 


65. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. telah ber- 

- sabda: "Tidak seorangpun dari putera Adam yang dilahirkan kecuali ia 

pasti akan disentuh oleh syaithan ketika dilahirkan sehingga ia menjerit 

dari sentuhan syaithan tersebut selain Maryam dan puteranya.”” (Mutta- 
fag alaih) 


IIA KATA SEIEKET 
POOL pas.» 


: pengamen 


66. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ”'Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: "Jeritan seorang bayi ketika dilahirkan dikarenakan oleh sen- 
tuhan syaithan””. (Muttafag alaih) 


“4 


Sarat Da aka ajaa Sp ab 


Askes En Ia Ng an ea ae 
na Saat An Ia 
AKSI 
pa Hn rabi ae 5 


ayal 


$ Amoolay A2 RAW SERANG 


67. Dari Jabir katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah bersabda: ?'Se- 
sungguhnya Iblis meletakkan 'arsynya diatas air kemudian ia menyebar- 
kan anak buahnya untuk menimbulkan fitnah diantara manusia, yang 
paling terdekat dari sisinya adalah yang paling besar/banyak menimbul- 
kan fitnah dikalangan manusia. Setiap kali datang salah seorang dari 
mereka seraya berkata: ''Aku telah berbuat begini, aku telah berbuat 
begitu?”. Tapi oleh Iblis dikatakan: ''Sedikitpun tak berniiai perbuatan- 
mu itu”. Kemudian datang pula yang lain seraya berkata: ?' Aku tak 
meninggalkan (orang itu) sampai aku dapat pisahkan ia dari isterinya.” 
Maka ia didekatkan padanya seraya dikatakan: ''Sungguh hebat sekali 
apa yang kamu lakukan”. Kata Al-A'masyi: ”'Kulihat Rasulullah s.a.w. 
bersabda: ''Kemudian anak buahnya itu diletakkan disisinya selalu.” 
(HR. Muslim). | 


-. 


sa - ke T- ” ed 
NN Na - Jom) 


68. Dari Jabir katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah bersabda: ” Se- 
sungguhnya syaithan telah berpuasa untuk mengembalikan agama syirik 
di jazirah Arabia, akan tetapi ia tetap giat mengadu domba di antara 
mereka. (HR. Muslim). 


42 


- Hara “. PP. 
kara, Ka GL ag, “2 IL 


69. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: '' Ada seorang lelaki datang ke- 
pada Rasulullah s.a.w. seraya berkata: ''Aku telah dibisikkan sesuatu 
kejahatan didalam hatiku, tapi aku menolaknya. Kata Rasulullah s.a.w.: 
Alhamdulillah yang telah mengingatkannya bahwa itu adalah bisikan 
syaithan””. (HR. Abu Daud): 


ee krg esai, AE TAN LAGAE 
Se PAN 
GA RA Ae 1 SEL TE 


Cepat nana Na Bag ma Pa 


— 


Pen Ata, KAA (3 z5 


- 
- 


"yk 


70. Dari Ibnu Mas'ud r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. telah ber: 
sabda: "Sesungguhnya syaithan mempunyai bisikan pada diri putra 
Adam, demikian pula Malaikat. Adapun bisikan syethan selalu membi- 
sikkan kepada kejahatan dan mendustakan kebenaran, sedangkan bi- 
sikan malaikat selalu membisikkan kepada kebaikan dan membenarkan 


43 





kebenaran. Karena itu siapa yang mendapatkan hal itu maka ketahuilah 
bahwa hal itu datangnya dari Allah, dan bertahmidlah kepada-Nya, tapi 
bila sebaliknya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan 
syethan yang terkutuk. Kemudian beliau membacakan ayat sesungguh- 
nya syethan itu (selalu menakuti kamu dari kefakiran dan menyuruh 
kamu kepada segala kekejian”. (HR. Turmudzi dan dikatakan hadits 
tersebut Ghariib). 


AMA aa Ia Ie SETARA EN 
BEA ANE ELEAAS LUAR 
KPA Kan asa 
Maja NA AA, 

P soldg2io!9) Ana kah 


71. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ?'Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: "Tidak henti-hentinya manusia bertanya-tanya, sampai dikata- 
kan padanya: ”'Ini adalah ciptaan Allah, jika mereka berkata demikian, 
maka katakan ?'Allah itu Maha Esa, Allah adalah tempat berharap, Dia 
tidak beranak dan tiada pula diperanakkan dan tiada seorangpun yang 
setara dengan Dia”. Kemudian meludah disebelah kiri sebanyak tiga kali 
dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk.” 
(HR. Abu Dawud). 


J PA #0 
an 
PASAL KETIGA 


Panama: SET AEN 
2 & s PAN AN AA Reg ana Pl Kera 


Ps PI Seat, “Ta H 2 gn 
Na Dr TinJEJB Ah Led otg pejana HE AL 
GdE35e lualo & 

- 


Pad P3 Prod aa, £, ae Pa 
Te Ao AR Sh aah San FA 
LM Ae AE 
Task SA 


72. Dari Anas katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah bersabda: 'Tidak 
henti-hentinya manusia bertanya-tanya sampai mereka berkata: ? Allah 
telah menciptakan segala sesuatu, maka siapa yang menciptakan Allah - 
s.w.t.?” (HR. Bukhari). Dalam riwayat Musilm dikatakan bahwa Allah 
Azza Wajalla berfirman: ''Sesungguhnya umat-umatmu tidak henti- 
hentinya bertanya: '”Apa ini, apa ini, sampai ia berkata: ''Ini dijadikan 
Allah, lalu siapakah yang menjadikan Allah Azza Wajalla? 


Ta z A5 La - KG 9 Pa 
EA and LEE selai ABE VY 


-- 


GENSEOL EDS sanad 


£——. "10. 7, 4 —- OA0 pg — 

Saya ang LL LN AA TA: 

& PN Tera Pat & Aa AS 

59G IL Je Jas Kan gula 53258 Kutu ISS 
Pr ga 


» Aumaotay KAMAR NS NAA 


73. Dari Utsman bin Abil Ash katanya: '"Telah kukatakan pada Ra- 
sulullah s.a.w.: Wahai Rasulullah, sesungguhnya syethan telah meng- 
halangi aku dari shalat dan gira-atku, ia selalu memberikan keragu- 
raguan padaku?”. Kata Rasulullah s.a.w.: ”'Itu adalah syethan yang ber- 
nama Hinzab, jika kamu merasakannya, maka mohonlah perlindungan 
kepada Allah s.w.t. dari godaannya dan meludahlah kesebelah kiri se- 
banyak tiga kail”. Ketika aku lakukan hal itu, maka Allah segera 
menghilangkannya dariku”. (HR. Muslim). 


45 





DG AS EN Eat NG, 


z Pn - 2 7 she —, . 
GEGA PATRA Pen Un Saul 
BEN goal Ke AK 


LS LX AK TA Tn PI 
-. 


714. Dari Gaasim bin Muhammad bahwasanya ada seorang lelaki 
berkata kepadanya: ”'Aku selalu digoda dalam shalatku sehingga aku 
amat bingung. Maka jawab beliau: '"Teruskan saja shalatmu itu, sebab 
“ia (syethan) tak akan meninggalkan kamu sampai kamu meninggalkan- 
nya, dan katakan padanya: ''Saya tak mengerjakan shalat saya dengan 
baik.” (HR. Malik). 


PX Pa Ra 2. 
Pe ON SL 
BAB IMAN Pen TAODIR 

5 Sati de Me Kadi : | 4 


PASAL PERTAMA 
Fan aaah TEE ae NESEVO 
533 Afi ira Dad ain sana (ara 
. dumoola). ES TG Ae Ta 


75. Dari Abdullah bin Amru katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ”' Allah telah menuliskan ketetapan bagi para makhluknya 5.000 
tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi dan 'ArsyNya diatas air.” 
(HR. Muslim). 


AM 1 — 
laa AN Ah 

76. Dari Ibnu Umar: "Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Segala 
sesuatu dengan tagdir, sampaipun kelemahan maupun kepandaian.” 
(HR. Muslim). 

- P' , sa » 2. 

KETIKA KAI VV 

ME Sa SALA agag Ta 


0 23 


Pa Keenan yr 
BA Ia, 
AE EA SE Jana 


& 


SE. 


47 





2, 0. Lg —. 4 s 

TES III Abe MA aa ayat 
In Aa AA ee LA 
: - PT et IA NN TN pedia FE 
LABEL SE oran ena ESA 


LP La 


ELEI TELAANE AIAR A 


Ss - PE aa 539 PA. nga EL F9 Ea 
An Gran os ISA IE ABE 
“ “ 


purel, Ge Naa Jade 


7). Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ''Pernah Adam berdebat dengan Musa a.s. di depan Tuhannya, 
dalam perdebatan itu Musa berkata: ''Kamu wahai Adam adalah 
makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tangan-Nya, ditiupkan 
bagimu Roh-Nya, diperintahkan para malaikat untuk bersujud kepada- 
mu dan kamu ditempatkan di syurga-Nya, tapi kemudian kamu turun- 
kan manusia ke bumi dengna sebab kesalahanmu'”. Jawab Adam: 
"Engkau wahai Musa, seorang yang dipilih oleh Allah untuk menerima 
risalah-Nya dan firman-Nya, diberikan kepadamu Alwah/batu tulis yang 
didalamnya terdapat keterangan segala sesuatu, dan kamupun didekat- 
kan untuk berdialog, dan berapa lamakah kamu dapatkan Allah menu- 
liskan Taurat sebelum aku diciptakan?” Jawab Musa: ''Empat puluh 
tahun”. Kata Adam: "Apakah kamu dapatkah didalamnya ?'Dan 
Adam tidak mematuhi pesan Tuhannya, karena itu dia tersesat.” Kata 
Musa: ''Ya?”. Kata Adam: '' Apakah kamu salahkan aku bila aku me- 
ngerjakan sesuatu pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Allah atasku 
empat puluh tahun sebelum aku diciptakan?” Kata Rasulullah: ''De- 
ngan itu Adam dapat menyalahkan Musa dalam debatnya itu.” (HR. 
Muslim). 


AHA I Sat NG, SA Ibn gan 55AE VA 


301 
na ae Pa jaga 


AN td 5315 Pd 
22 Ara er anak | , —. 1 Pa Ppani 


. P4 


Dago saa ka 'p ale PL s as 


Tani WR Ra Sae € Ia UG 
Tg “3 352 .1 AU SIRI KE Pa 


P) aa TN NP ne ba at saat 
Pala 


78. Dari Ibnu Mas'ud katanya: ”'Rasulullah s.a.w. yang terpercaya 
dan dipercaya, telah berkisah kepada kami: ”'Sesungguhnya kejadian se- 
seorang dari kamu, dikumpulkan di perut ibunya selama empat puluh 
hari berupa air mani, kemudian berupa darah kental sebanyak empat 
puluh hari, kemudian berupa segumpal daging selama empat puluh hari, 
kemudian diutus-Nya malaikat dengan empat kalimat/ketetapan, maka 
dituliskan amalnya, ajalnya, rizkinya, dan dituliskan atasnya kecelakaan 
atau keberuntungan, kemudian barulah ditiupkan didalamnya roh. 
Demi Dzat yang tidak ada Tuhan selain Dia, adakalanya salah seorang 
dari kamu beramal dengan amalan ahli syurga, sampai antara ia dengan 
syurga hanya tinggal satu depa saja, tapi ia telah didahului dengan ke- 
tetapan, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka sampai ia 
masuk kedalamnya. Adakalanya pula seorang dari kamu selalu beramal 
dengan amalan ahli neraka, sampai antara ia dengan neraka hanya ting- 
gal satu depa saja, tapi ia telah didahului suatu ketetapan, sampai ia 
beramal dengan amalan ahli syurga sehingga ia masuk kedalamnya.” 
(Muttafag alaih) . 


Ane EN PENS LP ATA Era cd VA 
KERS MAAN AR san KEAAA 


40 


ade ita. “SAE An EYE Eat 


79. Dari Sahal bin Sa'ad katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ''Seorang hamba adakalanya beramal dengan amalan ahli ne- 
raka, padahal ia telah ditetapkan sebagai penduduk ahli syurga, adaka- 
lanya pula seorang beramal dengan amalan ahli syurga, padahal ia telah 
ditetapkan sebagai penduduk neraka, sesungguhnya segala amalan itu 
tergantung di akhirnya.” (Muttafag alaih). 


Tadi 35 Ga: MAT & 1 Gula AAS SG s3 
SAN JA ae 
LAN CA IL ana STAN GAN 


Laga Ta 


: KA Ata TEGLE3 hindi 
SEE Ia AS papa 


- 


80. Dari 'Aisyahr.a. katanya: "Pernah ketika Rasulullah s.a.w. di- 
panggil untuk menshalati jenazah seorang bayi dari Anshar, aku kata- 
kan pada beliau: '' Wahai Rasulullah, sungguh beruntung sekali si bayi 
itu ia termasuk salah satu burung dari burung-burung di syurga, belum 
pernah ia berbuat dosa sedikitpun dan ia tak ada dosanya””. Jawab ra- 
sulullah s.a.w.: Wahai 'Aisyah sesungguhnya Allah telah menjadikan 
bagi syurga itu penduduknya, mereka telah ditetapkan untuknya sejak 
mereka masih ditulang sulbi/tulang rusuk ayah-ayah mereka. Dan Allah 
telah menjadikan bagi mereka itu penduduknya, dan mereka telah di- 
tetapkan untuk menghuninya sejak mereka masih di tulang rusuk ayat 
ayah mereka.” (Muslim). 


KERIS GIS IS TARGET 
PETA Nana 2G EN ARP, Kolam A3 


20... 


KEK KE Ine De Aa 
AN PETA AN KANG TA Ain: SE Jaie A39 
LA CA AE 533 dea 
Es). IS NAN si Days 
Lada Batara AI SA Rea 


81. Dari Ali r.a. katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah bersabda: ''Ti- 
dak seorang pun dari kamu kecuali ia telah ditetapkan/dituliskan tem- 
patnya di neraka atau di syurga”. Kata mereka: ”'Kalau begitu: '"Tidak- 
kah sebaiknya kalau kita berserah diri pada ketetapan yang telah ditetap- 
kan bagi kita dan meninggalkan amalan?”' Jawab beliau s.a.w.: ''Ber- 
amallah kalian, semuanya akan dipermudahkan menuju apa yang telah 
ditetapkan atasnya, bila ia ditetapkan sebagai seorang beruntung, 
niscaya akan dipermudahkan baginya untuk mengerjakan amalan yang 
membawanya kepada keberuntungan, dan bila ia ditetapkan sebagai se- 
Orang yang merugi, niscaya akan dipermudahkan baginya untuk ber- 
amal yang membawanya kepada kerugian”. Kemudian beliau mem- 
bacakan ayat: "Fa ammaaman a'thaa wattagaa wa shaddaga bil husna/. 
adapun orang-orang yang memberikan hartanya dijalan Allah dan ber- 
tagwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik (sorga), maka 
kami akan menyiapkan baginya kemudahan''. (Muttafag alaih). 


Pri HK 37 LE -.. 2 Aa EU 
Airsakk Ang aan Jo5JB: NS RASES NY 
IAI Geng Ka ” 


Le ah 


sah er Ta ola: 2394 LINA 


&5 23 PE 


Ma sa. Weni TA ebi 
-. TAMA sa IA - Liga. Je AU 
Ravasat SL Aha Jep, 


51 


SN TE 6 5. SENI 


20 


WS 59 Hata Kalah 


32 Lgi -A 


“nga AYI 


82. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ''Allah menuliskan atas putera Adam (manusia) bagiannya dari 
zina, secara pasti, zinanya mata adalah melihat, zinanya lisan adalah 
berkata sedangkan zinanya nafsu adalah berkeinginan, adapun alat ke- 
laminlah yang membuktikannya atau tidaknya.” (Muttafag alaih). 
Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah s.a.w. telah 
bersabda: '”Telah dituliskan atas putera Adam bagiannya zina secara 
pasti, zinanya kedua mata adalah memandang, zinanya kedua telinga 
adalah pendengaran, zinanya lisan adalah ucapan, zinanya tangan ada- 
lah memegang, zinanya kaki adalah melangkah, zinanya hati adalah ber- 
keinginan, hanya kelaminlah yang empuk ka anya ataupun tidak.? 


7 7 2 
KET (Nk en 


KE bar EU ana GE NY 
La pam EASE Ac EA Par 


ri mao. Ta tungau i 


na In 


» dewsolay. .u (Aan 


83. Dari Imran bin Hushain bahwasanya ada dua lelaki dari suku 
Muzayyanah berkata kepada Rasulullah s.a.w.: '” Wahai Rasulullah, ba- 
gaimanakah pendapatmu tentang apa yang dikerjakan dan diupayakan 
manusia sekarang ini, apakah hal itu karena tagdir yang sudah ditentu- 
kan atas mereka ataukah dikarenakan dari apa yang mereka terima dari 


s2 


ajaran 'Nabi mereka yang mereka tidak dapat membantahnya?”' Jawab 
Rasulullah: '"Tidak, tetapi hal itu adalah dikarenakan tagdir yang telah 
ditetapkan atas mereka seperti yang diisyaratkan dalam firman Allah 
Azza Wajalla: ''Dan demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya) 
maka Allah mengilhamkan kepada itu (jalan) kefasikan dan ketagwa- 
annya.” (Asy Syams 8 - 9) (HR. Muslim) 
Sa Sisa L 3 LE 
MEA dh ke 5 IE ASI SES As 
au £ 274 ee 2 aya 
ANA SA aci ok 515 
FA PP aa Fo 33 
2 Ag ate ee ara -— Pa 
PR S4 & , Lian 
Sahabat. Hope Je Es Se lsg 
cslSiola). JAN Ne Tivd 25 
84. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: '' Aku pernah berkata kepada 
Rasulullah s.a.w.: '” Wahai Rasulullah, aku adalah seorang pemuda, dan 
aku takut kalau-kalau aku berbuat zina, akan tetapi aku tidak punya 
biaya untuk kawin -seolah-olah ia minta izin untuk diperbolehkan me- 
lakukan kebiri- Nabi hanya diam saja, kemudian aku mengulanginya 
sampai tiga kali, tetapi Nabi tetap diam, waktu aku ulangi keempat kali- 
nya, barulah Nabi s.a.w. bersabda: ''" Wahai Abu Hurairah sebenarnya 


keadaanmu telah ditetapkan oleh Allah, karena itu kamu boleh berbuat 
kebiri atau tidak.” (HR. Bukhari). 


Kala S.S B9, 6:3 dan Ng 
z As onaritakk - Ie Pa ta As 
Tn Sang KATA Aa na SAS EN 
Kgkesa Bank Ana 


53 


8S. Dari Abdullah bin Amar r.a. katanya: '"Rasulullah s.a.w. telah 
bersabda: 'Sesungguhnya hati-hati putera yang berada di antara dua jari 
dari jari-jari Tuhan yang Maha pengasih adalah ibarat satu hati yang di- 
bolak balikkan sekehendakNya. Kemudian Rasulullah s.a.w. berdo'a: 
»”Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, gerakkan hati-hati kami 
untuk tetap tha'at kepada-Mu.”' (HR. Muslim). 


Ki 


SEA AS SIN KAN ah 1s oolan 


z 


5 S3 Ntar: —2 ACA 0 A 
Gea Ya Ar AG NAS sol 
Ea KP Sana Pa 


ae aci) SI ) Se AA 


an 


KEAN E 3 eta LAEE AM, 


86. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ?'Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: '”Tidak seorang bayi pun yang dilahirkan, kecuali ia dilahirkan 
dalam keadaan fitrah, hanya kedua orang tuanyalah yang mampu men- 
jadikan ia sebagai orang Yahudi, Nasrani, maupun majusi, sebagaimana 
seekor binatang akan melahirkan binatang sepertinya pula tanpa ada ke- 
kurangan. Apakah kalian mempunyai perasaan bahwa binatang berte- 
linga akan melahirkan binatang tanpa telinga. Kemudian Nabi memba- 
cakan ayat Fitratallaahil latii fatharan naasa 'alaihaa laa tabdiila li- 
khalgillaahi dzaalikad diinul gayyim. (Muttafag alaih). 


Watu: NE SEAT 


Anie SA, Je sasa NV 
Ganga AA IK ik 


NE: Se aa : 
Pa Pe An, 


pa .« La aoya IE Ten 


54 


87. Dari Abu Musa katanya: ''Rasulullah s.a.w. pernah berdiri di 
tengah kita dengan mengucapkan lima pengarahan: ?'Sesungguhnya 
Allah tidak tidur dan tidak patut baginya jika Ia tidur, Ia menurunkan 
dan mengangkatkan timbangan/keadilan, dihaturkan kepada-Nya amal- 
an-amalan malam hari sebelum amalan siang hari, dan amal siang hari 
sebelum amalan malam hari, hijab-Nya adalah cahaya, kalau terbuka hi- 
jabNya, maka akan terbakar semua makhlug, tidak satupun dari makh- 
lugNya yang dapat memandangNya.” (HR. Muslim). 


done. PA AA AAA BEAN 

AAN Ar Para bata ala TANGAN ain 

dp ame Es 
ana SA 


88. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: ''Tangan Allah itu penuh (isinya), tidak akan terkurangi sedikit- 
pun apa yang dibelanjakan oleh-Nya diwaktu siang dan malam, tidak- 
kah kamu perhatikan bahwa apa yang dibelanjakannya sejak dijadikan- 
nya langit dan bumi, sedikitpun tidak akan terkurangi apa yang ada di- 
tangan-Nya dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air dan di- 
tanganNya terdapat mizan yang naik turun.” (Muttafag alaih). 


SL LA 
abg 3 9 Ae y Peri aga 4 Lang JEKE 5 MA 
Bae Atut JIE, Ea | 
89. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Pernah ditanyakan kepada 
Rasulullah s.a.w. tentang anak-anak kecil kaum musyrikin, jawab be- 


liau: ''Hanya Allah yang Maha Tahu dengan apa yang akan diperbuat 
oleh mereka.” (Muttafag alaih). 


55 





PASAL KEDUA 
ga “36. J AA AAN AI 
Pra Haa Sa Suga 
GERGESA. ah SIB ESA. JS 
MA On Na Ta AA Ad 


90. Dari Ubadah bin Shamit katanya: ''Sesungguhnya pertama- 
tama yang diciptakan oleh Allah adalah al Galam, kemudian Allah ber- 
firman kepadanya: "Tulislah. Tanya Al Oalam: ”'Apa yang aku 
tulis?” Firman Allah: ''Tulislah ketetapan yang terdahulu maupun yang 
akan terjadi sepanjang masa.” (HR. Tirmidzi). Dan dikatakan bahwa 
hadits ini gharib eka 


Ag Pl - Pd 7” 554 
AAN ANAK TIENS Au 296 
AS 
5 A Sana oU 


para Tem WE LEAN 
Pvasesna AA AA md 
La IA 2 ALS 
CIA Ya JAS Es Yen catu SER ANA 
AAA YA IG Sa aga TEA aa an 


pai destoa 3 2:5 Isa 28 mba 


pasa 272 ang Pe — ca 2E 
JAGA Aan Sin ea 8) 
- F7 P1 CE Oa bata tah 
Ri 2 ea R3 “gi 
Masal, 2 JP Gs ea 


ar Ta 5, La 2 
SER APA 


Pad 


Sisi eWkaotn «Jia KA 


KI 


- 


nat ga 


" TA 

91. Dari Muslim bin Yasar katanya: ”' Pernah Umar bin Khaththab 
ditanya tentang ayat: '"Wa idz akhadza rabbuka min Banii Aadama min 
zuuhuurihim dzurriyyatahum/dan ketika Tuhanmu telah mengambil dari 
punggung Bani Adam keturunan-keturunan mereka....” 
Jawab Umar: ”' Aku pernah mendengar ketika Rasulullah s.a.w. ditanya 
tentang maksud ayat tersebut, maka beliau menjawab: ''Sesungguhnya 
Allah menjadikan Adam, kemudian mengusap punggungnya dengan 
tangan kanan-Nya lalu Allah mengeluarkan dari padanya anak cucunya, 
kemudian Allah berfirman: ''Aku jadikan mereka ini untuk menghuni 
syurga dan mereka akan mengerjakan amalan-amalan ahli syurga. Ke- 
mudian Dia mengusap punggung Adam dan dikeluarkan dari padanya 
anak cucunya seraya berfirman: '' Aku jadikan mereka untuk menghuni 
neraka dan mereka akan mengerjakan amalan-amalan ahli neraka.” Ta- 
nya seseorang: ''Lalu bagaimanakah peranan amal seseorang?” Jawab 
Rasulullah s.a.w.: Sesungguhnya jika Allah menjadikan seorang ham- 
ba untuk menghuni syurga, maka ia akan dipermudahkan mengerjakan 
amalan-amalan ahli syurga, sampai dia meninggalpun tetap dalam ke- 
adaan mengerjakan amalan ahli syurga dan iapun akan dimasukkan de- 
ngannya kedalam syurga, dan bila Ia menjadikan seorang hamba untuk 
menghuni neraka, maka ia akan dimudahkan untuk mengerjakan 
amalan-amalan ahli neraka sampai ia meninggal dalam keadaan menger- 
jakan amalan-amalan ahli neraka, dan iapun akan dimasukkan dengan- 
nya kedalam neraka.” (HR. Turmudzi, Abu Dawud dan Malik). 


Aegaan Alas, Se Is, Sordin£es Zr 


bat ata en 


S5 AE Aa Geni do 3593 
Ka “2 Tg: 


Jo Je. GEMA 


Fa 


1 TA AA KY Aan. Ae IS» 


-. - 


57 





Mann ane TE : TN 
# Nas 
Paya (EGA Idalelentas 


2 An AE LI aa 5 
sesat, Ar NA 
.- 2» 


N Pe NIDN ia PAN AA 3 
: ta P3 Lan FE 2 23 Lah KAI 2 aa 
AAN Sign Go Korg pdl 


92. Dari Abdullah bin 'Amru katanya: "Pernah Rasulullah s.a.w. 
keluar dan di kedua tangan beliau dua kitab, seraya bersabda: ''Tahu- 
kah kalian apakah kedua kitab ini? Jawab kami: '"Tidak, kecuali jika 
engkau beritahukan kepada kami?'. Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata 
sambil menunjuk kepada kitab yang ada di tangah kanan beliau: ”Ini 
adalah kitab dari rabbul 'aalamin yang didalamnya terdapat nama-nama 
calon penghuni syurga dan lengkap dengan nama ayah-ayah mereka dan 
kabilah-kabilah mereka kemudian dilengkapkan hingga jumlah akhir 
mereka tanpa ditambah maupun dikurangi sedikitpun, kemudian beliau 
berkata sambil menunjuk kitabnya yang ada di tangan kiri beliau: "Ini 
adalah kitab dari rabbul 'aalaminn yang didalamnya terdapat nama- 
nama calon penghuni neraka lengkap dengan nama-nama ayah mereka 
dan kabilah-kabilah mereka kemudian dilengkapkan sampai jumlah 
akhir mereka, tanpa ditambah atau dikurangi sedikitpun”. Tanya salah 
seorang sahabat Nabi: ''Bagaimanakah peranan amalan masing- 
masing?” Jawab Rasulullah s.a.w.: ”'Rajinlah kalian beramal, sesung- 
guhnya seorang ahli syurga ia akan diakhiri amalannya dengan amalan 


58 


ahli syurga, walaupun ia mengerjakan amalan apa saja, dan seorang ahli 
neraka akan diakhiri amalannya dengan amalan ahli neraka walaupun ia 
mengerjakan amalan apa saja." Kemudian sambil meletakkan kedua 
kitab tersebut Rasulullah s.a.w. bersabda: '”Tuhanmu telah selesai me- 
nctapkan hamba-hamba-Nya, sebagian ditetapkan sebagai penduduk 
syurga dan sebagian ditetapkan sebagai penduduk neraka.” (HR. Tur- 
mudzi) | 
an 5 


ani kada SE: Jaaies «La "Edo “ 


SS DS, - #35 
Para ena EA KS 
Mean tyas Ai Gala KE, 5 


93. Dari Abu Hizamah dari ayahnya, katanya: ' Wahai Rasulullah, 
bagaimanakah pendapatmu tentang Rugyah/jampi-jampi, obat-obat dan 
penangkal, apakah hal itu dapat menolak tagdir Allah?” Jawab Rasu- 
lullah s.a.w.: itu adalah dari tagdir Allah juga”. (HR. Ahmad, Turmud- 
zi, dan Ibnu Majah). 


Gt BA EA TER AS 
SG FAR sa NG 
KELANA AE ag: AN Ema ag 

TA AKA ANBUSES 2 KEK 


KA Pd 2. 


095 napi G9r9 (Tar) ita 19) EN Saja 
» 0 Tan HS GS AN 9, LGS 


94, Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Pernah Rasulullah s.a.w. ke- 
luar kepada kami disaat kami sedang memperdebatkan tentang tagdir, 
maka Rasulullah s.a.w. marah sampai terlihat merah padam di wajah 
beliau, seraya bersabda: '' Apakah dengan ini kalian diperintahkan atau- 
kah dengan ini aku diutus kepadamu? Sesungguhnya banyak orang yang 
binasa sebelum kalian ketika mereka memperdebatkan tentang urusan 


59 





ini (tagdir). Sungguh aku minta dengan sangat janganlah kalian mem- 
perdebatkan tentang hal ini (tagdir) lagi”. (HR. Turmudzi, dan diri- 
wayatkan pula oleh ' Amru bin Syueb dari nun kakeknya). 


T: F, ate KARNA SA Per Tea 6 EN So 
KAT : 2g. f Manahan, 


SAN, LA AN Pa 5 
Sin, (ai 


Anisa GA Cagig ra 3 lg 


95. Dari Abu Musa katanya: ”'Pernah aku dengar Rasulullah s.a.w. 
bersabda: ''Sesungguhnya Allah menjadikan Adam dari segenggam 
tanah yang terkumpul didalamnya segala unsur tanah di bumi ini, maka 
keluarlah putera-putera Adam sesuai dengan tanah asalnya, diantara 
mereka ada yang merah putih dan hitam dan diantara mereka ada yang 
berwatak lemah lembut, kasar, buruk budi pekertinya dan baik budi pe- 
kertinya.” (HR. Ahmad Turmudzi dan Abu Dawud). 


aa Isani Ja, Kon AT 
Hera KIaaannla 5 
SAS de Oa tak HN 

£ Sio te totay va da TAAT 2 Ssi 


96. Dari Abdullah bin Amru katanya: Pernah Rasulullah s.a.w. ber- 
sabda: ”' Sesungguhnya Allah menjadikan hambanya didalam kegelapan, 
maka Allah memancarkan cahayaNya kepada mereka, barangsiapa yang 
terkena cahaya-Nya maka orang itu akan berada di atas jalan petunjuk, 
dan barangsiapa yang tidak terkena cahayanya, maka ia akan sesat, ka- 
rena itu aku katakan: ''Semuanya telah dicatat didalam ilmu Allah.” 
(HR. Ahmad dan Turmudzi). 


2 2 2 2 Lagi an 
“3 Te ES ii Hadir Bhi 


pe 


na « Psr Kake: Ta 
S3 


97. Dari Anas katanya: ”'Rasulullah s.a.w. selalu memperbanyak 
ucapan: 'Yaa mugallibal Guluub tsabbit Oalbii 'alaa diinika/Wahai Dzat 
yang membulak-balikkan hati manusia tetapkanlah hatiku atas agama- 
Mu”. Maka kataku: '”Wahai Nabiyallah, kami telah percaya dengan 
engkau dan dengan apa yang engkau datangkan, apakah engkau masih 
khawatir dengan kami?” Jawab Rasulullah s.a.w.: ''Ya, sesungguhnya 
hati-hati manusia ada diantara dua jari dari jari-jari Allah yang akan 
dibolak-balikkan sekehendaknya.” (HR. Turmudzi dan Ibnu Majah). 


Ha. »: Bi GEE IE sn A3 
DA LN SEGARA AE Ne abata 


98. Dari Abu Musa katanya: "Rasulullah s.a.w. telah bersabda: 
”Perumpamaan hati itu bagaikan bulu burung yang berada diatas tanah 
lapang, ia akan dibolak-balikkan angin semaunya.” (HR. Ahmad). 


JI Tp GE IEyES AA 
BA Kabid AE, KAA Ia Asep o 9 


Tg Oa Let Pp Padan " 
Sena Bela NE 20029 
Haloo 


99. Dari Ali katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Tidak 
beriman salah seorang dari kamu sampai ia beriman (dengan sepenuh 


61 


hati) kepada empat perkara: Yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 

selain Allah dan aku adalah RasulNya yang diutus dengan membawa ke- 

benaran, percaya kepada kematian dan kebangkitan setelah mati dan 
percaya dengan tagdir.” (HR. Turmudzi dan Ibnu Majah). 


biar BEN iss Catat 5 disupto3 Ni as 
Ina Te taka TA Lam NG Odong 


. Pns UA mi Enda Haa 


100. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah bersabda: 
”Dua orang macam dari umatku yang tidak termasuk dalam golongan 
Islam sedikitpun Al Murjiah dan Al Gadariyah”. (HR. Turmudzi). Di- 
katakan hadits ai bsa Gharib. 


NA ix pati Opundase: Japsoloas 1 
P3 .? 24, AA 


solo) Bekasi Fenann9 Gimi GAIG G 


z opk sio dha929 13 


101. Dari Ibnu Umar r.a. katanya: '"Telah aku dengar Rasulullah 
s.a.w. bersabda: ”'Kelak diantara umatku ada segolongan yang di- 
benamkan ke dalam Bumi dan di wajah mereka menjadi lebih buruk, 
yaitu mereka yang tidak percaya kepada adanya takdir.” (HR. Abu 
Daud). 


SAR Ga PLAHAAN La 25 


SI 22 Rn 


Ja LEE, Po mmg 


. salagig arlola, 
102. Dari Ibnu Umar r.a. katanya Rasulullah s.a.w. telah bersabda: 
”Aliran Al Oadariyah adalah majusinya umat ini, jika mereka sakit 
janganlah dikunjungi, dan jika mereka mati janganlah kamu saksikan 
pemakamannya.”' (HR. Ahmad dan Abu Daud). 


62 


Jaa Tan EA ea AGAN DE SN £ 
| . agtagolay-u Maba 


103. Dari Umar r.a. katanya: ''Janganlah kamu duduk-duduk 
dengan orang-orang yang mendustakan adanya tagdir dan janganlah 
memulai menerima salam kepada mereka.” (HR. Abu Daud). 


Aiekesie. Ie Kana 


2 (F ae 2 ta . AN — 
Kes sek P2 9 KI Ae e An 2 
aa Ai LS de 
TeatgAn ara 2 11 1 

aa SANA 19 

8 ul ceina « dat »d Faah 


104. Dari 'Aisyah r.a. katanya: ''Rasulullah s.a.w. bersabda: 
”Enam orang yang aku kutuk dan Allah pun juga mengutuk mereka dan 
setiap nabi pasti akan dikabulkan do'a mereka, orang yang menambah- 
nambah kitab Allah, yang mendustakan adanya tagdir Allah, penguasa 
yang zhalim yang memulyakan orang yang dihinakan oleh Allah (musuh 
Allah) dan menghinakan orang yang dimulyakan Allah (waliyullah), dan 
Orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah, orang yang menindas 
anak cucuku yang memang perbuatan itu diharamkan Allah dan orang 
yang meninggalkan sunnahku””. (HR. Baihagi dalam kitab Al Madkhal 
dan Raziin dalam kitabnya). 


Tg Lead Ka Ai 38. Kec 33 NO 


ye 
MADA MAAN 
Io Ng A21 





105. Dari Mathar bin 'Ukamis katanya Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ''Jika Allah telah memutuskan kepada seseorang untuk mati di- 
suatu tempat, maka Allah menjadikan orang itu mempunyai hajat ke 
tempat itu.” (HR. Ahmad dan Turmudzi). 


SAE Rataan NT 


YALAS Alas. Kasam N 
.aglasolo)- AAA 


106. Dari 'Aisyah katanya: '' Aku pernah bertanya: '' Wahai Rasu- 
lullah, bagaimanakah keadaan anak-anak kaum muslimin yang mati di- 
masa kecil?” Jawab Rasulullah s.a.w.: ''Akan dinilai dari amalan- 
amalan ayah mereka”'. Jawab 'Aisyah: ”'Ya Rasulullah, kalaupun 
mereka tidak beramal?” Jawab Rasulullah s.a.w.: ''Allah lebih tahu 
dengan apa yang mereka perbuat”. Maka aku tanyakan: '' Bagaimana- 
kah keadaan anak-anak kaum musrikin yang mati di masa kecil?” 
Jawab Nabi: ''Mereka akan dinilai dari amalan ayah-ayah mereka?”. Ta- 
nyaku: '” Walaupun mereka tidak beramal Ya Rasulullah?” Jawab Ra- 
sulullah: ?' Allah lebih tahu dengan apa yang mereka perbuat.” 

(HR. Abu Daud). 


IL — 


NK. 
SE abide: “ds. AT Baraka) SALA V 
. gta oo day Pati tya S5 Ta 


107. Dari Ibnu Mas'uds katanya: ?'Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ''Seorang yang mengubur bayi-bayi perempuan dan bayi-bayi pe- 
rempuan yang dikuburkan itu semuanya di neraka.” (HR. Abu Daud 
dan Tirmidzi). 


TA NAN 


PASAL KETIGA 
PN ks K » £-— 
gak, Jabar Si IE. Sensor WA 


SEA: Gee ea PIA 


. Amlola). « SIB 3m 


108. Dari Abu Darda' katanya: "'Rasulullah s.a.w. telah bersabda: 
”Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla telah menetapkan bagi setiap ham- 
baNya dengan lima perkara: Ajalnya, misalnya, tempat kematiannya, 


perbuatannya dan rizkinya.” Haa Basa 
33 o 2 2S. SE 2 Ienya 
Sep gang Tn SE 5ASSLEGG 14 


SAE Ss, KI IN Ga ananda 5 
. .mhorona AE IsJan ESA Gag 


109. Dari 'Aisyah r.a. katanya: ''Pernah aku mendengar Rasulullah 
s.a.w. bersabda: '' Barangsiapa yang memperbincangkan tentang tagdir, 
maka dia akan ditanya tentangnya dihari kiamat kelak, dan barangsiapa 
yang tidak pernah memperbincangkan tentang tagdir maka dia tidak di- 
tanya tentangnya dihari kiamat.” (HR. Ibnu Majah). 


15 JEKS Mera Seek tot NW 


Oiedas Pa ah Esa I33 
akan, JE REG 


AAA 7 Aan 3 Kanaan PP 
na. ha Sa Arya AAA 


By AP SE 


6s 





PEA A A AL GE 


. 
3OEP 


Kendra NI SAN us Conan 


an, TE HSE 
KAN RAYA KIE, Fa dtat: Ta 


: 2 
as) Ja A NI er ES 


: Za lorpig 29120219 APlota) 


110. Dari Ibnu Ad Dailami katanya: ”'Pernah aku datang kepada 
Ubay bin Ka'ab dan kukatakan padanya: ''Pernah tergerak di hatiku 
yang meragukan tentang adanya tagdir, maka katakan padaku sesuatu 
yang mungkin Allah dapat menghilangkan keraguan itu dari hatiku”. 
Jawabnya: ” Andaikata Allah mau menyiksa penduduk langit dan bumi- 
nya, pasti Allah akan menyiksa mereka. Dan tidaklah dia termasuk 
orang yang telah berbuat zhalim atas mereka, dan andaikata mereka 
diberi rahmat, maka rahmatnya itu jauh lebih baik bagi mereka dari 
amal-amal yang mereka kerjakan. Dan andaikata kamu membelanjakan 
emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, maka Allah tidaklah akan 
menerima dari kamu sedikitpun sebelum kamu percaya dengan adanya 
tagdir dan meyakini sepenuhnya bahwa apa yang ditetapkan bakal me- 
nimpa padamu, maka ia tidak akan meleset sedikitpun, dan apa yang di- 
tetapkan pasti bakal menimpa padamu. Dan andaikata kamu mati 
bukan di atas keyakinan seperti ini, niscaya kamu akan masuk neraka.” 
Kemudian aku pergi kepada Abdullah bin Mas'ud dan iapun berbicara 
seperti apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, kemudian aku pergi 
— kepada Hudzaifah ibnul Yaman, maka iapun juga berkata seperti itu, 

dan ketika aku pergi kepada Zaid bin Tsabit, maka ia menyampaikan 
. hadits dari Nabi s.a.w. yang isinya juga seperti itu.' (HR. Ahmad, Abu 
Daud, dan Ibnu Majah). 


KAA IE KAI SSS W 
AN SN ANA TA 3 dh 


HA KAT MR Abe - 7 Tx 
Az £ Lan! segi £ Ca 9 ANA 5 5G 
- 0 A » Pa 
SE Lag. EA S Desa 
“He ANIlS9 0 LaGrtoaalagigses-ie lola. saja 


» ya 2 pante Gaun Cent Sisa 


111. Dari Nafi? dikatakan bahwasanya ada seorang lelaki mendata- 
ngi Ibnu Umar seraya berkata: ''Sesungguhnya si Fulan kirim salam 
padamu.” Kata Ibnu Umar: "Telah kudengar bahwa orang itu telah 
membuat suatu bid'ah dalam agamai), kalau benar ia telah berbuat suatu 
bid'ah, maka janganlah disampaikan salamku kepadanya, sesung- 
guhnya aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: ”' Akan di- 
siksa diantara umatku ini dengan dibenamkan kedalam tanah ataupun 
dirobah wajah mereka menjadi bentuk yang seperti hewan, orang-orang 
yang tidak percaya dengan adanya tagdir.” (HR. Turmudzi, Abu Daud 
dan Ibnu Majah. Dikatakan oleh Turmudzi bahwa hadits ini adalah 


hadits Hasan, shahih, gharib). 


Pat PI toa 
&. 5 ge Ka - Saka 


Sa tara ANA AKAN 
aa An dlgneinkieesa 


Para 
aer 


Pend naa va! es pe 


—--9 1S. | 
NG Gain AE S5 
eh » SE Aa 
star «NG B3 Ol9 aa 
z Nak, AA 5 Ot SH » La Ag 
yaa LIA KE An GAS: SG) 


NG 
N 
10 


2 arlola) 


D Meragukan adanya tagdir. 


tang deses W 


67 





112. Dari Ali katanya: ''Pernah Khadijah bertanya kepada Nabi 
tentang kedua puteranya yang meninggal diwaktu kecil pada masa jahi- 
liyah, jawab Nabi: ''Keduanya berada di neraka.” Ketika beliau melihat 
rasa sedih di wajah isteri beliau, beliau berkata: ''Sesungguhnya jika 
kamu lihat 2 puteramu itu tentu kamu akan sangat benci pada 
keduanya.” Kemudian Khadijah bertanya: ''Ya Rasulullah: '' Bagaima- 
nakah puteraku yang berasal dari kamu?'” Jawab Rasul: ''Puteramu 
yang berasal dari aku berada di syurga, sedangkan kaum musyrikin dan 
anak-anaknya mereka semua berada di neraka. Kemudian Nabi mem- 
bacakan ayat: ''Walladziina aamanuu wattaba'athum dzurriyyatuhum 
bi iimaanin alhagnaa bihim dzurriyyatahum wa maa alatnaahum min 
'amalihim min syai'/dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mere- 
ka, mengikuti mereka dalam keimanan, kami ikutkan anak cucu mereka 
dengan mereka (dalam syurga), dan kami tidak mengurangi sedikitpun 
dari anak mereka.” (At Thuur ayat 21). 


Genta Sapa js Ka ar 
PAP He CAN SEA 
Sans Moi spp 53 aa! 

2:55 2 diss 5 LAN 
F3 Gd Solo tali Sani 
an ayal FIS Spa dis Ha 

Ebi kadasde Aa Tae MR KPAI Sd 

SA “4 aa Erna 
nasa DAA PAKA 
AA Ea 

. She hiota,. Kapas SL, 


68 


113. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Rasulullah s.a.w. bersabda: 
”Ketika Allah menjadikan Adam kemudian ia mengusap punggung 
Adam, maka berjatuhan dari punggung Adam sejumlah anak keturun- 
annya yang telah dijadikan oleh Allah sejak itu hingga di hari kiamat. 
Dan dijadikan di antara kedua mata setiap orang dari mereka seberkas 
cahaya. Ketika mereka dihadapkan kepada Adam, ia bertanya: ”Ya 
Tuhanku, siapakah orang ini?” Kata Allah: ''Ini adalah anak cucumu?”. 
Ketika ia melihat seseorang dari mereka, ia terpesona dengan seberkas 
cahaya yang berada “diantara: kedua mata seorang lelaki, maka ia ber- 
tanya: '” Wahai Tuhanku, siapakah dia? Ini adalah Daud a.s.”. Kata 
Adam: ”'Berapa engkau berikan umur padanya?” Jawab Allah: '' Enam 
puluh tahun”. Kemudian kata Adam: '"Tuhanku, tambahkan baginya 
40 tahun dari umurku”. Kata Rasulullah s.a.w.: ''Ketika umur Adam 
kurang 40 tahun (dari waktu yang telah ditentukan) datanglah malaikat 
maut untuk mencabut nyawanya, maka Adam bertanya: '"Tidakkah 
masih tersisa dari umurku 40 tahun?” Jawab malaikat: ''Tidakkah telah 
kamu berikan (umurmu) kepada puteramu Daud?” Adam terlupa dan 
anak cucunyapun terlupa, sehingga Adam makan suatu buah dari pohon 
yang terlarang dan anak cucunyapun terlupa. Adam berbuat keliru dan 
anak Ona berbuat keliru. (HR. Turmudzi). 


La Ox In 
saga nd Pee SAI “£ 
KAA Lirea Syah: ata Ce 


ketan 23 NA Ga Pan 5269 
1G Gadis 155 abs SAI KN 
. Arloloy-u data, 


114. Dari Abu Darda' dari Nabi s.a.w. bersabda: "Setelah Allah 
menciptakan Adam, maka Allah memukul bahu kanan Adam, sehingga 
keluar dari padanya anak cucunya yang berwarna putih bagaikan anak 
semut dan ketika Ia memukul bahu sebelah kiri, maka keluarlah dari 
padanya anak cucunya yang berwarna hitam bagaikan arang, kemudian 
Allah berfirman kepada anak cucu Adam yang sebelah kanan pergilah 
ke syurga dan aku tidak peduli, dan berkata kepada anak cucu Adam 


9 


yang ada di sebelah kirinya, pergilah ke neraka dan aku tak peduli.” 
(HR. Ahmad). 
Ss IIA 


Jd 8 Pa naa SES NO 
LK aa, "Pa — RA T—- 
Hang 2. AAA I 25-anMs 


sa, cz pa AN . ».. 
&, pain? Catadp aa ah 
aa -a 
Ea Sg A Nama 


em ea, Haa en KE 
Ta ia ma na KL 
Em Pen ana 2 Fa aauiOin do 


- ar 2 


SEb pokoke okkoid: Era 
. Astiol Feni 


115. Dari Abu Nadhirah, ada seorang lelaki dari sahabat Nabi 
s.a.w. yang bernama Abu Abdillah, ketika ia dikunjungi oleh sahabat- 
sahabatnya, didapatkan ia sedang menangis. Tanya sahabat-sahabatnya: 
?Apa yang menyebabkan kamu menangis, bukankah Rasulullah s.a.w. 
pernah berkata kepadamu guntinglah sebagian dari kumismu, kemudian 
tetapkanlah hal itu sampai kamu bertemu denganku?”' Kata orang itu: 
”Benar, akan tetapi aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: 
'”Bahwasanya Allah pernah menggenggam dengan tangan kanannya se- 
suatu genggaman dan di tangan kirinya sesuatu genggaman sambil ber- 
kata: ” Yang di kanan adalah untuk bagian syurga dan yang di kiri adalah 
untuk bagian neraka, sedangkan aku tidak tahu di genggaman yang 
manakah aku berada”. (HR. Ahmad). 


AS Ds RAP HiganEc 169 NT 
Pn Aan U5 3 ? 

SEE KG aa 

Jaa SEL PE AN NG -2 — 


TAI SAAS Inda Kere 


70 


8.13 AA sega 


bad S 7 .& 
ara: AAA GslE Ms 
— nT Sopo 
ApTolay-u (Gani SESI sama 

116. Dari Ibnu Abbas ra dari Nabi saw bersabda: Saath telah me- 
ngambil janji dari punggung Adam sewaktu di Na'man -dekat Arafah- 
maka dikeluarkan sulbinya seluruh anak cucunya yang diciptakanNya. 
Kemudian ditaburkan dihadapannya dan mereka itu bagaikan atom. 
Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi?”. 
(Kami lakukan yang demikian itu agar dihari kiamat kamu tidak menga- 
takan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang le- 
ngah terhadap ini (ke Esaan Tuhan), atau agar kamu tidak mengatakan: 
”Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan 
sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang 
(datang) sesudah mereka. Maka apabila Engkau akan membinasakan 
kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?” (HR. Ahmad). 


ba En) SAE IE SAE 
JG an Pen aa TE, 3. TE 2S 2 
nyah dat ea Pd TAMA 
Kabar 2 EA Aka, aa Sea 
ana AE PE Kah sr 
Ai Kasta KS Asean Pat 
CNIAG An Ig Ten dardas Laras 
Tegas ts Mg IE SN 
5 Aga, SEN Hp pe AS 
1 AN TA Pa -—- HE Ie as 


.) Dibentuk seperti yang akan dilahirkan kemudiannya. 


1. 


SIN EN Ke ANA Tenant 
c Ae rin JBS: WI385458 AN Jaa peang 
Kelatet, KATA Inibleos 


Es, EWajaya Talaga Na AA 3 


- 


(peta Kest 1 Tn, KEES A93 5x3 


— —.. 


SE IS KE nya Cat Nae 
-aelotay- do Si Hiseasa KE KEKA 


117. Dari Ubay bin Ka'ab tentang Firman Allah Azza Wa Jalla: 
”Waidz akhadza rabbukum min banii aadama min zhuhuurihim dzur- 
riyyata hum”, katanya: ''Mereka dikumpulkan lalu dijadikan berpa- 
sang-pasangan kemudian mereka dibentuk.) dan merekapun diajak ber- 
bicara, maka merekapun dapat berbicara, kemudian diambil dari 
mereka perjanjian dan kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya ber- 
firman): ''Bukankah Aku ini adalah Tuhanmu? Sesungguhnya Aku 
menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi dan Adapun (ayahmu) un- 
tuk menjadi saksi atas kamu, agar kamu kelak dihari kiamat tidak me- 
ngatakan: "Sedikitpun kami tidak tahu dengan perjanjian ini”. Keta- 
huilah bahwa tiada Tuhan selain Aku, dan jangan kamu sekutukan Aku 
dengan sesuatu, akan Aku utus kepadamu Rasul-rasulKu untuk selalu 
mengingatkan kamu dengan perjanjian-Ku, Aku turunkan kepadamu 
Kitab-kitabKu'”. Jawab mereka: ''Kami bersaksi bahwa Engkau adalah 
Tuhan kami, tidak ada Tuhan lain bagi kami selain Engkau. Setelah di- 
ikrarkan oleh mereka, maka mereka diperlihatkan/dihadapkan kepada 
Adam as dan Adampun melihat kepada mereka dan tampaklah diantara 
mereka (anak cucunya) ada yang kaya, miskin, tampan dan buruk. Kata 
Adam: ''Wahai Tuhanku, mengapa Engkau tidak sama ratakan antara 
mereka?” Firman Allah: ?' Aku suka agar mereka berterima kasih pada- 
Ku''. Dan Adampun melihat para Nabi bagaikan sinar-sinar yang amat 
terang dan mereka dikhususkan dengan perjanjian khusus dengan ke- 
Nabian dan risalah, sesuai dengan Firman Allah Tabaaraka Wata'ala: 


2 


”Waidz akhadznaa minan nabiyyiina miitsaagahum wa minka wa min 
Nuuhin wa Ibraahiima wa Muusa wa 'Isabni Maryam/Dan (ingatlah) ke- 
tika kami mengambil perjanjian dari Nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) 
dari Nuh, Ibrahim, Musa dan 'Isa putra Maryam??. (Al Ahzab ayat 7). 
Dan 'Isapun termasuk diantara ruh-ruh tadi, kemudian diutus kepada 
Maryam as. (HR. Ahmad). 


erni p) Png SAID 
En 2 Pe na Gas 3 WA 
(in Jurgade Td satide ad SI KU Ss 
2 aan 23 — PI 
daa p Faclala 5033 Ad KS AGEdI II Kas 
PPn pa aa AP Ea am AIA Sar Ti 


Arlo 19) 

118. Dari Abud Dardaa' katanya: ''Ketika kami sedang bersama 
Rasulullah saw bermudzakarah apa yang bakal terjadi, tiba:tiba Rasu- 
lullah bersabda: ?"Jika kalian mendengar berita tentang bergesernya satu 
gunung dari tempatnya, maka percayailah dan jika kalian mendengar 
berita tentang berubahnya seseorang dari kelakuannya, maka janganlah 
kamu mempercayainya, sebab ia akan berlaku seperti apa yang telah di- 
- tetapkan atasnya””. (HR. Ahmad). | 


BEAN ade SERA NA 
JA daa: AA GA AAA “g 
onde Tas AG 


119. Dari Umi Salamah katanya: '”Wahai Rasulullah, hampir tiga 
tahun kamu merasakan sakitnya dari akibat daging kambing beracun 
yang pernah kamu makan””. Kata Rasulullah saw: ''Tidaklah sesuatu 
yrng menimpa padaku kecuali telah ditetapkan Allah atasku, sejak 
Adam masih berupa tanah.” (HR. Ibnu Majah). | 


3 





252 Ka “ PP 
AN SA ob 
' BAB ADANYA SIKSA KUBUR 
31019 2-0 
? Jai had? 
PASAL PERTAMA 
KK. Al z 25: 
Ea EA 3 3 Ea. — 2: Feaioa VX. 


Akash GIE aa, Menara ajaa 
Safs AK Pr IL A3 LA aan :ado3 


8 Ka 


ee ane SLB 


kara 


1 3 —u Ta 


A3 
» Ale Gazo MAT WA): Aa 


120. Dari Barra? bin Azib dari Nabi saw katanya: ”' Seorang muslim 
jika didalam kuburnya, maka ia akan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 
selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang sedemikian itu 
adalah yang diisyaratkan oleh Allah dalam ayat: ” Yutsabbitullahul la- 
dziina aamanuu bil gaulits tsaabiti fil-hayaatiddun-yaa wa fil aakhi-rah”'. 
Dan didalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah me- 
ngomentari ayat: ” Yutsabbitullahul ladziina aamanuu bilgaulits tsaabi- 
ti..'', bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan adanya siksaan 
kubur. Disaat itu ditanyakan kepada seorang muslim: ''Siapa Tuhan- 
mu?” Dijawabnya: '' Allah adalah Tuhanku dan Nabi Muhammad ada- 
lah Nabiku'”. (Muttafag Alaih). 


14 


SH cc - 


ERETA TAN ul MAPPSA EA desi sc NNN 
— 4, 3 ea 9. ia aa 5 ata - Kg 
(EN KA Ml tra 39 0133 


fe SS. KP Kasipaka 


ba ARENA ah 
An Met aan Arit - 


ae - 


— heart 


Je Kiri 1g. Are PAN AA 
asesasa Ia 2st ai d 


— 


Goo Sma: 2 ae ES: Pan AM Ken 


eta Pe , 


Sa au “ WA SA aan S5 2 KYEU arjuna 
mejunatih. aer G0. « Cn TE: SI 


121. Dari Anas katanya: ?”Rasulullah saw telah bersabda: ” Sesung- 
guhnya seorang hamba jika telah dibaringkan di dalam kuburnya dan 
ditinggalkan oleh kawan-kawannya, maka ia akan mendengar suara 
sandal-sandal mereka sampai ia didatangi dua Malaikat dan didudukkan 
kemudian ia ditanya tentang Muhammad. Adapun seorang mu'min, 
maka ia akan menjawab: ”' Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
hamba Allah dan Rasul-Nya”. Maka dikatakan baginya: ” Lihatlah tem- 
patmu yang ada di neraka telah digantikan oleh Allah dengan suatu tem- 
pat di syorga””. Maka orang itu akan melihat kedua tempat itu. Adapun 
orang munafik dan orang kafir, ketika ditanyakan kepadanya tentang 
Muhammad, maka ia akan menjawab: ”' Aku tidak tahu sedikitpun ten- 
tang Muhammad, yang aku ketahui hanyalah apa yang dikatakan 
oleh orang”. Maka dikatakan baginya: ”' Sungguh kamu tidak pernah 
tahu dan tidak pernah membaca tentangnya””. Kemudian ia dipukul de- 
ngan palu godam dari besi dan iapun menjerit dengan jeritan amat keras 
yang dapat didengar oleh siapa saja yang disekitarnya selain manusia 
dan jin''. (Muttafag Alaih). Lafadz hadits ini berasal dari Bukhari. 


t 


ps 


75 


LS Pagi FI s3 
Han edaran Gn Eias NN 
Pos 


AA 


Pan Ya TSI cata Kai 226i 
tan Hen 3 Kar M2 NA a33 1 Zi 


3 


A2 ar H4 LA 
Sato.u AA ea AKSES Ag AA 4 ad wah 
122. Dari Abdullah bin Umar katanya Rasulullah saw telah ber- 
sabda: ”'Sesungguhnya jika salah seorang dari kamu meninggal, maka 
akan diperlihatkan baginya tempatnya (yang bakal didiami kelak) setiap 
pagi dan sore, jika ia termasuk ahli syorga, maka akan diperlihatkan 
baginya syorga, dan jika ia termasuk ahli neraka, maka akan diperlihat- 
kan baginya neraka seraya dikatakan padanya: ?'Ini adalah tempatmu'', 
sampai kamu dibangkitkan di hari kiamat.” (Muttafag Alaih). 


3 Aa Ea Aga. ea ba 
Aa TAI Naa da ata ya 


24. 
Ba an: NE tea Pipi dana 
par MAN SEKAS.A SES Sa 
Cc 


5 Sa Sat EN ME daa SSS 


123. Dari Aisyah katanya: '"Ada seseorang Yahudi datang padanya 
dan menyebut-nyebut tentang adanya siksaan kubur, lalu ia berkata ke- 
pada Aisyah: ''Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur.” Maka 
Aisyah bertanya kepada Rasulullah saw tentang adanya siksa kubur. 
Jawab beliau: ''Benar, siksa kubur itu memang ada”. Kata. Aisyah: 
”Tidak pernah aku lihat Rasulullah saw mengakhiri shalatnya, kecuali 
selalu memohon perlindungan Allah dari siksa kubur.” (Muttafag 
Alaih). 


16 


kelca #ipai dala AKA aan Ns 
SEE AAS sala) LA 
S3Ni AAN AAA 2 LEAN 
Na AA: Sa Fear E. Li: KA 
Sya Da GG 2, 25 5 : PIA AN | 
Ii TP Hibah | LE Ge Ka AN 
ah. Sa. kaan 
Maba Nama, Puan ANA Ae 
and, KAL Ira NG. 
Ge NE Papa? sea Geauk 
Aa Gosil s..Ie Bemussn 
.Amcotao SEA LI Ha JEN 


124. Dari Zaid bin Tsabit katanya: "Ketika kami sedang berada di 
perkampungan Bani Najjer bersama Rasulullah yang berada di atas kele- 
dainya, tiba-tiba keledai beliau berontak, sehingga hampir saja beliau 
terjatuh, dan ditempat itu kami dapatkan enam atau lima pekuburan. Ke 
mudian beliau saw bersabda: ?'Siapakah yang tahu tentang orang-orang 
yang dikuburkan di sini?” Jawab seseorang: ''Aku yang tahu tentang 
mereka”. Jawab beliau: '' Kapankah mereka mati?” Jawab orang itu: 
”Mereka mati didalam keadaan syirik”. Kata beliau: '' Sesungguhnya 
orang-orang yang dikuburkan di tempat ini sedang disiksa dalam kubur- 
nya, andaikata tidak aku takutkan kalian tidak mau menguburkan 

' mayit-mayit kalian, pasti aku mohon pada Allah agar diperdengarkan 
kepada kalian adanya siksa kubur yang sekarang ini aku mendengar- 
nya”. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami seraya 


mn 


berkata: '"Mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa neraka'”. 
Maka mereka berkata: Kami mohon perlindungan Allah dari siksa ne- 
raka.” Kata beliau: ''Mohonlah kepada Allah dari siksa kubur”, Kata 
beliau: 'Mohonlah perlindungan Allah dari segala fitnah/cobaan yang 
terang maupun yang tersembunyi'”. Kata mereka: '' Kami mohon periin- 
dungan Allah dari segala fitnah/cobaan yang terang maupun yang ter- 
sembunyi.” Kata beliau: 'Mohonlah perlindungan Allah dari fitnah 
Dajjal.” Kata mereka: Kami mohon perlindungan Allah dari fitnah : 
Dajjal.” (HR. Muslim). 
“alih tag 


PASAL KEDUA. 


LAI Made da J6 SEA IGE Wo 
ES 1 KO LAIN TOSAM AA 
LA IE NA 3 aa Aa 
“2-2 Aria 


KAT BEA IA TA Asiah 
2. EA ap LA TEA 5 AIA, 
. 2 D Fla ATAS AS 10 1 z5. 0s) 8) 


. 


232 Ha 2G SIH 1 Iya AL SI bag 
3: Te 19 » F Gta a 15 29 - ae ia 
t G3 -— Na 

Manga r KE. NS 2 ak Pan £ Adera 
ab Pirang biaya a ANA 33 9 | 


AA Ke naraa Jas Kara 

“I. “Exe 7 Use es Kara OS #4 HK aka 
3 90.9 - 

£ - (— 1 $ 
2 ng GG Ae 8 Hap ada os, u 

YG: Maa ar PNS Rel Oa aa 
AN KS ANA 


- 


125. Dari Abu Hurairah katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: Jika seorang mayit telah dikuburkan, maka akan didatangi dua 
malaikat yang keduanya berwarna hitam dan biru, yang satu bernama 
Mungkar dan yang satu lagi bernama Nakir, kemudian keduanya ber- 
tanya: ''Apakah yang kamu ketahui tentang Muhammad?” Maka jawab 
si mayit: "Dia adalah hamba Allah dan RasulNya, aku bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah 
dan Rasul-Nya”. Kedua Malaikat itu berkata: ''Sebelumnya telah kami 
ketahui bahwa kamu bakal mengatakan seperti itu.” . Kemudian kubur- 
nya diperluas sebesar 70 hasta persegi. Kemudian diberikan cahaya di 
kuburnya dan dikatakan: '"Tidurlah kamu'”. Kata si mayit: "Izinkan 
aku pulang ke keluargaku untuk aku beritahukan bahwa aku dalam ke- 
adaan nikmat.” Maka kedua Malaikat berkata: "Tidurlah kamu seperti 
tidurnya seorang kemanten yang tidak akan dibangunkan kecuali oleh 
orang yang paling dicintainya (isterinya) sampai ia dibangunkan oleh 
Allah dari pembaringannya itu. Adapun kalau yang dikuburkan itu se- 
orang munafig, ketika ditanya tentang Muhammad maka ia menjawab: 
"Aku tak tahu sedikitpun tentangnya, hanya saja orang mengatakan 
tentangnya sehingga akupun mengatakan seperti yang dikatakan oleh 
orang-orang itu.” Kata kedua Malaikat: ''Sebelumnya telah kami perki- 
rakan bahwa kamu akan berkata seperti apa yang telah kamu katakar. 
tadi”. Kemudian dikatakan kepada bumi: ''Himpitlah orang ini”. Maka 
bumipun segera menghimpitnya sehingga anggota badan orang itu han- 
cur luluh. Demikian terus ia disiksa hingga dibangkitkan oleh Allah 
kelak di hari kiamat dari kuburnya.” (HR. Turmudzi). 


? 59an TG BA — I - s5 Pa an | 
Alinda RA dee os en NT 

PI Ea S2 AP —- 03 -. 
En A5 Ao IS Arah 
Ka Perta Ip PENA KR TEHA GR hri 
— " bea ca SG 


Ra ad KA EN GA TA 
CAS SEKS Jerat al Kelenralo N313 


| 


N 


79 





T - Aa. td 
KA NAGA NM). AE 3 Ranaa 


Tai SEGEL SIA ea 


ya gn 2 
- dg Mad yo0 9st AK APA FAKE 


& Sean. IE KAU 
slug It PEN AN 1g 
an S3. Nae AA Ka We GG 

5 Aa DI. cast t3 5 Te Hee 
Kirin Un Hala #0 | las za rt 2 
Lantas 13.olasta. Nenek 28 SA 

| LA AAA! Ten Stas ee 
ag, JI ic 
PA AAA 


a -. ?£ ad 35 2 
GendniPtA 4 : MA . 2 


Call Pn era FG AAA ap 
Ola. DA Dase CAK Aga Sr aa H At 


“3 sala A21 


126. Dari Barra” bin Azib katanya Rasulullah s.a.w. pernah ber- 
sabda: ''Seorang mayit akan didatangi oleh dua Malaikat, setelah ia di- 
dudukkan maka ia akan ditanya: ''Siapakah Tuhanmu?” Si Mayit ber- 
kata: '”Tuhanku adalah Allah”. Tanya kedua Malaikat: '' Apa agama- 
mu?”' Jawab si mayit: '' Agamaku adalah Islam”. Tanya Malaikat: 'Ta- 
hukah kamu tentang seorang Rasul yang diutus kepada kamu?”' Jawab 
si mayit: ''Dia adalah utusan Allah?” Tanya kedua malaikat: ''Bagai- 


Nan 


&L 


mana kamu mengetahuinya?”' Jawab si mayit: "Aku telah membaca 
kitab Allah dan mempercayainya””. Yang sedemikian itu adalah sebagai- 
mana yang diisyaratkan oleh Allah dalam Firman-Nya: ” Yusbitullaahul 
ladziina aamnuu bil gaulitstsaabiti fiduun-yaa wal aakhirati”. Maka 
terdengarlah suara dari langit: ''Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh 
hambaku itu adalah benar, hamparkanlah baginya seperai/permadani 
dari sorga, berikan kepadanya pakaian dari sorga, dan bukakan pintu 
sorga untuknya, setelah dibukakan baginya, maka berhembuslah hawa 
sejuk dan bau harum dari sorga, dan dilapangkan kuburnya sejauh mata 
memandang. Adapun jika yang mati itu seorang kafir, setelah dikembali. 
kan rohnya kepada jasadnya, ia akan didatangi dua malaikat. Setelah di- 
dudukkannya ia ditanya: ''Siapakah Tuhanmu??? Jawabnya: ” Aku tak 
tahu?. Tanya Malaikat: '' Apa agamamu?” Jawabnya: 'Aku tak tahu?”. 
Tanya kedua Malaikat: '"Tahukah kamu tentang Muhammad yang telah 
diutus kepadamu?” Jawabnya: ''Aku tak tahu”. Maka terdengarlah 
suara dari langit: "Sungguh hambaKu itu telah berdusta, gelarkan 
baginya seperai dari api neraka, berilah pakaian dari api neraka, dan 
bukakan baginya pintu ke neraka. Setelah dibukakan pintu neraka bagi- 
nya, maka berhembuslah udara yang amat panas dan bau yang amat 
busuk, kemudian ia dihimpit oleh bumi sehingga hancur luluh seluruh 
anggota tubuhnya. Kemudian diutus kepadanya suatu makhluk yang 
buta dan tuli sambil memegang sebuah tongkat dari besi/martil yang 
apabila dipukulkan pada gunung pasti gunung itu akan hancur luluh jadi 
tanah. Ia dipukuli dengan tongkat itu dengan pukulan yang amat keras 
hingga terdengar dari timur dan barat oleh apa saja selain manusia dan 
jin. Dengan sekali pukulan itu ia hancur menjadi tanah, kemudian di- 
kembalikan lagi dengan ruhnya, (demikian seterusnya)?” (HR. Ahmad 
dan Abu Daud). 


SEE. ANE « SSNV 


ae KE Gt agan Pmepae Da 
Faibinds ipad IS Hata 
Ker Ta AO. (s5 Ane 
ideas EKA AAU 


Te doloy 4 KAN Sikatan Bae 


ap Sedalianer elang 


127. Biasanya Utsman jika berdiri disutau kuburan, ia menangis 
hingga janggutnya basah. Ada seorang yang menegurnya: ''Jika kamu 
sedang ingat syorga dan neraka, janganlah kamu menangis tapi tangisi- 
lah si penghuni kubur ini”. Kata Utsman: ''Rasulullah saw pernah ber- 
sabda: ”' Sesungguhnya kubur adalah awal persinggahan dari kesekian 
persinggahan ke akhirat, jika seseorang selamat dikuburnya, maka apa 
yang akan dialaminya setelah itu lebih ringan. Tapi jika ia tidak selamat 
didalamnya, maka apa yang akan dialami setelahnya jauh lebih berat". 
Selanjutnya Rasulullah saw bersabda: ''Tidak suatu pemandangan yang 
mengerikan yang pernah aku lihat lebih dari kuburan.” (HR. Turmudzi 
dan Ibnu Majjah. Dan dikatakan oleh Turmudzi bahwa hadits ini 
ghariib). 


PPN 

ASI Pa SES NYA 
CAS ph EA ag pd Para 3g 
.agla9lolayu TE 

128. Dari Utsman katanya: "Biasanya Nabi saw ketika teiah sejesai 

menguburkan orang mati, maka beliau berdiri diatasnya sambil ber- 


sabda: "Mintalah ampun bagi saudaramu dan mintakan ketetapan bagi- 
nya sebab sekarang ini ia akan ditanya?”. (HR. Abu Daud). 


TA, Saida IE AS WA 


3£ raz - Li 
AKI 9 47 DEK Era Aas YG 
Pe DGN SEA 


Seinibeukran aa pa 
82 


129. Dari Abu Sa'id katanya: ”'Rasulullah saw telah bersabda: 
” Akan dikerahkan kepada seorang kafir didalam kuburnya 99 ular besar 
yang berbisa yang akan mencabik-cabik dan mematuknya setiap saat 
hingga datangnya hari kiamat. Kalau saja seekor ular tadi menghem- 
buskan nafasnya ke bumi, maka tak akan tumbuh satu tumbuhan pun di 
atas bumi.” (HR. Addarimi. Menurut Tirmudzi 70 ular besar). 


"HE 


PASAL KETIGA 
Pa Pera IE eepa apa W 
Sh IE 2 


Inna LE arie Abe 
pas dana bsina Ea 29 


TES ae aa GEA Ka 
& aka, DD — CAS5. Inc 


IS Mn 


Pb ega ap 


130. Dari Jabir ra katanya: ”'Ketika kami keluar bersama Rasulul- 
lah saw menjenguk jenazah Sa'ad bin Mu'adz ketika ia wafat. Setelah ia 
shalatkan dan dikuburkan/dimakamkan, maka Rasulullah saw bertasbih 
kamipun juga bertasbih, kemudian Rasulullah bertakbir kamipun juga 
bertakbir. Ketika ditanya mengapa Rasulullah bertasbih dan 
bertakbir?” Jawab beliau: ''Sungguh kubur telah menghimpit hamba 
yang shalih ini tetapi Allah segera membebaskannya.' (HR. Ahmad). 


HA Tan Papa 53S Ia TEE CASE NN 
TAK IOA MEN AA AG, FE D,£ 
Sha LE PAS 33 Kah 


83 





131. Dari Ibnu Umar katanya: ''Rasulullah saw pernah bersabda: 
”Inilah Sa'ad bin Mu'adz -yang Arsy tergoncang karena kematiannya 
dan dibukanya pintu-pintu langit untuknya dan disaksikan oleh 70.000 
Malaikat, tapi ia sempat dihimpit bumi sesaat sampai Allah membebas- 
kannya.” (HR. Nasa'i). 


Pa EA AS ASEAN Yr 
«13 SES, 2g Sera aa Kania 
hk Ta Geahs. 5 lol): Kana 


ia HL ae 


ana TELAT NN aa TN 
KG! Klndaekkai. 3 S0 SI A3 


. 
2S HE / 


HA PAK 25 
La JERA 3 & EL Ana 


132. Dari Asma? binti Abu Bakar katanya: ''Pernah Rasulullah saw 
berdiri sambil berpidato. Dalam pidatonya beliau menyebutkan tentang 
adanya cobaan dalam kubur (Fitnatul Oabri) sehingga kaum muslimin 
sempat bingung mendengarnya?”. (HR. Bukahari). 


asal eng 2 SPECS 


(21. 
Ba Kena ra 2. BAN RE Ca se 


NG AKE yamg can. aa ali Ka 2 
ZaleGptola yu Fs 


133. Dari Jabir katanya: ''Rasulullah saw pernah bersabda: "Jika 
seorang mayit -mu'min- telah dimasukkan kedalam kuburnya, maka 
akan dijadikan seolah-olah Matahari hampir terbenam, maka ia duduk 


mengusap kedua matanya sambil berkata: ''Biarkan aku mau shalat.” 
(HR. Ibnu Majah). 


84 


Tenan pia EA 5Wg 
Pa ES TISU 3 ne Mae 
253, Ea £ ses. APA SES “1 EF 
eat 33 Ata 1 
PN gs: Sia gai PI 
| Jaan, SAAT Aa Han AT | 
KN 29 2 « SL LA 
AG AT, aan 
Meiga saran Ina Tata da 
PG ITE Aa 
hn Gan JAE 
Ia dara rata AE at Aa 1 
X sae Es, Se Hanya 
— 2 — 2 AA Ka 
Gara Sa NN HA YG TI 27 PN 
ane AN anta swap 
-Anlo log). SE AE. CE 
134. Dari Abu Hurairah ra katanya: ''Rasulullah saw pernah ber- 
sabda: ''Sesungguhnya jika seorang mayit (mu'min) telah berada di 
dalam kuburnya, maka ia akan didudukkan dalam keadaan tidak takut 
ataupun resah, kemudian ditanyakan padanya: '”'Dalam agama apa 


kamu?” Jawabnya: ''Aku dalam agama Islam??. Maka ditanyakan pula: 
”Apa yang kamu ketahui tentang lelaki yang diutus kepadamu?” Jawab. 


85 





nya: ”' Lelaki itu adalah Muhammad utusan Allah, ia telah datang kepa- 
da kami dengan membawa keterangan-keterangan dari Allah dan kami- 
pun membenarkannya””. Tanyanya pula: ''Pernahkah kamu melihat 
Allah?” Jawabnya: ''Tidak seorangpun yang dapat melihat Allah'”. 
Maka dibukakan baginya pintu neraka sehingga terlihat olehnya pen- 
duduk neraka yang saling menghancurkan antara sebagian yang satu 
dengan sebagian yang lain. Kemudian dikatakan padanya: ''Lihatiah 
bagaimana Allah telah menyelamatkan kamu dari padanya?”. Kemudian 
dibukakan baginya pintu ke syorga, sehingga ia dapat melihat segala ke- 
senangan yang ada di dalamnya. Dan dikatakan padanya: ''Inilah tem- 
patmu, dikarenakan keyakinanmu dan kamupun dalam keyakinan itu, 
kelak kamupun akan dibangkitkan dalam keyakinan itu, Insya Allah 
Ta'ala”. Dan bila yang didudukkan seorang yang jahat -kafir, maka ia 
akan didudukkan dalam keadaan penuh takut, ketika ditanyakan: ''Da- 
lam keadaan agama apakah kamu mati?” Jawabnya: ''Aku tidak tahu”?. 
Tanyanya pula: ''Tahukah tentang seorang lelaki yang diutus kepada- 
mu?” Jawabnya: ''Aku mendengar seseorang berkata sesuatu tentang- 
nya, maka akupun berkata sepertinya”. Maka dibukakan baginya pintu 
ke syorga, sehingga ia dapat melihat segala kesenangan yang ada di 
dalamnya. Kemudian dikatakan padanya: ”'Lihatlah tempat ini yang 
kamu dipalingkan oleh Allah dari padanya'”. Kemudian djbukakan pula 
baginya pintu ke neraka, terlihat baginya penduduknya saling meng- 
hancurkan antara sebagian yang satu dengan yang lainnya. Maka dikata- 
kan padanya: ''Ini adalah tempatmu, dikarenakan kamu kafir dan mati 
didalam keadaan kafir pula. Kelak kamu akan dibangkitkan dalam ke- 
adaan yang demikian pula, insya Allah Ta'ala”. (HR. Ibnu Majjah). 


3 
AN 


ALAN ET PLAY 


BAB BERPEGANG TEGUH 
KEPADA KITABULLAH 
DAN SUNNAH RASULULLAH. 
9 7 
: sa. maa 
PASAL Sans 
S Adam Pp NG Apa lee2 Wo 
sale Sio SiZo-a Ara Batak Asa : 


135. Dari 'Aisyah r.a. katanya: ''Rasulullah S.A.W. pernah ber- 
sabda: ”'Barangsiapa yang membuat suatu kebid'ahan dalam agama 
kami, sedang ia tak ada didalamnya, maka ia akan tertolak.”” (Muttafag 
Alaih) 


136. Dari Jabir ra katanya: '”Rasulullah saw pernah bersabda: 
” Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan 
sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk 
urusan adalah kebid'ahan dan setiap bid'ah adalah sesat.” (HR. Mus- 
lim). | 


Kn IK as. IS &. — 
3: Ay: ma man 5 


-.« War EnG KESAN AA Melgi 


.esllola) 

137. Dari Ibnu Abbas katanya: ” Rasulullah saw pernah bersabda: 
"Orang yang dibenci oleh Allah ada tiga orang: ''Seorang yang mem- 
bandel dalam perbuatan haram, menghidupkan tradisi jahiliyah dalam 
Islam dan seorang yang menumpahkan darah seorang muslim tanpa 
alasan yang dibenarkan oleh syari'at.” (HR. Bukhari). 


PA ET PA BEASISWA 
: Gam der Ta EN ata ae 
0 olay.« GLASS Gl AGS aa 


138. Dari Abu Hurairah ra katanya: "'Rasulullah saw pernah ber- 
sabda: ''Setiap umatku akan dimasukkan ke syorga kecuali orang yang - 
membangkang””. Ketika ditanyakan: ''Siapakah yang termasuk mem- 
bangkang?” Jawab beliau: ''Yang taat kepadaku akan dimasukkan ke- 
dalam syorga, sedang yang tidak taat padaku, maka ia termasuk orang 
yang membangkang.” (HR. Bukhari). 


PG MAA ena Iseless w4 
SAI NE NA KASI IG AA 
SS NG AS, GE Fs 
pa SEN AB og 
Pa ae 
an Ara Ea AAN EenaR 
al SAE, CESIE, Peran AS 
Gt TA 1 Gi "AS. okact Are Anakan 


88 


7 pasa Ya £ LL Dan TA ag “2 
LL shot 


AAS ME ES KA Kara utaya 
— CL: TA SI 2 


. caaola) : An Ahn 2G A9 Aukgmas 


139. Dari Jabir katanya: ''Pernah' sekelompok Malaikat menda- 
tangi Nabi yang sedang tidur. Kata mereka: ”' Sesungguhnya bagi kawan- 
mu ini -Muhammad- ada suatu permisalan, karena itu terangkan pada- 
nya permisalannya agar mengerti”. Jawab sebagian dari mereka: ''Se- 
sungguhnya ia sedang tidur”. Kata sebagian mereka: ''Sesungguhnya 
matanya tidur tapi hatinya tetap terjaga””. Kata sebagian lagi: '”Per- 
umpamaanrya adalah ibarat seorang yang membangun sebuah rumah 
gedung, kemudian ia membuat suatu jamuan makan dan menyuruh 
orang untuk mengundang orang lain. Barangsiapa yang memenuhi un- 
dangannya, niscaya ia akan masuk kedalam gedung itu dan akan menik- 
mati jamuan yang tersedia. Dan barangsiapa yang tidak memenuhi un- 
dangannya, niscaya ia tidak akan masuk kedalam gedung itu dan tidak 
akan menikmati jamuannya”'. Kata sebagian mereka: '"Ta'wilkanlah 
perumpamaan ini agar ia -Muhammad-- mengerti”, Jawab sebagian 
mereka: '”Percuma, ia sedang tidur””. Jawab sebagian yang lain: ?'Se- 
sungguhnya matanya tidur tapi hatinya tetap terjaga'”. Maka kata me- 
reka: ''Gedung adalah perumpamaan syorga, sedangkan orang yang 
mengundang adalah Muhammad, barangsiapa yang taat pada Muham- 
mad berarti ia taat pada Allah, dan Muhammad adalah seorang pem- 
beda/pemisah di antara manusia.). (HR. Bukhari). 


KET hai ia FEE Ii SE, E3 1g. 

y adek Z Iegaa LAN 25 
PA Sa aa Fr kala ck 
5 “A. AIA aa Man Ser Ki 


Tanda 


Ju — 


TA 
N 


bai ge ta le 3 ANE ANA 


.) Antara yang mu'min dari yang kafir. 


89 





- 


MT Pra £ FT Tn un , 
MENU KA Aa las » ha 1 Sr 

AA TKI 2 x Mn 
DE ANA sen Naat, 
EL ATA KE 535 
Sa IS AL) ES laa DAN 


& Fe ASN, IS elu id: Net, 2 1 SN try 


140. Dari Anas ra katanya: ”' Ada tiga orang yang mendatangi para 
istri Nabi untuk menanyakan tentang ibadahnya beliau saw. Ketika di- 
beritahukan mereka tentangnya, maka mereka merasa bahwa ibadah 
yang mereka kerjakan sedikit sekali jika dibandingkan dengan ibadah 
beliau saw. Sampai mereka berkata: 'Sungguh tak ada artinya jika iba- 
dah kami dibandingkan dengan ibadah Nabi saw, padahal beliau telah 
diampunkan oleh Allah dosa-dosanya baik yang terdahulu maupun yang 
terkemudian. Kata seorang dari mereka: ”'Kalau begitu aku akan ber- 
shalat malam selamanya .)”. Kata yang lain: ''Kalau begitu aku akan ber- 
puasa di siang hari untuk selamanya””. Kata yang terakhir: ''Dan saya 
akan menjauhi wanita dan tak akan mengawini mereka untuk selama- 
nya”. Ketika Nabi mendengar berita itu, beliau segera mendatangi me- 
reka seraya bersabda: '”" Adakah kalian yang berkata begini-begitu, demi 
Allah ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut dan paling 
bertagwa kepada Allah dari kalian. Tapi aku berpuasa juga berbuka, 
bershalat juga tidur, dan mengawini wanita-wanita, itu semua adalah 
sunnahku, barangsiapa yang tidak mau meniru sunnahku, ia bukanlah 
termasuk golonganku.'' (Muttafag Alaih). 


Bepe satya ANE ana SALA 
aa ia, Ea Hala aa KEP EA 


Sg 


ea. TE Teater SI 
.$). Tanpa tidur sedikitpun di malam hari. 


90 


SE Kk P3 S5 
ARI AANG Laki GAN EA ElGa 
35 —S 25 


(A5 
Ac ika -... 


141. Dari Aisyah katanya: ''Pernah Rasulullah saw mengerjakan se- 
suatu (amalan).i). dan hal itu diizinkan. Tapi ada suatu kelompok yang 
enggan mengerjakannya, maka beliau saw berpidato. Setelah bertahmid, 
dalam pidatonya beliau berkata: '' Mengapa ada sekelompok orang yang 
enggan mengerjakan pekerjaan yang telah aku lakukan, padahal demi 
Allah akulah yang lebih tahu kepada Allah dan lebih takut pada-Nya 
dari mereka. ” (Muttafag Alaih). 


A3 EGA Merana 3 


KENIE 5 GS Taman an B3 
LAN Ba LE Ce PPA - 
KAK Las Ia dan 


- Ga 2 
Ar rara Pada AN ni Ben An 


» Auusolay FE 


142. Dari Rafi” bin Khadij katanya: ''Nabi saw tiba di Madinah, 
ketika mereka (kaum muslimin) sedang membibiti pohon kurma?”?. Ta- 
nya beliau: ''Apa yang kalian lakukan itu?” Jawab mereka: ''Hal itu 
biasa kami lakukan sejak dulu”. Kata Nabi saw: '' Mungkin kalau tidak 
kalian lakukan hal itu, akan lebih baik dari kalian”. Maka merekapun 
meninggalkan kebiasaan mereka itu, sehingga hasil panennya pun ber- 
kurang. Mereka melaporkan hal itu kepada Rasulullah saw, maka beliau 
berkata: ''Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia, karena itu jika 
aku perintahkan kalian dalam urusan agama kalian, maka terimalah 
dengan baik, ietapi jika aku perintahkan kalian dalam urusan yang ber- 
sifat pendapat, maka aku hanyalah seorang manusia .)”. (HR. Muslim). 

.)"'Amalan yang dikerjakan Nabi saw saat itu adalah berbuka puasa dalam suatu perjalar. 
an, padahal telah diizinkan oleh Allah”. Kata Ibnu Baththal. 
.) Bisa salah bisa benar dalam berpendapat. 

1 


— SE In 


. LT — 
, atidoads: 5 nga NS Tag 
- ea -. -G cs. SL 
Gilp33 Sdla3las3 GT 5 Ba antaobdisg 


en “2 .& - “Ya 2 “1 ZA, na 

Ae aa AA DN KA KS NE 
3 2 EP 

pa - Jalsa.ss 2 eren 


sai Bea Anne 


te Sin nenen eat Cai 
Dodo Gitora NNGo 


- 


N 


143. Dari Abu Musa katanya: ”' Rasulullah saw Na bersabda: 
”Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan diutusnya aku oleh 
Allah dengannya, adalah semisal seorang lelaki yang datang pada suatu 
kaum sambil berseru: ''Wahai kaum sesungguhnya aku telah melihat 
suatu pasukan dengan kedua mataku ini, dan aku memberi peringatan 
yang serius kepada kalian, karena itu cepat-cepat selamatkan diri kalian! 
Sebagian orang dari kaum itu ada yang mau mendengarkannya/memper- 
dulikannya, maka mereka menyingkirkan diri mereka di malam hari, se- 
hingga mereka dapat berjalan dengan santai dan akhirnya mereka sela- 
mat/terlindung, sedangkan sebagian orang yang tidak mau memperduli- 
kan peringatan tadi, di pagi harinya mereka dikejutkan oleh kedatangan 
pasukan musuh yang mengobrak-abrikkan dan membinasakan mereka 
secara massal. Itulah perumpamaan orang yang taat padaku dan meng- 
ikut kebenaran yang aku ajarkan kepada mereka, sekaligus sebagai per- 
umpamaan seorang yang tak mau taat padaku dan mendustakan kebe- 
naran yang aku ajarkan kepada mereka.”' (Muttafag Alaih). 


HE SU UE EA Ya 
Ia Eghe SE PAN SA 5 NN 
AN TA ALA JEDA iss ali 


22 


LM La 


“ny NA peda LES —a an N 
seibukin Pe PET HA Ia ata 


AE fa Aa 
sKE3 s5. 


144. Dari Abu Hurairah ra katanya: aa saw pernah ber- 
sabda: : ?Perumpamaanku adalah seperti seorang lelaki yang menyalakan 
api, ketika api itu menerangi tempat sekitarnya, maka binatang- -binatang 
serangga dan laron-laron akan berjatuhan di tengah api, tapi lelaki itu 
berusaha sekuat tenaganya menghalau binatang-binatang kecil itu dan 
menjauhkan mereka dari api. Akan tetapi binatang-binatang kecil itu 
berjatuhan kedalam api. Aku selalu berusaha menjauhkan dari api ne- 
raka, tapi kalian berusaha sekerasnya untuk menjatuhkan diri kedalam 
api neraka.” (HR. Bukhari). Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa 
Nabi bersabda: ”' Demikian itulah perumpamaan aku dan perumpamaan 
kalian. Aku selalu berusaha menjauhkan kalian dari api neraka, tapi 
tak tertolong lagi dan berakhir didalam api-neraka. ” (Muttafag Alaih). 


2 Gohan Bp ide IE Iisa IS NO 
ra nia setang, da TA Ia 
En MAT PP na AE AE zK 
Pe aa SAS ENI 
sepat Keclaga Bin an eh 
Hu KELAMAAN 
Aa PAN 2» Sx 


Kara desa LAN: Gin anna aa 
P4 - ?... - . 
LA dia AL 32 & 


so Ae oa FP EALA ENG z 
Bar 





“Je 3ie-a An 

145. Dari Abu Musa katanya: "Rasulullah saw pernah bersabda: 
”Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku diutus oleh Allah untuk 
menyampaikannya adalah ibarat air hujan yang lebat yang turun ke 
bumi, diantaranya ada tanah yang baik, ia menerima air dan dapat me- 
numbuhkan tanaman dan rerumputan yang banyak, ada pula tanah 
keras yang tidak dapat menyerap air, sehingga air yang tergenang di- 
atasnya dapat diambil oleh manusia untuk meminum, memberi minum 
binatang dan mengairi ladangnya, dan ada pula tanah yang tidak dapat 
menerima air, tapi tidak pula dapat menimbulkan tumbuh-tumbuhan, 
sedemikian itu adalah perumpamaan orang-orang yang mengerti dalam 
agama Allah dan memanfaatkan apa yang aku perintaltkan. Allah akan 
menyampaikannya, sehingga ia tahu dan mau menyampaikannya pada 
orang lain. Dan yang sedemikan itu juga sebagai perumpamaan bagi 
orang yang tidak mau memperdulikan petunjuk Allah yang aku sampai- 
kan padanya.” (Muttafag Alaih). 


aa amar 
Lag): df3s. MAA 
dasi ia AAN 

usa AGAN & Ts Sdn ENYA Tla 

ale ita ap AG hah 


146. Dari Aisyah katanya: ”Rasulullah saw pernah membaca ayat: 
” Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Our'an) kepada kamu (Muham- 
mad), diantara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok- 
pokok isi Al Our'an, dan yang lain ada ayat-ayat mutasyaabihaat. Ada- 
pun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka 
mereka senang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihaat untuk menim- 
bulkan fitnah-fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak 
ada yang mengetahui tentang ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang- 
orang yang mendalam ilmunya berkata: ''Kami beriman kepada ayat- 
ayat yang mutasyabihaat. semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak 
dapat mengambil pelajaran dari padanya kecuali orang-orang yang ber- 


94 


akal.” (Ali Imran ayat 7). Kemudian kata Aisyah: ''Rasulullah saw 
memberikan komentarnya: ''Jika kamu (Aisyah) -dalam riwayat muslim 
disebutkan jika kamu sekalian- melihat orang-orang yang condong ke- 
pada ayat-ayat mutasyabihaat, mereka itulah orang yang sesat --sebagai- 
mana yang diisyaratkan oleh Allah dalam ayat-ayat diatas--, maka jauhi- 
lah mereka.” (Muttafag ga 


eagle sndetaahi San Ia KA! NE - 
A pang be Jaana. 


aa lali»: JS, AA Zafi. NP an 
. duwoo! day. ASUS BIEL ASK 


147. Dari Abdullah bin Amru r.a. katanya: ''Pada suatu hari aku 
datang kepada Rasulullah s.a.w. diwaktu siang, ketika beliau mendengar 
suara dua orang lelaki yang sedang berdebat tentang suatu ayat, maka 
Rasulullah keluar kepada kami dengan menunjukkan wajah penuh ke- 
marahan dengan berkata: '"Telah binasa orang-orang sebelum kamu di- 
sebabkan pertentangan mereka tentang Al Kitab”. (HR. Muslim). 


dg denga PA IA 


2 senat Aa AN Ike Gtn 


148. Dari Sa'ad bin Abi Waggash katanya: '”Rasulullah s.a.w. telah 
bersabda: 'Sesungguhnya sebesar-besar dosa seorang muslim, jika ia di- 
tanya sesuatu masalah yang tidak diharamkan bagi manusia, tapi ia 
mengharamkannya disebabkan pertanyaannya itu.” (Muttafag Alaih). 


355 Gn ipa ide 5JE- IE 35,4 ANA 
ia JNE KAA 


95 





La 
. Aemsota2 £ 


149. Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: 
”Kelak di akhir zaman, akan bermunculan Dajjal - dajjal yang suka ber- 
bohong yang datang kepada kamu dengan membawa. hadits-hadits yang 
tidak pernah didengar oleh kamu dan ayah-ayah kamu. Hati-hatilah 
kamu dari mereka jangan sampai mereka dapat menyesatkan kamu dan 
menfitnah kamu.” (HR. Muslim). 


SEL BANGSA Gas dE NO. 
Ap IE. MN yaaa BAL aR 
nda RATA 34 TSI ” 
5 “latte AN adi 


150. Dari Abu Hurairah ra katanya: ''Pernah ada ahlul kitab yang 
membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, kemudian ditafsirkannya 
dengan bahasa Arab kepada orang-orang Islam. Maka Rasulullah saw 
bersabda: ”' Janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan jangan pula 
kamu mendustakannya, katakan kepada mereka: '"Kami percaya 
kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami (Al ayat). (BR. 
Bukhari). 


MAL 2) Padan da JEaa Aa 
daan .u AA 
151. Dari Abu Hurairah ra katanya: ?'Rasulullah saw pernah ber- 


sabda: Seseorang cukuplah dikatakan seorang pendusta, jika memberi- 
tahukan apa saja yang didengarnya.” (HR. Muslim). 


Gakam ps MBA S2 voY 


A 


& Aa Na AS Aya koi 
9 2 Peta 


1 Ans yo 3 FTA ie ket asik 


ee 


Jean Pen P2 “Tri Ta kaga 


Gebang lak ab alaca 5 CATAT s Pia | 
Sang, 33 se Se B EA 2 Palas 55 


ng LS 


. pueota). « dare 


152, Dari Ibnu Mas'ud ra katanya: ''Rasulullah saw pernah ber- 
sabda: ''"Tak seorang Nabipun yang diutus oleh Allah di tengah-tengah 
umatnya sebelum aku, kecuali ditengah umat-umatnya ia dapatkah sa- 
habat-sahabat dan para pendukung yang ikhlas yang mau menerima sun- 
nahnya dan mengikuti segala perintahnya, kemudian akan datang ke 
generai-generasi mendatang, orang-orang yang senang berkata apa yang 
tidak dikerjakannya dan mengerjakan amalan-amalan yang tidak di- 
perintahkannya. Siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, 
maka ia adalah seorang mu'min, dan barangsiapa yang memerangi me- 
reka dengan lisan, maka iapun juga termasuk orang mu'min. Dan ba- 
rangsiapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka iapun juga 
seorang mu'min, dan yang selain itu semua tidaklah termasuk dari ke- 
imanan walaupun sebesar biji sawi perangai" (HR. Muslim). 


NE 3Gan: "3 HIS, AS 1OP 
—1 SL 


ALAN KENA adeKeia 


Ja AN ale PA er Da 3533- (API A 


z 
Ah 2 


| Pad PN 30 Tiad Gap Era 


153. Dari Abu Hurairah ra katanya: ''Rasulullah saw pernah ber- 
sabda: ''Barangsiapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya di- 


gi 





berikan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa di- 
kurangi dari pahala mereka sedikitpun, dan barangsiapa yang menyeru 
kepada suatu kesesatan, maka baginya diberikan dosa, sebagaimana 
dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa me- 
reka sedikitpun.” (HR. Muslim). 


AA ta 3 Sapa K5IE. Isa loe 
AS Ia 
daa 19). ape SA 9am 9 
154. Dari Abu Hurairah katanya: ?'Rasulullah saw pernah bersab- 


da: '”'Mulanya Islam itu asing dan akan kembali kepada keasingannya 


seperti semula, maka Deruntunglah bagi orang-orang yang asing.)”. 
(HR. Muslim). 


Aa YANG, Kk: Sido JIE SE AI NOO 
ade gal. Mena, Esatah 


185. Dari Abu Hurairah ra katanya: Rasulullah saw pernah ber- 
sabda: ?'Sesungguhnya keimanan itu akan kembali ke Madinah sebagai- 
mana kembalinya ular ke lobang sarangnya.” (Muttafag Alaih). 


Pa 2. 
? SI 2 tia 


PASAL KEDUA 
Te, aa GS) .dE, Gain Han tE WI 
SA ye. - 01" PI . 
SE f3 29) « za 


.) Yang dimaksud: "Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing”, yaitu mereka yang 
masih mau mengerjakan segala sunnah Nabi di masa Islam tidak lagi banyak dihiraukan 


98 


nga, 


ken ddaan TE vj FESA Sagu GE 
aan aga HA SGG 
Karen TA ag 319 BA 


. 


IA : Hi IA, Fe 
Tila RE LAN Asu Hehade 
sun lay .« Paten BN 


156. Dari Rabiah Al Jurasyi katanya: ''Pernah Rasulullah saw dida- 
tangi Malaikat, maka dikatakan kepada beliau: ''Boleh matamu tidur, 
tapi hendaknya didengar oleh telinga dan dicamkan oleh hatimu””. Kata 
Rasulullah saw: ''Maka mataku tertidur tapi kedua telingaku mendengar 
dan hatiku memperhatikannya, maka dikatakan kepadaku suatu per- 
misalan: '' Ada seorang juragan membangun sebuah gedung, kemudian 
ia membuat suatu jamuan dan menyuruh orang untuk mengundang 
orang lain kepada jamuan itu. Barangsiapa yang mau memenuhi un- 
dangan tersebut, maka ia akan mendatangi gedung tersebut lalu menik- 
mati jamuan yang tersedia dan sang tuanpun akan ridla kepadanya. 
Barangsiapa yang tidak mau memenuhi undangan tersebut, maka iapun 
tidak akan mendatangi gedung tersebut dan tidak akan menikmati jamu- 
an yang tersedia dan sang tuanpun akan benci kepadanya”. Ta'wil dari 
perumpamaan di atas: ''Sang juragan adalah Allah, yang menyeru ada- 
ebngpewebaa sana aneka ca mnta 
Ma (HR. Hap 


LIS Sadis Gp GIE SES ASENN 
paee 2 st & GIA 
2 Ba, AI. Kg G 
Idea loose, .atagg teloto) 


REA 





157. Dari Abu Rafi' katanya: "Rasulullah saw pernah bersabda: 

”Bakal aku dapatkan salah seorang dari kamu yang sedang bersandar di. 

atas dipan-dipan, kemudian ia didatangi salah satu dari perintahku atau 

“ Jaranganku dan iapun mengatakan: ” Aku tidak tahu sedikitpun tentang 

itu, pokoknya apa yang kami dapatkan didalam kitabullah, maka kami 

akan mengikutinya .)”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Maj- 
jah dan Al Baihagi didalam Dalaa-ilun Nubuwwah). 


| Sig Tu Sindo» Te IE ear ata OA 
0 K3 HA AN ag TEA SIN 
Cas 2, BAN KE Ia Kids | 
CAN APA IE 
3 JAN AI Pa Em 1 Pu pena 

ea BAE F 

Jani, « Yaa AN ea Sin 2 
Aya ar 2 Gioadekelgegat Ea 


H9 A92 9lola).« Tara PE aa | 
AA md AIM Genta : 


— 158. Dari Migdam bin Ma'di karib katanya: "Rasulullah saw per- 
nah bersabda: » Aku diberikan Al Our'an dan semisalnya -Al Haits- ber- 
samanya, ketahuilah hampir-hamir ada orang yang. memberi petunjuk 
diatas singgasananya seraya berkata: ''Berpegang teguhlah kepada Al 
Our'an ini, apa yang kamu dapatkan didalamnya sesuatu yang dihalal- 
kan, maka halaikanlah, dan apa yang kamu dapatkan didalamnya se- 
suatu yang diharamkan, maka haramkanlah. Sesungguhnya apa yang di- 
haramkan oleh Rasulullah adalah sama dengan apa yang diharamkan 
oleh Allah. Ketahuilah bahwa tidak dihalaikan bagi kamu untuk makan 


.). Hadits diatas menggambarkan sikap orang yang tak perduli terhadap hadits tuntunan 
Nabi saw., orang macam itu sama saja dengan seorang yang tak mau dengan tuntunan 


100 


duging keledai piaraan, dan tidak pula dihalalkan bagi kamu makan da- 
ging binatang buas yang bertaring dan tidak dihalalkan pula makan har- 
ta temuan seorang kafir mu'ahadah, kecuali jika pemiliknya sudah tidak 
membutuhkannya lagi. Dan barangsiapa yang singgah di suatu kaum, 
maka wajib atas kaum itu untuk menjamunya, maka haruslah ia me- 
nuntut kerugian dari mereka seperti yang harus disediakannya menurut 
semestinya.” (HR. Abu Daud dan Addariimipun juga meriwayatkan 
hadits sabah di 


Hat apa IE AS YA 
Taka EA GG EKESE Ieosein JS 
Sasana SG BIG 
ea Aa SMA AG senin 
: PE PN NN ta Hama 
| “asha lg) ds Matang MEA IN ana 


159. Dari Al 'Irbadh Saariyah katanya: Pernah Rasulullah saw 
berdiri seraya berkata: '' Mungkin salah seorang dari kamu yang sedang 
bersandar diatas singgasananya, mengira: bahwa Allah tidak mengha- 
ramkan sesuatu, kecuali hanya apa yang ada didalam Al Our'an ini, ke- 
tahuilah demi Allah sesungguhnya aku telah memerintahkan, mena- 
sehati dan melarang dari beberapa masalah, sesungguhnya apa yang aku 
sabdakan itu adalah sama dengan Al Our'an, bahkan lebih banyak. Se- 
sungguhnya Allah. tidak menghalalkan. bagi kamu untuk memasuki 
rumah-rumah Ahlul Kitab, kecuali dengan minta izin terlebih dahulu, 
dan tidak memukul wanita mereka dan tidak boleh memakan hasil pa- 
nen mereka, jika mereka telah membayarkan jizyah kepada kamu.” 
(HR. Abu Daud). 


Tea pon Bad Yang pete Ian Yu 
Gas Pa SE TA Pari ap in pa laa at Aa 


2 - 


h 


101 





ola EK dada: Km leta 
13 Sera KAA Ja, au 3g332 Ukaga 
NE Kia US KEKE El 


peta Pa AR GEA Pa na juan 
ay : Sar Kors 
CA SU SAL NE 25 Era 

salonteesiaat Ig.a9tagslo Arlola).u SALE KEL, 


160. Dari Al 'Irbadh bin Saariyah katanya: ''Pada suatu hari Rasu- 
lullah saw pernah shalat bersama kami kemudian beliau menghadapkan 
wajahnya kepada kami dan memberikan nasehat kepada kami dengan 
nasehat yang amat mengharukan, sehingga banyak yang mencucurkan 
air mata dan menimbulkan rasa takut di hati setiap orang. Maka ada se- 
orang yang berkata: '” Wahai Rasulullah, seolah-olah nasehatmu kali ini 
merupakan nasehat yang terakhir, karena itu berwasiatlah kepada 
kami?”. Kata Nabi: '' Aku wasiatkan kepadakalian untuk tetap bertagwa 
kepada Allah dan mendengarkan serta taat kepada pemimpin kalian, 
walaupun ia adalah seorang budak dari negeri Habasyah, sesungguhnya 
jika ada seseorang diantara kalian ada yang sempat hidup sepeninggal- 
ku, niscaya akan melihat berbagai macam pertikaian/perbedaan, karena 
itu berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah Khulafaa- 
urraasyidin yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah, berpegang 
teguhlah baik-baik, dan janganlah kamu mengada-adakan hal-hai yang 
baru, sesungguhnya hal-hal yang baru itu suatu bid'ah dan setiap bid'ah 
itu sesat.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majjah). 


M2 Anis. AJE Ti ser) Yu 
Salat Ea aan, JEZ Fb 
Ia AI IL oiAn isa Sea 


Leeds 


102 


8 


Lennsyse-n 
cidis Glihig ArToto) AS #6 


161. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: "Rasulullah 8.a.w. pernah 
menggariskan suatu garis seraya bersabda: ''Iri adalah jalan Allah, ke- 
mudian beliau menggariskan beberapa garis di kanan kirinya sambil ber- 
kata: ?'Ini adalah jalan-jalan dan setiap jalan pasti ada syaithan yang 
memanggilnya, kemudian Rasulullah s.a.w. membacakan ayat: ' Wa an- 
na haadza shiraathii maustagiiman fattabi'uuhu walaa tattabius subula 
fatafarraga bikum 'an sabiilih/dan bahwa yang kami (perintah)kan ini 
adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu 
mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu dapat mencerai- 
beraikan kamu dari jalannya)”. (HR. Ahmad, Nasa'i dan Ad Daarami). 

IN Fo 


Im Ag TE. SE, RITA NI NY 
Haray vs al TA nee 3 AYO s 
ANITA :« ana Ads « «AAN Si ” 


2 en E, 


“aa aka SEN NN 


162. Dari Abdullah bin Amru. katanya Rasulullah s.a.w. pernah 
bersabda: ''Tidak sempurna Iman salah seorang dari kamu, sampai 
hawa nafsunya dapat dikendalikan sesuai dengan ajaran yang aku sam- 
paikan””. (Hadits tersebut diriwayatkan dalam syarah Assunnah, oleh 
Nawawi diriwayatkan dalam arba'innya dan hadits tersebut shahih dan 
kami riwayatkan dalam Kitaabul Hujjah dengan sanad yang shahih). 


Hg EN Ma 3 Je. oen VTY 
CAS cara AS Ga oo LA Acar 


1) Al An'sam ayat 153. 





103 


ng s yee mg 2g Haa 
ea AR 
. 0... onde aloe ae 


163. Dari Bilal bin Al Harits al Muzani katanya: ” Rasulullah saw 
pernah bersabda: "Barangsiapa yang telah menghidupkan salah satu 
dari sunnahku yang telah tidak diberlakukan lagi sepeninggalku, maka 
ia akan diberikan pahala seperti pahala orang-orang yang mengerjakan- 
nya tanpa mengurangi dari pahala-pahala mereka sedikitpun dan ba- 
rangsiapa membuat suatu kebid'ahan yaitu bid'ah dhalalah yang tidak 
diridlai Allah dan Rasul-Nya, maka baginya akan diberikan dosa sebesar 
dosa orang-orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi dosa mereka 
sedikitpun”, (HR. Turmudzi, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari 
Kutsair bin Abdillah bin Amru dari ayahnya dari kakeknya). 


es 


G1 ME 3 Gaindo dls: dian L ana EGA -9 VTs 
EN Lan Men ia 
AAA 2 
ira AT TAK NIMPA 15351515 ag 

Sio MN NAa Tail bond 


164. Dari Amru bin Aufa katanya: ''Rasulullah saw pernah ber- 
sabda: "Sesungguhnya agama Islam akan bercengkersima kembali ke 
Hijaz, sebagaimana bercengkeramanya ular didalam sarangnya, dan 
agama Islam ini akan bertahan di Hijaz sebagaimana anaknya kambing 
yang diikat ditempat minum air dari puncak gunung, dan agama Islam 
ini awal munculnya asing dan akan kembali menjadi asing, maka ber- 
untunglah bagi orang-orang yang asing, merekalah yang meluruskan dan 
menghidupkan kembali sunnahku yang telah dirusak oleh manusia se- 


104 


peninggalku. kelak.” (HR. Turmudzi). 


2: 2» 5 2. 2. PI 
Kep Besa Ji #01 2625 V0 
— Ani 

JA Inn Es aa kes 
£ ag PEG 82 5 .— 
AS ENI 6 OI 
S5 ae Aa am TEA at tanuakA en - 
SA Ae man 55553 Pa Isi 


IA 
1 
EA 


PEPEN ENA Ga SE 
Aa alis Ha AR AG 


pad J4 


Ronlaogo cast HI Hang Gie 
alasan Lage BAN A arya 3 
Los Aa NS tete NEGA aka 16 
Ioi, Ega FAN Alah, 2 neng 


St 
.« 35 

165. Dari Abdullah bin Amru katanya: ?' Rasulullah telah bersabda: 
”Kelak disuatu masa akan datang pada umatku suatu masa sebagaimana 
yang pernah datang pada bani Israil secara persis sampaipun jika salah 
seorang dari mereka mengumpuli ibunya secara terang-terangan pasti di- 
tengah umatku ada orang yang mengerjakan seperti itu. Sesungguhnya 
bani Israil telah berpecah belah menjadi 72 golongan, sedang umatku 
akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya ada di neraka ke- 
cuali hanya satu golongan saja.” Tanya mereka: ”'Siapakah mereka itu, 
wahai Rasulullah?” Jawab beliau: ''Apa yang aku dan para sahabatku 
berada di atasnya”. (HR. Turmudzi). Dalam riwayat Ahmad dan Abu 
Daud yang bersumber dari Mu'awiyah dikatakan bahwasanya 72 
golongan berada di neraka hanya satu yang berada di syorga, yaitu: '”Al 
Jama'ah”'.). Dan sesungguhnya akan keluar ditengah umatku beberapa 


.) Yang dimaksudkan dengan Al Jama'ah yaitu kelompok ahlus sunnah wal jama'ah 
Mengikuti perjalanan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. 


& 


105 





kelompok yang kemasukkan tingkah laku yang tak baik, bagaikan 
masuknya penyakit anjing gila ke tubuh orang yang terjangkit, sampai 
tidak ada satu urat dan anggota tubuhpun yang tidak dimasukinya.” 


Ia GA »3 Bb dosa 560163 YTT 


er, ti Pe Se Tar 


z - 
Pp 033.3 AA. LIGA SG 
iban AG KS HE role 


166. Dari Ibnu Umar katanya: ''Rasutullah saw bersabda: ”'Se- 
sungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku -umat Muhammad- 
diatas kesesatan dan tangan Allah senantiasa berada diatas para 
Jama'ah. Barang siapa yang memisshkan diri dari Jama'ah, maka ia 
akan terpisah di neraka.” (HR. Ibnu Majjah). 


Par aa has Tatan 


Anoman POST 3 
» G1 Calo 


167. Dari Ibnu Umar juga katanya: "Rasulullah saw telah ber- 
sabda: "Ikutilah golongan yang terbesar, maka barangsiapa yang memi- 
sahkan diri, maka ia akan terpisah dari di neraka.” (HR. Ibnu Majah). 


1. ita LH pin .— 
Es Hana aki Aa IE IS AGS YA 
2 5 2 &5 Knah SAS 2. 
AN an Sa SAS 
P4 z 7 — Ge TAG, Ka 
Ta «ar FDA G3 Ls: ajah 
— Aa CA 


aan KENA AAN YAAA 


“ 


168. Dari Anas katanya Rasulullah s.a.w. pernah berkata kepada- 
ku: ? Wahai puteraku, jika di pagi hari ataupun di sore kamu dapat me- 


106 


nyingkirkan perasaan dengki kepada siapapun, maka kerjakan'', wahai 
puteraku yang sedemikian itu adalah termasuk dari sunnahku dan ba- 
rangsiapa yang cinta sunnahku, berarti ia menyintai aku, dan barang- 
siapa yang menyintai aku, maka ia akan di sorga bersamaku.” (HR. Tur. 


mudzi) | 
CL LB ME MS LE 
Akioan: es du oa5dB. dls PA 114 
Is -» LES 


aman fa PA GE 


169. Dari Abu Hurairah katanya Rasulullah » s5.a.w. telah bersabda: 
"Barangsiapa yang berpegang teguh pada sunnahku di saat umatku 
rusak, maka baginya diberikan pahala seratus orang mati syahid.” 
(HR. Turmudzi). 


End Aa Aan W. 
NEK 5 Laka mane 

LOL, yaa LAGKSE So Eein: ks. 
Ti Been ALA Ka 
AA mbin NS Gea Heietare LA 


170. Dari Jabir katanya: ''Pernah Umar mendatangi Rasulullah 
s.a.w. seraya berkata: ''Pernah aku mendengar ucapan kaum Yahudi 
yang membuat hati kami terpesona, bagaimana pendapatmu, apakah 
boleh kami mencatat sebagian dari padanya?” Jawab beliau s.a.w.: 
?” Apakah kalian sudah bingung sebagaimana bingungnya kaum Yahudi 
dan Nasrani? Sesungguhnya aku: elah datang dengan membawa agama 
yang suci yang andaikata Musa .nasih hidup, maka ia tidak diperboleh- 
kan kecuali harus mengikutku”. (HR. Ahmad dan Al Baihagi). Dalam 


kiteb Syi'Bul Iman. 


Blend 538. Ja. Enda W 


ara Aga TER Ata 
Pe ANE 5 Az. 
Sio Io, pe Dobannds S Las 


171. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. Ketinsa »"Telah bersabda Ra- 
sulullah s.a.w.: Barangsiapa yang selalu makan halal dan beramal di 
atas dasar sunnah, dan menghindarkan manusia dari kejahatan dirinya, 
maka ja akan dimasukkan ke dalam surga.” Kata seorang: '”Wahai Ra- 
sulullah sesungguhnya dewasa ini telah banyak hal itu diperbuat manu- 
sia”, Jawab Rasulullah s.a.w.: ''Akan terjadi pula pada peraga 
rasi setelahku.” (HR. Ha 


Bae abi J5 2 SAIGAWY 

7. S3 Naa ye” a12 

Pen Pa en 

. Kekitoayu Kasi, 5 2 yan de 
172. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ?'Kalian berada di zaman siapa yang meninggalkan sepersepuluh 
dari apa yang diperintahkan untuk dikerjakannya, maka ia akan binasa. 
Kemudian akan datang suatu masa, barangsiapa yang mengerjakan dari 


mereka sepersepuluh saja dari apa yang diperintahkan untuk menger- 
jakannya, maka ia akan selamat.” (HR. Turmudzi). 


Ja. ag Sia TELAK 
PAK AS Igug Atase 
AAS YEIes2 Rata) 5s KE 


- sale Pele ArTola) (G3 


108 


173. ”'Dari Abu Umamah r.a. katanya: ”' Rasulullah s.a.w. telah 
bersabda: ”'Tidak akan sesat suatu kaum setelah mendapatkan hidayah, 
kecuali seorang yang suka berdebat, kemudian Rasulullah s.a.w. mem- 
bacakan ayat yang artinya: . 

”Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melain- 
kan hanya dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka itu ada- 
lah kaum yang suka bertengkar.” (Az Zukhruf 58). 


Ka TE Aek pipa 1. Aro SEW£ 
Ga c TER 3 AA LA TAANE AK 
s5 5 - s .. Idedoa ASI 
.- 3 Len aa 
8 saat PARA 
(AMBA SENSA 5) JA Saat! 
- agtyoslorg) 


174. Dari Anas bin Malik r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. pernah 
bersabda: '”Janganlah kamu memperketat diri kamu sendiri, yang me- 
nyebabkan Allah memperketat kamu, sesungguhnya ada suatu kaum 
yang memperketat diri mereka sampai Allah pun memperketat diri 
mereka. Dan sisa-sisa dari mereka adalah orang-orang yang menutup 
diri mereka di dalam biara-biara dan kuil-kuil, mereka hidup secara ke- 
pendetaan yang mereka ada-adakan sendiri yang tidak kami perintahkan 
sedikitpun pada mereka.” (HR. Abu Dawud). 


GA ne iedid, 56. SE Ad wo 
JAGA Safe 3 G3 Ema 
ME KAA AG Sant 
d Fong: NEIETA SEN 
DAN 1 IE 3 Lee adila sean 


Ngail 


109 





175. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. telah 
bersabda: ”'Al Our'an itu diturunkan atas lima tipe ayat: ayat-ayat yang 
'menghalalkan, mengharamkan, muhkam,mutasyaabih, dan amstal/per- 
umpamaan-perumpamaan. Maka halaikan apa yang dihalalkan, haram- 
kan apa yang diharamkannya, kerjakan segala yang muhkam imanilah 
yang mutasyaabih dan ambillah pelajaran dari yang berupa amtsal””. De- 
mikianlah yang tertera dalam kitab Mashaabih, hadits tersebut diriwa- 
yatkan oleh Baihagi dalam Syi'bil Iman dengan redaksi ''Kerjakan yang - 
dihalalkan, jauhilah yang diharamkan dan ikutilah yang muhkam/dite- 
tapkan.” : 


al Si 14. 
besi aa Hebaai 1 GIE Eos Ce WT 
22 na Sm 3 — z PF pe ee 
Ta GULA 


lola). IA HE SATA 


176. ''Dari Ibnu Abbas r.a. katanya pernah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: "Perkara itu ada tiga macam yang jelas kebenarannya, maka 
ikutilah ia, perkara yang jelas kesesatannya, maka jauhilah ia, dan per- 
kara yang dipersengketakan hukumnya, maka serahkanlah ia kepada 
Allah Azza Wa Jalla.” (HR. Ahmad). 


e SEK LAKI 


PASAL KETIGA 
- - -. karna 
Ob Kp abg dsn AS: JS J Hen alaaSa le 5 WV 
aka naa, TER 
2 - 2 - . IL Pa -— 
SAK AEnts ea 


: Antotay-u 209 


110 


177. "Dari Mu'adz bin Jabal katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: "Sesungguhnya syetan itu serigala bagi manusia, sebagaimana 
serigalanya domba, ia akan menjadikan mangsa domba-domba yang 
menjauh dari gerombolannya. Janganlah kalian berpecah belah dan hen- 
daknya kalian menjaga persatuan”. (HR. Ahmad). 


& Ton Peran 
8, San RU dada -dE: IE WA 


Aa Ma. 


Sape aaca NA, sala A23, LA Pa PT 


“2 .olossl9 A21 


178. ''Dari Abu Dzar r.a. katanya telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 
"Barangsiapa yang menyingkir dari persatuan, walaupun hanya sejeng- 
kal, berarti ia telah melepaskan kalung/tali keislaman dari lehernya.” 
(HR. Ahmad dan Abu Dawud). 


ai: SE. Js M3 LA vg 
ber ne KA aa AA Kar 


Abagha don AE 


179. ''Dari Malik bin Anas —secara mursal-- katanya telah basa 
Rasulullah s.a.w.: ''Aku tinggalkan di tengah kaum dua perkara yang 
kalian tidak akan tersesat sedikitpun selama masih berpegang teguh 
kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul-Nya.” (HR. 
Malik) 


La bar Mutia 3 OA Lem, 
Er nda TEJ, dWe, KPA MAINAN 
Tea ia 2 Sya BEAN in 


111 


180. ”'Dari Ghudhaif bin Al Harits katanya telah bersabda Rasu- 
lullah s.a.w.: Tidak suatu kaum yang membuat kebid'ahan kecuali 
akan diangkat pula As Sunnah sebesar itu, karena itu berpegang teguh 
kepada suatu sunnah jauh lebih baik daripada membuat sesuatu ke- 
bid'ahan”. (HR. Ahmad) | 


SG Sisa AI (ea: Jina LAN 
& Er an penratan AE ata 


181. ''Dari Hassaan katanya tidak suatu kaum membuat suatu ke- 
bid'ahan dalam agama mereka, kecuali Allah akan mencabut As Sunnah 
dari mereka, sebesar itu pula. Kemudian Allah tidak akan mengembali- 
kan kepada mereka hingga hari kiamat.” (HR. Ad Daarami). 


en 


Gan: Mada 2 JIE-dE IE Ear BA ASN UN 
ola) KI aa PAKAN 
Wa cok SN ” Oi 


182. Dari Ibrahim bin Maisarah katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: "Barangsiapa yang menghormati seorang yang telah berbuat 
bid'ah, berarti ia telah menolongnya untuk menghancurkan Islam.?' 
(HR. Al Baihagi dalam pasal Iman, . dengan hadits mursal). . 


3 LL Ana Ae 15 satu 
Mal Fa Fade ES NY 


-. 


2 Te 1 Ah Pa rr sa 2 — 
EA VA ET ESA PEN PAPAN 

aa Pan ap Te AN Ga 
Ian EK ade Aa 9- | 


Kat 


t 


Pa -. pe — 
ag — —. —— LL “. Pria AA, £ 
ANE IA IA SANA SEA 
Aa AN AA Ma PU 
2 .. YA 
- - sera “ P4 | 
Oo da) (San Za. M3 La 


112 


183. "Dari Ibnu Abbas katanya: '”'Barangsiapa yang belajar kitab 
Allah, kemudian mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya, maka Allah 
akan menjauhkan dia dari kesesatan di dunia dan dilindungi dari buruk- 
nya perhitungan/hisab hari kiamat”. Dalam riwayat lain dikatakan: ''Ba- 
rangsiapa yang mengikuti kitab Allah dia tidak akan tersesat di dunia 
dan tidak akan menderita di akhirat, kemudian beliau membaca ayat ini: 


D9 TA GA 


?'Barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, maka ia tidak akan 
tersesat dan tidak akan menderita.” (HR. Razin). 


Pn NA Liu Bulog - Tong 53 Wa 


- 


Aa LA aa 
Kan Kena ia EA 
sha Jan Ipa 
Goa ee AA ntah 
“ EA - DESHLENAL A3 2 dea 
Tn NAK PAN agan. 
3 aa! ahh, EP NA Tan Ai 
PIANO Mel PA Bea 
"alol29 Ga Iyolay- Pe Ap di e1ga5,365 
184. "Dari Ibnu Mas'ud katanya telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 


” Allah telah membentangkan satu shirathul mustagiim --jalanan yang 
lurus--. Di kedua sisi jalanan yang lurus itu terdapat dua tembok, pada 


113 





kedua tembok itu terdapat pintu-pintu yang terbuka dan di atas pintu- 
pintu itu terdapat tabir-tabir yang terurai, dan di kepala jalanan lurus 
tadi terdapat seorang penyeru yang menyeru: ''Luruslah kalian di 
jalanan ini jangan berbelok-belok, dan di atasnya terdapat pula seorang 
penyeru yang menyeru kepada setiap orang yang hendak membuka salah 
satu dari pintu-pintu itu: '' Janganlah kamu membuka pintu itu, sesung- 
guhnya jika pintu itu kamu buka, maka kamu akan memasukinya?”. Ke- 
mudian Rasulullah menafsirkan permisalannya di atas sebagai berikut: 

”Ash Shiraath/jalan yang lurus adalah Islam, pintu-pintu yang ter- 
buka adalah segala yang dilarang Allah, tabir-tabir yang terurai adalah 
batasan-batasan Allah, penyeru yang ada di atas kepala jalanan yang 
lurus adalah Al Our'an dan penyeru yang ada di atasnya lagi adalah pe- 
tunjuk/bisikan Allah di hati setiap mu'min.” (HR. Razin, Ahmad dan 
Baihagi). 


Sg AI al Kios: dengan CASE MD 
Ai Kasi. “naga SI GSELS 
Hua Anin JASA IE 
SANA ng Gi KotpiU 


Ls Sa aa AL SANA Aa 
GAM Jelg Hi kana Ela 


185. ' Dari Ibnu Mas'ud katanya: ''Barangsiapa yang hendak meng. 
ambil contoh/meniru, maka ambillah contoh dari orang yang telah mati, 
sebab orang yang masih hidup ia tidak akan sepi dari fitnah, para saha- 
bat Muhammad adalah para afdhal-afdhalnya manusia dari umat ini, 

“hati mereka paling baik, ilmu mereka paling dalam, dan mereka paling 
sedikit memaksa diri. Sengaja mereka dipilih Allah menjadi sahabat 
Nabi-Nya untuk mendirikan agama-Nya, karena itu akuilah keutamaan 
mereka, ikutilah jejak mereka dan berpegang teguhlah dengan sekuat- 
mu kepada akhlak dan peri hidup mereka, sesungguhnya mereka berada 
di jalur petunjuk yang lurus.” (HR. Raziin). 


114 


AA 


Sgm GT keeaa Ing Elegan AT 


- 


okata Pergi ep! A FEApra har Eat Tg Zul Hi 
M Inka agaa. PR Abate 5 
| besi Kake, PANJI sa 


i- 
Danny adi Isa 2 Wanna 
nan - 


(Enno AKA Jas $ Esia 
-g. Erna 25 Pn aa Tin day 
Ad Bong eiea glebd5 ega 
dah se AG PAGE YO pir eat Yanti sayap 

.atafiota). BENGII 3355,5 Tea, 


186. ''Dari Jabir r.a. katanya: Bpanan Umar r.a. datang kepada 
Rasulullah s.a.w. dengan membawa selembar kertas Taurat seraya ber- 
kata: ''Wahai Rasulullah ini adalah lembaran dari kitab Taurat maka 
Rasulullah s.a.w. hanya diam saja dan Umar terus membacanya, 
sedangkan wajah Rasulullah berobah. Sehingga Abu Bakar berkata 
kepada Umar: ''Tidakkah kamu lihat wajah Rasulullah?” Maka Umar 
melihat wajah Rasulullah sambil berkata: ?' Aku berlindung dari murka 
Allah dan murka Rasul-Nya, kami rela Allah sebagai Tuhan kami Islam 
sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi kami'”. Jawab Rasu- 
lullah s.a.w.: ''Demi jiwa Muhammad yang ada di tanganNya, andai- 
kata Musa datang kepada kalian, sedang kalian mengikutinya, dan me- 
ninggalkan aku, niscaya kalian akan tersesat dari jalan petunjuk, andai- 
kata Musa hidup dan mendapatkan masa kenabianku, pasti ia akan 
mengikuti aku.” (HR. Ad Merta 


ea 1, NE: Sai des dE. d8 MV 
i .« KAA “ag han, TE Genuk Kai 


115 


187. Dari Jabir r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda:” Sabdaku 
tidak akan memansukhkan kalam Allah, dan kalam Allah bisa meman- 
sukhkan kalamku, sebagian kalam Allah dapat memansukhkan sebagian 
yang lain.” (HR. Daaraguthni). 

- IK 4. -# 25 z Ka -A 7 SL 
DI: Haa WI Is 518 : d8 NO UN 


. “ - na 
LA AK ALA AE 
“TA pena ESA Gas Gam KE 


188. Dari Ibnu Umar ra telah bersabda Rasulullah saw: ?'Se- 
sungguhnya sebagian dari sabda-sabdaku dapit memasukkan sebagian 
sabdaku yang lain, sebagaimana ayat Al Our'an memasukkan ayat yang 
lain.” (HR Daaraguthni) 


aa aa ae. Aa DS La K2. 
Din Sai done EN KASI MA 


Fa Ga 1» ME TG ah TT — ii, KA 
aa aa pan da SI AB LIP 
” 2 ATI 2.5 TN EA T— P3 nan 
Is Asieseka 53 A63 AE5MS159 ME AG 


01x ye KELANA, Ane 5 TA 5 
KAA ep Ne Pa YNA PAN rep Ea) YON, 


189. Dari Abu Tsa'labah Al Khusyani katanya: ””Telah bersabda 
Rasulullah saw: ”' Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa ke- 
wajiban, maka janganlah diabaikannya. Telah melarang beberapa la- 
rangan, maka janganlah dilanggarnya. Telah membatasi beberapa ba- 
tasan, maka janganlah dilampauinya. Dan mendiamkan beberapa per- 
kara yang bukan dikarenakan lupa, maka janganlah kamu mencari-cari- 
nya.” (HR. Daaraguthni). 


N 


116 


Pali E— 
KITAB ILMU 
Ya eni 


PASAL PERTAMA 


Ka PA Is 5S. Jis. En RRNECE 4. 
Tren Pas "33 356: 
-— Aap — CA 


Gl! t9)-« SEN 


190. Dari Abdullah bin Amru ra katanya: '"Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: 'Sampaikan dariku walau satu ayat, dan beritahukan tentang 
Bani Israil, hal itu tidak berdosa. Barangsiapa yang sengaja berdusta 
atas namaku, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di nera- 
ka.” (HR. Bukhari). 


GLASS SL yA SIA SLS 
ASN ba Lang AD Ya 


191. Dari Samurah bin Jundub dan Mughirah bin Syaibah ra kata- 
nya: ””Telah bersabda Rasulullah saw: ''Barangsiapa menyampaikan 
suatu hadits dariku yang terlihat kebohongannya, maka ia termasuk 
salah seorang dari pendusta.” (HR. Muslim). 


King En dos dE: jsi Ana -2 3 


PA APA Peta PEN Ian Kata TA 


117 





192. Dari Mu'awiyah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Barangsiapa yang dikehendaki oleh Aliah dengan kebaikan, maka ia 
“akan diberi leluasa ilmunya dalam agama, sesungguhnya aku adalah 
Oasim (pembagi ilmu) sedang Allah adalah pemberi kepahaman.”' 
(Muttafag Alaih). 


Ja ia: Bipalyn JS SEAT AS 
PASAL RE: perapi AA asas 
Amd ES 


193. Dari Abu Hurairah katanya: ”"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Manusia itu adalah barang tambang sebagai tambang emas dan perak, 
sebaik-baiknya mereka didalam jahiliyah adalah sebaik-baik mereka 
dalam Islam, jika mereka mengerti dalam agama.” (HR. Muslim). 


rA ai Ja Ne ain Int 


SP ae di Aa AA IR ST. AI Sh 
Lawi Gara Sg 
anna avio Pat 


Kesan ni aslg — sana GP —L is bbs 


194. Dari Ibnu Mas'ud ra katanya: Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Tidak boleh hasud kecuali kepada dua orang: ''Seorang lelaki 
yang diberi harta oleh Allah, semuanya dikerahkan di jalan kebenaran, 
dan seorang yang diberi oleh Allah Al Hikmah sedang ia memanfaatkan- 
nya dan mengajarkannya. ? (Muttafag Alaih). 


LA TC. pr 2 -.29 
Pe Wee Tea Paser xtpa AK , 
AU ee s Pd 

Pa Aa pa 


118 


195. Dari Abu Hurairah ra katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: '”Jika seseorang mati, maka ia akan terputus dari padanya amalan- 
nya, kecuali tiga perkara: ''Shadagah jariyah, ilmu yang bermanfaat, 
atau seorang putra shalih yang mau mendo'akan baginya.” (HR. Mus- 
lim). 


pantat »3 Selpatidya JIE: JE AYAT 
PE ea ta Hasan 53: HK G3 
nas tenar SANA NE ea Kpn 
LA aan atag, 153239 Fasa 
Taja has AU retae oke 
ERA BEN ANN, 
TEE TA, (en pn KEGAUES 
aa 2 .£ ag 
DEBU, 35. TAS 3 gang 
» kunsotay ea, panganan (333 


196. ''Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: 
”Barangsiapa yang melepaskan dari seorang mu'min satu kesusahan 
dari kesekian kesusahan di dunia, maka Allah akan melepaskan dari 
padanya satu kesusahan dari kesekian kesusahan di hari kiamat. Dan ba- 
rangsiapa yang memberi kemudahan kepada seseorang yang ditimpa ke- 
sukaran, maka Allah akan memberinya kemudahan dunia dan akhirat. 
Barangsiapa yang menutupi suatu kesalahan seorang muslim, maka 
Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah 
akan menolong seorang hamba, bila hamba itu senantiasa menolong 
saudaranya. Dan barangsiapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka 
Allah akan memudahkan baginya untuk menempuh jalan ke sorga. Dan 
tidak suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah -masjid- sedang 
mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya diantara. mereka, 
maka akan turun kepada mereka As Sakinah -ketenangan- mereka akan 


119 


diliputi rahmat, akan dikelilingi oleh Malaikat dan mereka akan disebut- 
sebut oleh Allah di tengah para MalaikatNya, barangsiapa yang mem- 
perlambat amalannya, maka ia akan terlambat j juga nasabnya.” 

(HR. Muslim). 


Gaia daa: Ea I,5NS. IG 45 YAV 
1G KAS KE EGAIA eaa 
YEL AEunga ABS Sis Gas dia 
KEanibkes “SEE AE 
Asti AE Bee aeit3 
MBNAG An Panel atas A3 
TA KBSIF3 AAS. de set 
Eigs. Kaca JA KIKAAT TE 
AAA 05258 Ara AT areya 
Geolbatg PEMAIN TAS Majas 
sean EA PEN EK Gaul ESA 
Vi saeies Ja SAE: as 


gn — s 


't 


1 TEE ar KE aa 

.- . 
CAM: 2 nd d9 3 : - Ani 
— s3 Pr “gg Pe 


2 2 SE d 
dusta ny ENG AI Farero PE Smua Mo PJB. 
197. ''Dari Abu Hurairah r.a. katanya pernah Rasulullah s.a.w. 
bersabda: ' Sesungguhnya pertamakali orang yang diadili di hari Kiamat 
adalah orang yang mati syahid. Setelah didatangkan, maka diberitahu- 
kan kepadanya segala ni'mat Allah yang pernah diberikan kepada orang 
itu sampai ia mengakuinya. Kemudian dikatakan oleh Allah padanya: 


120 


apa yang telah kamu perbuat di dunia?” Jawabnya: ?”'Aku telah ber- 
juang di jalan-Mu, sampai aku gugur sebagai syahid”. Jawab Allah: 
?Dusta kamu, akan tetapi kamu berperang hanyalah agar dikatakan 
orang bahwa kamu adalah seorang pemberani dan itupun telah di- 
katakan orang”. Kemudian Allah memerintahkan agar orang ini di- 
giring ke neraka. Maka orang itu diseret di atas wajahnya sampai ia di- 
lemparkan ke neraka. Dan seorang yang belajar ilmu kemudian ia meng- 
ajarkannya dan ia pun pandai membaca Al Our'an, ketika ia ditanya- 
kan, maka segera diberitahukan segala ni'mat Allah yang pernah diberi- 
kan kepada orang itu sampai ia mengakuinya, maka ketika ia ditanya: 
”Apa yang kamu perbuat di dunia?” Jawabnya: ” Aku mempelajari il- 
mu dan mengajarkannya dan akupun membaca Al Our'an di 
jalan-Mu”. Kata Allah: ''Dusta kamu akan tetapi kamu mencari ilmu 
agar dikatakan bahwa kamu adalah seorang alim dan kamu membaca Al 
Our'an agar dikatakan bahwa kamu adalah Oari” dan itupun telah di- 
katakan orang””. Kemudian diperintahkan agar ia digiring ke neraka, 
dan ia pun segera diseret di atas wajahnya sampai ia dilemparkan ke 
neraka. Dan seorang lelaki yang diluaskan rizkinya dan diberi berbagai 
macam harta kekayaan. Ketika dihadapkan-Nya, maka diberitahukan 
kepadanya segala apa yang pernah diberikan oleh Allah kepadanya sam- 
pai orang itu mengakuinya. Ketika ditanyakan kepadanya apa yang 
kamu kerjakan di dunia?” Jawabnya: ”'Tidak sesuatu pun yang kamu 
perintahkan untuk dibantu, melainkan telah aku bantu demi karena 
Engkau”. Kata Allah: ''Dusta kamu, akan tetapi sengaja berbuat itu 
agar dikatakan orang bahwa kamu adalah seorang dermawan dan itupun 
telah dikatakan orang. Kemudian diperintahkan agar ia digiring ke ne- 
raka, dan ia pun segera diseret di atas wajahnya, sampai ia dilemparkan 
dalam neraka.” (HR. Muslim). 


,& 
- Hi Oa PT 


ln Kai Tandl, JB. Fo SIN ESS YA 

Te lan AA si AN 

-.. Era Ora 1 can 
PA PELAN KW RA SEN 


121 


Tw 





198. Dari Abdullah bin Ami katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: "Sesungguhnya Allah tidak akan menarik ilmu dengan menarik 
nya dari hamba-hamba-Nya, tetapi Dia akan menariknya dengan mati- 
nya para Ulama” sehingga tidak tersisa seorang ulama' pun. Maka ma- 
nusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai penggantinya dan mereka 
pun jika ditanya, mereka menfatwakan sesuatu tanpa didasari ilmu yang 
benar, sehingga mereka sendiri sesat dan menyesatkan.” (Muttafag 
alaih) 


La Aa RR eta & 
aa AREMA 


£ 
KESAN NAN KAS ai H3 
Gio Be BG, EK 


Ph sena AA ai 
sa ea ala 


199. "Dari Syagiig katanya biasanya Abdullah bin Mas'ud membe- 
rikan pelajaran setiap hari kamis, maka ada seorang berkata: ''Wahai 
Abu Abdir Rahman, alangkah baiknya jika kamu memberikan pelajaran - 
kepada kami setiap hari”. Jawabnya: ''Yang menghalangi aku untuk 
berbuat seperti itu adalah aku khawatir bila aku akan cepat merasa 
bosan, karena itu adalah aku khawatir bila kamu akan cepat merasa 
bosan, karena itu aku jarang-jarang memberikan nasehat kepadamu se- 
bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. terhadap kami. Dika- 
renakan beliau takut dengan hal itu menjadikan kami cepat membo- 
sankan bagi kami.” (Muttafag alaih). 


ngak SE ENG TN aan tt. 


PA an Egi 
. caylifiotay: BS 


122 


200. Dari Anas r.a. katanya: "Biasanya Rasulullah s.a.w. jika ber- 
bicara beliau senantiasa mengulanginya tiga kali sampai ucapan beliau 
itu difahami orang, dan jika mendatangi suatu kaum, beliau senantiasa 
mengucapkan salam tiga kali.” (HR. Bukhari). 


213 ANTA dEaS 53 YA 
4 va 
AE ea SEA ME GA TA: 
Le P3 K2 PP 2, Ar 
padi. PE SG 
5 | S3 Si 3 


Inap SEA SPI San 


201. Dari Abu Mas'ud Al Anshari r.a. katanya: ”' Ada seorang yang 
datang kepada Nabi sambil berkata: ''Sesungguhnya telah terputus ken- 
daraanku, karena itu berikan kendaraan lain kepadaku”. Jawab Rasu- 
lullah s.a.w.: ''Aku tidak mempunyai sesuatu apapun yang dapat ku- 
bantukan kepadamu?”?. Kata seseorang: ''Ya Rasulullah, aku dapat me- 
nunjukkan kepada seseorang yang dapat memberikan bantuan kepada- 
nya”. Maka jawab Rasulullah: ''Barangsiapa yang menunjukkan se- 
seorang pada suatu kebaikan, maka baginya diberikan pahala seperti 
pahala orang yang mengerjakannya.” (Muslim). 


PA 


Lan. LIA 1 21 Ss .-9— 
Hasan Ong agan Y.Y 


23 Te 


(2? Pan LL) 3 "EN LI » aa 


— EN NAN 2 
En AL LA INA 
2 Aoa sa eU #5 
Z ( GA Diona AE 
Manek Go FEE SEN 


PA Kagak TT 


S5 basa P4 


123 


PO AM EA Ya - 5 “ In rafer, Ek Agak 

Fenlatbnepaabn Sena 

IA PANEN GIA. Kurang 393 Je 

Hg Ta NA AAA 

LAGEN hang Me En 
2 Ian IS 

Al maa 

Da Pa “— 3 

P 3 se 2 ee T 2. 2-05 KAN 

(2 Iekibinebesat Aci KEY 
Ta re Tes Az LS 

BMN Pep Uerbon an Wa SI jelata 


n$ 


Set 


2 —IOGE KI 2 — pam ajaa Tapi (S3 
PN Ana Penata Par GarisalS2)9 
» duamrotg 4 bea 


202. Dari Jarir bin Abdillah r.a. katanya: ''Pernah di awal siang ke- 
tika kami sedang bersama Rasulullah s.a.w. datanglah suatu kaum da- 
lam keadaan telanjang yang hanya memakai kain yang amat minim sam- 
bil mengalungkan pedang mereka, kaum ini semuanya dari suku mu- 
dhar, melihat keadaan yang amat menyedihkan itu, terlihatlah wajah 
. Rasulullah sedih sekali, sehingga beliau masuk kedalam rumahnya ke- 
mudian keluar lagi sambil menyuruh Bilal untuk adzan. Setelah didiri- 
kan shalat, maka Rasulullah s.a.w. berpidato: '” Wahai sekalian manu- 
sia, bertagwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari 
seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari 
pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyak. Dan bertagwalah kepada Allah yang dengan (mempergu- 
nakan) nama-Nya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah 
hubungan silaturrahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan meng- 


3 


awasi kamus, yang beriman. Kemudian beliau melanjutkannya: '” Wahai 
orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan hendak- 
lah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 
esuk (akhirat) dan bertagwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan». Kemudian beliau bersabda: 
”Hendaklah setiap orang bersedekah dari dinarnya, dirhamnya, pakai- 
annya, setakar gandum maupun kurmanya sampai berkata walaupun 
hanya separuh biji kurma?”. Maka datanglah seorang dari kaum Anshar 
dengan membawa sekantong uang dinar sampai tangannya tak kuat 
membawanya, kemudian diikuti oleh orang-orang lain dengan mem- 
bawa sedekahnya masing-masing, sampai aku lihat terkumpul sebanyak 
dua timbunan terdiri dari makanan dan pakaian, sampai aku lihat wajah 
Rasulullah s.a.w. berseri-seri bagaikan bulan yang bersinar perak seraya 
berkata: ''Barangsiapa yang memberi contoh perbuatan yang baik di- 
dalam Islam, maka baginya diberikan pahalanya dan pahalanya orang- 
orang yang mengerjakan amalan itu sesudahnya, tanpa dikurangi sedi- 
kitpun drai pahala-pahala orang itu. Dan barangsiapa yang memberikan 
contoh perbuatan yang tidak baik didalam Islam, maka baginya akan di- 
berikan dosanya dan dosa orang yang mengerjakan perbuatan itu se- 
sudahnya tanpa mengurangi dosa-dosa yang mengerjakan amalan itu se- 
dikitpun.” (HR. Muslim). : 


213 Pa 225. 
En IE: LAI Lag 
ALN SG An” MELSS 


Ade diLo nga KA 


203. Dari Ibnu Mas'ud katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Tidak seorangpun yang terbunuh secara dzalim kecuali putra Adam 
yang pertama akan mendapatkan dosa sepertinya, sebab ia adalah orang 
yang pertama kali memberi contoh dalam pembunuahn”'. (Muttafag 
Alaih). 





1) An Nisaa' ayat 1. 
2) Al Hasyr ayat 18. 


125 


.. 7. 
» GE uaadie 
PASAL KEDUA 


Pat 


BEAN NE on SES 
SA IS AS, Gan Asean 
56 DEA Nk Bin ahasasg. 
Aa ega tuban 

Sta Ol. BA Bian peng 

CAESAR, eat SATA 
Ian a Pe N GOA 
Aa AI 
ng 2 Bini, IA (Bisu . ss NA 
A3 ES oi AN EGA « (235 
dmn gd Selborpaghaotioeeie Flo telola) 
Io e 


204. Dari Kutsair bin Oais katanya: ''Ketika aku duduk bersama 
Abu Darda' di masjid Damaskus, maka datanglah seorang lelaki seraya 
berkata: '” Wahai Abu Darda”, aku sengaja datang dari Madinatur Rasul 
saw untuk menanyakan suatu hadits yang kudengar bahwa engkaulah 
yang menyampaikannya dari Rasulullah saw dan sedikitpun tidaklah 
aku datang untuk keperluan yang lain.” Kata Abu Darda': ''Sesung- 
guhnya telah kudengar Rasulullah saw bersabda: '”Barangsiapa yang 
berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menunjukkan padanya 
suatu jalan ke syorga dan para Malaikat meletakkan sayapnya dikarena- 


126 


kan senang kepada orang yang mencari ilmu, dan seorang yang berilmu 
ja akan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi sam- 
paipun ikan-ikan yang ada didalam air. Sesungguhnya keutamaan orang 
yang berilmu/alim terhadap seorang 'abid/ahli ibadah, bagaikan keutama- 
an bulan purnama atas segala bintang-bintang. Sesungguhnya para 
ulama itu adalah pewaris para Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan 
dinar maupun dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa 
yang mau menerimanya, maka ia akan dapat beruntung.” (HR. Ahmad, 
Turmudzi, Abu Daud, Ibnu Majjah dan Addarimi). 


ar: an | a.dE gada Ksisa ro 


Pe 


Ia: Tan ID NENEZ Ie ARA 


-—' 


Sea Naa TN) apa 


Kana 


Yale PN Meera RE aa aa 
BEA AN KAT PAKET EaN Ina 
GLejillola) 


205. Dari abu Umamah Al Bahili katanya: ?' Pernah disebutkan ke- 

pada Rasulullah saw tentang dua lelaki yang satu adalah seorang yang 
'abid/ahli ibadah dan yang kedua adalah seorang yang 'alim/berilmu, kata 
Rasulullah saw: ''Seorang 'alim lebih afdhol dari seorang 'abid, se- 
bagaimana keafdholanku melebihi orang yang paling rendah diantara 
kamu. Dan Allah beserta Malaikat-Nya serta penduduk langit dan bumi 
sampaipun semut-semut yang di liangnya dan ikan didalam air, se- 
nantiasa bershalawat memintakan ampun kepada seorang guru yang 
mengajarkan kebaikan kepada manusia.” (HR. Turmudzi). 
Addarimi juga meriwayatkan hadits di atas dari Makhuul --secara mur- 
sal-- tanpa menyebutkan kata-kata: ''Dua lelaki”, ia hanya menyebut- 
kan: '”'Kelebihan seorang 'alim dari seorang 'abid seperti kelebihan atas 
orang yang paling rendah dari kalian”. Kemudian membaca ayat berikut 
ini: Sesungguhnya yang takut kepada Allah, hanyalah hamba-hamba- 
Nya yang 'alim/berilmu.” 


T 


N 


127 


206. Dari Abu Sa'id Al Khudri ra katanya: '"Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Sesungguhnya manusia akan mengikut kepada kamu, dan 
ada sebagian yang berdatangan kepada kamu dari seluruh pelosok bumi 
untuk mempelajari agama ini. Jika mereka mendatangi kamu, maka 
pesankan kepada mereka tentang kebaikan”. (HR. Turmudzi). 


LX. jt | Ls ES Ka KST 2 
Alir: SE Ady 055: JBS, AISI VV 


ee ” 
EGA — S5 » CE — LE 
Ola). CS ag AS. aa) Lian 
ar . 
PLAN Sdn LN DOC TK ANN TI NU 
Ii Pa Meta co bia NW 9 Kelagp!ye ie jdi 


On AN Gaun Bie mahal 


207. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. pernah 
bersabda: ''Kalimat yang bijaksana itu adalah menjadi dambaan bagi 
seorang yang bijaksana, dimana saja ia dapatkan, maka ia yang lebih 
berhak untuk memilikinya”. (HR. Turmudzi dan Ibnu Majah, dan di- 
katakan oleh Turmudzi hadits ini gharib, akan tetapi Ibrahim Ibnu 
Fadhl mendha'ifkan hadits tersebut). 


or Gea 4 LAS BS en — 
A00 3 Ae WI Jgaw day : Je: “9 “/ 
— G2 GK LL AP 
LA 0 NE as Yee | 4513p 


128 


208. "'Dari Ibnu Abbas r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w. Seorang fagiih jauh lebih ditakuti syaithan dari seribu orang 
'aabid”. (HR. Turmudzi dan Ibnu Majah). 


die psi NA 
Naa PAI: 

Gngialuggtoto w AGAN, Haa 
TAN pun paid San dead 


radyoo9 )AS9 Sumboslust9 C9 Ui la 


209. "Dari Anas r.a. katanya telah bersabda Rasulullah s.a.w. 
"Mencari ilmu itu diwaijbkan atas setiap muslim, meletakkan/memberi- 
kan ilmu kepada orang bukan ahlinya, sama dengan seorang yang mem- 
berikan kalung emas dan permata yang berharga kepada babi.” 

(HR. Ibnu Majah). 





P3 £ 
KL as “ig SLS En 
oL Ls ado .d Oy, E 3 5 W 
2 PA Ki .. OLS - sea" . LEK 
€A 6 23 NS Ga BELA Ola 
. 
-G-iajdiota) 


210. ''Dari Abu Hurairah r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: ''Dua sifat yang tidak akan terkumpul pada diri seorang mu- 
nafig: ''Budi pekerti yang luhur dan pengertian yang dalam tentang aga- 
ma.” (HR. Turmudzi). 


LEE AS NN 
da: aa ENG 
30- 23 SEA AL 


es kajol ANE ai an 
ah 


129 


211. Dari Anas r.a. katanya pernah bersabda Rasulullah s.a.w.: 
"Barangsiapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia senantiasa ber- 
ada di jalan Allah sampai ia kembali.” (HR. Turmudzi dan Ad Darami) 


PA Persi SA rr 
KApiitan. Nana WS SEA AL an 
Jago! ip MEN AS Eh reia “Aidls9 
Man NN 


KP 


212. "Dari Sakhbarah Al Azdi katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: ””Barangsiapa mencari ilmu, maka hal itu akan menghapuskan 
dosa-dosanya yang telah lalu”. (HR. Turmudzi dan Ad Darami. Dika- 
takan oleh Turmudzi hadits tersebut Dha'if isnadnya, tapi kata Abu 
Dawud dha'if perawinya). 


BEE R AE SE EASY 


pd NP Pak Tan os 533 aa 


Sol Ge 


1 Kn 


213. ''Dari Abu Sa'id Al Khudri katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: ”Sekali-kali tidak akan kenyang seorang mu'min dari kebaikan 
yang didengarnya, sampai ia masuk kedalam sorga.” (HR. Turmudzi). 


Ai 
3 « in 36 
aa RC bra 
01600 Oebto yg oke ilig ag'agotgAeTola) 


214. ''Dari Abu Hurairah r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: Barangsiapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang ia ketahui 


130 2 


kemudian ia menyembunyikannya, maka di hari kiamat ia akan diberi 
tali kekang dari api neraka.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi dar 
Ibnu Majah dari Anasr.a.). 


1, 


TP PE SAN SE, Ne no 


Den? 
— 43 
Ja di ANAK 
Sia totay JA ie oo lose On | 
 yeonoe selegrtotaya 


215. ”'Dari Ka'ab bin Malik r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: "Barangsiapa yang mencari ilmu untuk berbantah-bantah/me- 
nyaingi para ulama' atau mengalahkan orang-orang yang bodoh atau 
untuk menarik perhatian manusia kepadanya, maka ia akan dimasukkan 
kedalam neraka.” (HR. Turmudzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a.) 


Ata: Belati WE EA Tt 
Le AN Ira An ata gaga Hee 


PA ga 


3 Mes itna ia. wife 
2 Zalacplgagtagt9 Hola) 


216. '”'Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah 
bersabda: ''Barangsiapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya 
diharapkan untuk mencari keridhaan Allah, tetapi ia tidak mempelajari- 
nya kecuali hanya untuk mendapatkan kesenangan duniawi, maka orang 
tersebut tak akan mendapatkan baunya sorga (alias tak dapat masuk 
sorga)”. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah). 


As Pa Tae Ega VW 
SES, MEA lan Is Heat 


131 


am LS 9 Hen £ 1? ES -—- .. 
Z5 A03 GEA IE SAR ni 


Kmr Sg an AA KT SEIAN 


. 


PA AH lg AI Pata MK 
Pee 5 Linu cela Gabe 
Aa 


217. ”'Dari Ibnu Mas'ud r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: ''Semoga Allah memperindah seorang hamba yang mendengar 
sabdaku kemudian dihafalkannya, diresapinya dan disampaikannya ke- 
pada orang lain, sebab adakalanya seorang yang membawa ilmu agama, 
padahal ia sendiri tidak mengerti tentangnya, dan adakalanya pula 
seorang yang membawa ilmu kepada orang lain yang lebih mengerti dari 
padanya. Tiga perkara yang tak akan meninggalkan hati seorang 
muslim, keikhlasan beramal karena Allah, memberi nasehat bagi kaum 
muslimin dan melazimi jama'ah muslimin: dan sesungguhnya do'a-do'a 
mereka meliputi dari belakang mereka.” 


sia — .- 
AE EA EN SEA AAS YM 
1253 AAS AA Irak Lan 


— 535 


Se 2 Taleoppeajitolay-a pa Lgsias 
layan 


218. ''Dari Ibnu Mas'ud r.a. katanya pernah aku dengar Rasulullah 
s.a.w. bersabda: ''Semoga Allah memperindah wajah seorang yang men- 
dengar sabda dari kami, lalu ia sampaikan kepada orang lain sebagai- 
mana yang ia dengar, adakalanya seorang yang disampaikan kepadanya 
sabda kami jauh lebih faham dari orang yang mendengarnya.” (HR. 
Turmudzi, Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Ad Daarimi dari Abud 
Darda”). 

1) Melazimi jama'ah muslimin: Menyamai jama'ah muslimin dalam agidahnya dan segala 
amalan shalihnya termasuk selalu bersatu dengan mereka. 


2) Do'a kaum muslimin selalu meliputi sesamanya, sehingga mereka terjaga dari bujuk 
rayu syaithan. 


132 


Mp3 Gd NE Pe PO oec Tes YA 
— #5 
Aa aa KS “5 Mangsa 3 25 
La £ La Ke er 


KENA 
san cha Hota MEN O EAE & va 
IN Ge LAIN AI » Soda cleg da Ge 


z 


bei 


? 


219. "Dari Ibnu Abbas r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: ''Berhati-hatilah dalam menyampaikan hadits dariku, kecuali 
yang telah kamu fahami benar-benar, barangsiapa yang sengaja ber- 
dusta atas namaku, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya 
di neraka.” (HR. Turmudzi, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ib- 
nu Mas'ud dan Jabir tanpa menyebutkan: Berhati-hatilah kamu dalam 
menyampaikan hadits dariku). 


LL 
Akar Apn, 536. deorla TAS YY 
lada EA TENAGA 3 
Oya Jaa 2 TA ar) en BOES5, 
Kera 


220. ”'Dari Ibnu Abbas r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: Barangsiapa yang menta'wilkan Al Our'an menurut pendapat- 
nya sendiri», maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di nera- 
ka. Dalam riwayat lain disebutkan: Barangsiapa yang menta'wilkan Al 
Our'an tanpa didasari ilmu, maka bersiap-siaplah untuk menempati 
tempatnya di neraka.” (HR. Turmudzi). 


32 4 2 
.. 3 Pod ESA ad 
DAA AR akidga TAS. SEA Sisa 1 Tan 
“ km ba 
.a9ogA94elola)-a La 
TA ben didasarkan dengan petunjuk yang telah digariskan oleh para ahli tafsir dan 
ts. : 


133 


221. ”'Dari Abu Hurairah katanya telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 
"Berdebat-debat dalam Al Our'an adalah suatu kekafiran.” (HR. 
Ahmad dan Abu Daud). 


Asa Kg Sis, EN Tv 
La Aa ta) Masa Lg 


222. "Dari Jundub r.a. katanya telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 
”Barangsiapa menta'wilkan Al Our'an dengan pendapatnya sendiri, 
walaupun ia benar, tapi hal itu tetap dianggap suatu kesalahan”?. 

(HR. Turmudzi dan Abu Daud). 


na id Pa SS 1363 AN 


HA IE GS EL TEA 


- 


.“ 
abad 0 SL — 12, 


0 Aas as LA naa 
PELAN Lz sa a35 ten ek 


ena ng an AN | 


alogy91 2210193 


223. ”'Dari 'Amru bin Syu'eb dari ayahnya dari kakeknya katanya 
pernah Nabi s.a.w. mendengar suatu kaum yang saling berselisih tentang 
Al Our'an, maka beliau bersabda: ''Sesungguhnya telah binasa orang- 
orang sebelum kamu, disebabkan mereka saling memukulkan sebagian 
kitabullah dengan yang lain, sesungguhnya diturunkannya kitabullah itu 
hanyalah untuk saling membenarkan antara yang satu dengan yang lain. 
Karena itu janganlah kamu dustakan sebagian kitabullah dengan sebagi- 
an yang lain, apa yang kamu ketahui dari padanya, maka sampaikanlah, 
dan apa yang kamu tidak mengerti, maka serahkan kepada orang yang 
mengerti.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). 


134 


# 
ea ga 5 Sam 
“3 ed Oke - 
Ata Iaraa ASI 3 pa 6 TS 
39 « A5 
Pe - 2 » 179 
par Ow— 


AN bola Aa 


224. ”'Dari Ibnu Mas'ud katanya telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 
”AIl Our'an diturunkan atas tujuh Huruf (gira'ah) dan setiap ayat dari 
padanya mempunyai punggung dan perut dan setiap batasan pasti ada 
mathila'nya (permulaannya). Hadits tersebut diriwayatkan dalam syarah 
Al Sunnah. 


$ Na AN AA IS utesok 


225. "Dari Abdullah bin Amru r.a. katanya: ''Telah bersabda Ra- 
sulullah s.a.w.: ''Ilmu (agama) itu ada tiga: Ayat muhkamaat:,, Sunna- 
tun Gaaimah (yang shahih) dan Faridhah yang adil , dan apa saja yang 
selain itu hanyalah suatu keutamaan”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Ma- 
jah). 


Ia Di 3 Mena EA de PAS g: TYT 
52 Aa LIS Ata baja Aa Pa In 
ag hgsota yu Ikamo 1 


226. Dari 'Auf bin Malik Al Asyja'i katanya telah bersabda Rasu- 
lullah s.a.w.: "Tidak diperbolehkan untuk bercerita, kecuali seorang 
Amir/Penguasa, atau wakilnya, atau ahli ilmu”. (HR. Abu Dawud). 


1) Ayat mukhamaat: Hukum yang tidak termasukkan. 


135 





Fian SE and SE JEANS NY 


. SEA 


LA “HK Io 9 1 SS 
Aas ga Maka 2 dat: 


z 


: aglaodiotay WAE AGS, on£d 132 ICA “5. 


227. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: Barangsiapa yang diberi fatwa tanpa didasari dengan ilmu, 
maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang memberikan fatwa. 
Dan barangsiapa yang menunjukkan pada saudaranya suatu perkara 
yang dia tahu bahwa perkara itu tidak baik, berarti ia telah meng- 
khianati saudaranya.” (HR. Abu Dawud). 


P » "£ Pa Sa ANA AA Sab 
SA IEEE Ade lo 6e9 YYA 


Lag orlol9) 


228. "Dari Mu'awiyah katanya: ''Sesungguhnya Nabi melarang 
kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan” 
(HR. Abu Dawud). 


— 


NA -— 212 sin BE ni 
dna Aan PE p5G, Ira YA 
Sialang TAB SAN IE NG Gan , 


229. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: "Pelajarilah baik-baik tentang ilmu faraidh dan Al Our'an, serta 
ajarkan kepada manusia dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya aku 
akan mati.” (HR. Turmudizi). 


ASEAN GAS Ine SY 
Go daliaa AE Gg Kam dl Ava npaa 
GH or9) GE ata, er Peng Eh 


136 


230. ''Dari Abu Darda katanya: ''Pernah kami ketika sedang 
duduk bersama Rasulullah s.a.w. maka beliau memusatkan pandangan- 
nya ke langit sambil bersabda: ”'Inilah saatnya dicabutnya ilmu 1 dari 
manusia sampai mereka tidak lagi dapat menimbanya sedikitpun dari 
padanya”. (HR. Turmudizi). 


Nee naa L Er r 2 5 ARE NYA 
So WTA Sy, AGAN at 
ea FA AA Na, Gde Sale dis dioa). «ANE 


.”323 Pd, 971, 
1Gega Gp Glass! Mens BEA 


399 AA Te 2 Pa NN ON 
Ya ai Gada Naa ta 


“ 7” 
MM CE 
231. "Dari Abu Hurairah r.a.: Hampir saja tiba Sanga orang- 
orang yang bergegas-gegas mencari ilmu, tapi mereka tidak bakal men- 
dapatkan seorang berilmupun yang lebih dari seorang yang berilmu di 
Madinah.)”. (HR. Turmudzi). 


Tireya dis Pln 5 JAG ST 
HA KAA SPEED ET 
&: agla9lolg 3. td 


232. Dari Abu Hurairah ra, telah bersabda Rasulullah saw: ?'Se- 
sungguhnya Allah Azza Wa Jalla akan mengutus pada umat ini setiap di 
penghujung seratus tahun, seseorang yang akan membawa pembaharuan 
di dalam agamanya.” (HR. Abu Daud). 


1) Hadits ini mengisyaratkan dekatnya kewafatan Rasulullah s.a.w. 


137 





SI 
ja P9 Ne EA Ion IAIN 18 
th — 
ea SEE 7 aa 32. Ea 
“pare AA ena Padan: 
S3 9 t-- -? PU Tas lens 
ala KS SAM idle Ig Ken ENYA 
Ge 
233. Dari Ibrahim bin Abdir Rahman Al Udzri katanya: ”'Telah 
bersabda Rasulullah saw: '' Akan diteruskan perbaikan ilmu (agama) ini 
disetiap penghujung abad oleh orang-orang yang dapat dipercaya, me- 
reka akan menyingkirkan dari padanya segala bentuk pentahrifan/pe- 
malsuan para ahli bid'ah, pendustaan para ahli bathil, dan penta'wilan 


yang salah para jahil”. (Hadits tersebut diriwayatkan oleh Baihagi 
dalam kitab Madkhal secara mursal). 


IL 100 Ppt 

MAN AA IK 
“ 

PASAL KETIGA 


3 


P3, 2. 
33 Pipa de. Ha naaoa | | 5. 
aa Pn pr .—. 
aa aa Ana AN ay Pan 
Saw. « AB Tar Peng Teratur, 
234. Dari Al Hasan secara mursal katanya: ?Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ”'Barangsiapa yang dijemput oleh kematiannya, sedang ia 


dalam keadaan menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam, maka 


antara ia dengan Nabi hanya berbeda satu derajat/tingkatan saja di 
syorga.” (HR. Addarimi). 


138 


Ke apa: AI JELAS NYo 
TAN JAN PA. Hanerobia 
PA en 
aa “ga EA aga ATA 


bea pan art daa Jah 
FIS SEN LE 
AD 


235. Dari Al Hasan secara mursal, katanya: ”' Rasulullah saw per- 
nah ditanya tentang dua orang lelaki yang pernah hidup ditengah kaum 
Bani Israil. Yang satu adalah seorang yang berilmu, ia hanya sempat 
mengerjakan shalat-shalat yang difardlukan saja, kemudian ia mengajar 
manusia kepada kebaikan. Sedang yang satunya, ia selalu berpuasa di 
siang hari dan beribadah di malam hari, siapakah dari keduanya yang 
lebih afdhol?”” Jawab beliau saw: '”Keafdholan/kelebihan orang berilmu 
yang hanya sempat mengerjakan shalat-shalat fardlu, kemudian ia sibuk 
mengajarkan kebaikan kepada manusia dari orang 'abid yang selalu ber- 
puasa di siang hari dan beribadah di malam hari, adalah ibarat kelebih- 
anku atas orang yang paling rendah diantara kamu”. (HR. Daarimi). 


Haa Aa ANA JE42 256 YYT 


Pa -—& Kd Jaa yr 
Aan ahain Oo £ ena 
-Cr3yola) AS KE 


236. Dari Ali ra katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: ''Se- 
baik-baik lelaki adalah seorang lelaki yang fagiih (luas pengetahuan aga- 
manya) yang jika dibutuhkan pasti ia akan memberikan manfaat, bila 
sedang tidak dibutuhkan ia akan bermanfaat bagi dirinya sendiri.” 

(HR. Raziin). 


139 


1 


Jaasas. PA EA PTE. uc ES YYV 


— 


Kk 


Op OT Sa LE 


— 2 ES SS Ma ba Ha 


- 


sasa, Ida 0g 


Pi Hand ka 4 —, 2 gg 
.? AC A3 1 naga Ho EA 
re “ @ -g f H3 A5 — 


SI Sm 


« ana AAN KEP nan v) 
pan Ipa SRG, AE EPS ENY AA PA 
senjldota)» Ae Lara kasi esa 


237. Dari Ikrimah bahwasanya Ibnu Abbas pernah berkata: ” Ajar- 
kan kepada manusia setiap jum'at sekali», kalau kamu masih bisa, boleh 
kamu ajarkan dua kali dalam seminggu, tapi bila ingin memperbanyak 
ajarkan tiga kali dalam seminggunya, dan janganlah sampai kamu me- 
nyebabkan manusia jadi bosan terhadap Al Our'an ini, dan jangan sam- 
pai aku dapatkan kamu, kamu didatangi suatu kaum sedang mereka 
dalam salah satu pembicaraan/hadits mereka, maka kamupun mengisah- 
kan pada mereka dan kamu putuskan pembicaraan mereka, sehingga ka- 
mu menyebabkan mereka jadi bosan, akan tetapi dengar saja ucapan 
mereka. Jika mereka menyuruhmu, maka ajarkan pada mereka dan 
jauhilah bersaja” dalam berdo'a, sesungguhnya aku pernah hidup di 
masa Rasulullah saw dan para sahabatnya, sedang mereka tak pernah 
melakukan hal itu.” (HR. Bukhari). 


au Len donndt dia Ngape “YA 


3 , 8 2 ae sk Ghana 
Tantin « NEK 


238. Dari Watsilah ibnul Asga' telah bersabda Rasulullah saw: ''Ba- 
rangsiapa yang menuntut ilmu lalu ia mendalaminya dengan sempurna, 
maka baginya diberikan dua pahala, akan tetapi bila ia tidak menda- 


140 


PN ILY ANDI 


laminya dengan sempurna, maka baginya hanya diberikan satu pahala.” 
(HR. Daarimi). 


Ea ay: a33. di SAS bak 
Hee: na Fo AA 
Neng TEA SAN 5335 
IAI KAPAL rara MTA jala joe Nugie 
6 G SAE ESA EA 

4 Ae Naain Oei aloe, 


239. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Seorang mu'min masih akan dapat terus menerus mendapatkan pahala 
dari amal kebajikannya walaupun setelah matinya dari segi-segi ilmu 
yang pernah ia pelajari, kemudian ia ajarkan pada orang lain, atau dari 
seorang anak yang berbakti, atau dari Muskhaf/Al Our'an yang ia waris- 
kan, atau dari masjid yang telah ia dirikan atau rumah penginapan bagi 
kaum musafir yang ia dirikan atau sebuah mata air yang ia buat atau se- 
dekah jariyah yang ia keluarkan ketika ia masih hidup sehat, semua 
amal-amal kebajikan diatas pahalanya akan terus mengalir padanya 
walau setelah ia mati.” (HR. Ibnu Majjah dan Al Baihagi dalam Syi'bul 
Iman) 


PA 3 Icak Send, SANA Sa AG, “kas TB 
Esa Sean AIasiuyp: Har G3 
KEESE AKB KN PIL da 


2 Fr 


Seno Se IA, TG setor 
“AN and Gketlola)- « 2S 


t 
Me 


9 


141 





240. Dari Aisyah katanya: ”' Aku pernah mendengar Rasulullah saw 
bersabda: ''Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla telah mewahyukan pada. 
ku: ””Barangsiapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka akan Aku 
mudahkan baginya mendapatkan jalan menuju ke syorga. Barangsiapa 
yang aku ambil kedua matanya, maka akan Aku gantikan keduanya de- 
ngan syorga. Keutamaan mencari ilmu jauh lebih afdhol dari keutamaan 
beribadah. Dan pokok agama itu adalah sifat wara?.” (HR. Al Baihagi 
dalam syi'bul iman). 


LAN Ga EL AAN AJE ES YEN 
- hfiotap LE eiGa 


241. Dari Ibnu Abas katanya: ''Sesaat diwaktu malam untuk men- 
cari ilmu, maka jauh lebih afdhol dari menghidupkannya dengan ber- 
ibadah.” (HR. Daarimi). 


— ertita - II 


Ca ET Enan GE YEY 
(Risa SIA. Ae MANA Yara £ 


on 5 PEP 2 S5 2 aa: 
ATAS KAA Satgas . 
Pe Pra San 86 Bea ai 


SS 7 z2, IE “— — 
Pera Oa 


242. Dari Abdullah bin Amru bahwasanya pada suatu kali ketika 
Rasulullah lewat di masjidnya, maka beliau mendapatkan ada dua majlis 
yang satu majlis menuntut ilmu, yang satu majlis berdzikir. Sabda be- 
liau: ''Kedua majlis ini berada didalam kebaikan, hanya saja salah satu 
dari kedua majlis ini lebih afdhol dari yang lain. Adapun majlis yang 
diramaikan dengan cara berdo'a dan berharap kepada Allah, maka ada- 
kalanya do'a mereka dikabulkan, tapi adakalanya do'a mereka tidak di- 


142 


kabulkan. Adapun majlis yang diramaikan dengan ajaran menuntut il- 
mu atau mengajarkannya kepada orang yang tidak mengerti, maka maj- 
jlis tersebut lebih afdhol dari majlis yang satu. Sesungguhnya aku diutus 
untuk mengajarkan ilmu?”. Kemudian beliau duduk di majlis ilmu. 

HR. Daarimi). 


dala: Ssi 2. Nanga re AEs Ii “sy 
Mtala MERK PN its Ah Aali 


Eng ee Paten Tas A ly PA Area 
AN aa KAA Iea3 


243. Dari Abu Darda” katanya: '”'Pada suatu hari Rasulullah saw 
pernah ditanya tentang katagori seseorang yang disebut "seorang 
fagih”. Sabda Rasulullah saw: ''Seorang dari umatku yang menghafal 
40 hadits tentang ilmu agama, maka dapatlah ia dikatagorikan sebagai 
seorang fagih, dan kelak dihari kiamat aku akan memberi syafaat bagi- 
nya dan menjadi saksi. 


7. 


dani aa 36: WE 23 Yes 
Lea KEK ANE NA oa Gas 
Casa aa, AA SAI 
Tjko dn KAA AS HER AE 


£ 


« SIANGASA 


244. Dari Anas bin Malik katanya: ?'Rasulullah saw pernah ber- 
tanya: ''Siapakah yang paling dermawan?” Jawab para sahabat: 
”Hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang mengetahui hal itu''. Sabda 
beliau: ''Yang paling dermawan adalah Allah dan aku adalah seorang 
yang paling dermawan dari kalangan manusia. Adapun orang yang pa- 
ling dermawan setelah aku, adalah seorang yang menuntut ilmu, kemu- 
dian ajarkan pada semua orang. Pada hari kiamat kelak, ia akan dibang- 
kitkan sebagai seorang yang paling mulia.” 


143 


AE JoL angs segan Se Sa ENG Yeo 
Ie 253 Ta aa 
.« Tana Tani Gps 
- « Ole Nitaad » 8 A3 NE tao Kisah 


245. ''Dan dari Anas bin Malik r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. ber- 
sabda: ”'Dua orang yang tak pernah merasa kenyang, seorang pencari il- 
mu pengetahuan ia tidak akan pernah merasa cukup dari padanya, dan 
seorang pencari duniawi, ia tak akan pernah merasa cukup dari pada- 
nya.” (HR. Baihagi, ketiga hadits tersebut di atas diriwayatkan oleh 
Baihagi dalam Syu'abul Iman). 


“6 aa SPAN IE 99EGES NET 
Se ATA 


eat SEN ANDA NA 
TA WES ii Ie MERASA. BEN Aa 


BEA NE EN 
»c) Pora) (CUallosless | 


246. ”'Dari Aun Katanya telah bersabda: ''Dua orang yang tak per- 
nah merasa kenyang, pencari ilmu dan pencari dunia, akan tetapi antara 
keduanya tak sama. Seorang pencari ilmu ia akan menambah amalan- 
amalan yang menyebabkan ridha Rahman, sedangkan seorang pencari 
duniawi, ia akan bertambah kezhalimannya. Kemudian Abdullah mem- 
bacakan ayat ” KALLAA INNAL INSAANA LAYATHGHAA ARRA- 
AAHUSTAGHNAA tidak sebenarnya manusia akan berlaku zhalim di 
kala ia merasa tidak butuh pada orang lain”, sedang seorang pencari il- 
mu, maka ia seperti yang dikatakan oleh Allah ”INNAMAA YAKH- 
SYALLAAHA MIN 'IBAADIHIL 'ULAMA' /hanya kaum 'ulama saja 
dari hamba-Nya yang benar-benar takut kepada Allah.” 6HR, Ad Daa- 
rami). 


Ai N 


144 


Ai Ayat Italia JENEa 


Pen Anakan z3 Ai Booear 
2 Zalocrlota). AMA Ka 


247. "Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: Sesungguhnya ada sebagian dari umatku yang memperdalam il- 
mu agamanya dan bacaan Al Our'annya, lalu mereka berkata: ”'Mari 
kita mendatangi para penguasa sampai kami mendapatkan dari harta 
mereka kemudian kami segera menjauhi mereka dengan agama kami”. 
Sungguh sedikitpun hal itu tak bakal terjadi, sebagaimana tak bakal 
dapat dipetik dari pohonan yang berduri (Oataad) selain durinya saja, 
demikianlah keadaan orang-orang yang mendekati para penguasa, tak 
akan mendapatkan sesuatu dari mereka kecuali -kata Muhammad ib- 
nush Shabah-: ” Dosa-dosa?”. (HR. Ibnu Majah). 


2x & ge 
AANG Gd. ah YA 
&— SOE 2 


an ag AA Tic 092,255, 
Tale PU sean JNE AUAS Na 


2... 
ag -. 


Kontan Aladan LA XA Ka 
ad BEA 5 oo AA 
Sola). MEA EA fatal TEA 
MA Jana nari. doa d 3 dion 2 

oi « msadiJandan 


145 


M 


248. "Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. katanya: ''Andaikata orang- 
orang yang berilmu itu menjaga kehormatan ilmunya dan meletakkan 
pada orang-orang yang berakal, pasti mereka dengan ilmunya itu akan 
mengungguli semua orang yang ada di zamannya, akan tetapi sayangnya 
mereka curahkan ilmunya pada orang-orang yang berharta agar mereka 
mendapatkan harta mereka, sehingga mereka pun mei 'adi terhina kare- 
nanya. Aku telah dengar Nabi kalian s.a.w. bersabda: ''Barangsiapa 
yang memusatkan perhatiannya hanya pada satu perhatian saja yaitu 
akhiratnya saja, pasti Allah akan mencukupinya urusan dunianya juga, 
dan barangsiapa yang bercabang-cabang perhatiannya dalam urusan du- 
nianya, niscaya Allah tak akan memperdulikannya di lembah mana saja 
ia akan binasa.” (HR. Ibnu Majah, dan Baihagi dalam Syu'abul Iman 
dari Ibnu Umar dari lafazh '”Man ja'alal Humuuma dst). 


3 Lama F. Ma 


paNabin: Badan, dB 2 Pan jar bah 


“3 mp 


3 PPn “gm 
dotitota). CI EL IE ALA Ota 
"3 


249. Dari Al A'masy r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: Yang merusak ilmu adalah lupa, dan yang menghilangkannya 
adalah orang yang bukannya Maan Ya (HR. Ad Daarimi secara mursal) 


7» SP 


GA B3E3 No. 


JE: AA PA sll 


SAA SA Ii. dlss2 AT Wp Kerana 
- Gd Ba laa 
di 


250. ”' Dari Sufyan bahwasanya Umar bin Al Khaththab r.a. pernah 
bertanya pada Ka'ab: "Siapakah yang termasuk pakar ilmu?” Jawab 
Ka'ab: Mereka yang mengamalkan ilmunya”. Tanya Umar selanjut- 

ya: Apakah yang akan mengeluarkan ilmu dari hati para ulama?” 
Jawab Ka'ab: ?'Rasa rakus””. (HR. Ad Daarami). 


146 


- PAN Aa z aa 
:55 Ma Aa 29 
Oa IA AE Oa, Kal 


ad 


251. "Dari Al Ahwash bin Hakiim dari ayahnya katanya: "Pernah 
ada seorang yang bertanya pada Nabi s.a.w. tentang kejahatan. Kata 
Nabi s.a.w.: '' Janganlah kamu menanyaku tentang kejahatan, tanygkan 
kepadaku tentang kebaikan”. Beliau ulangi sabdanya itu sampai tiga 
kali. Selanjutnya sabda beliau s.a.w.: ''Ketahuilah kejahatan itu penye- 
babnya adalah jahatnya para ulama' dan kebaikan itu penyebabnya 
adalah baiknya para ulama?.' (Ad Daarimi). 


Tile MEN EO: JELAS Yon 


Pa 


ana EA AG 


252. "Dari Abu Darda' r.a. katanya: ?'Sejahat-jahat manusia di sisi 
Allah pada hari kiamat adalah seorang berilmu yang tidak bermanfa'at 
dengan ilmunya”?. (HR. Ad Daarimi). 

s1 4 Sja: AL CAN Ia 3 Yor 

Ja : pan Ps, Pe A Y. 25. Jasa Ae 

day INN SL NAN selidia: 


Pe 


253. '"Dari Ziyad bin Hudair r.a. katanya: ”'Telah berkata Umar 
kepadaku: '”Tahukah kamu apa yang dapat menghancurkan Islam?” 
Jawabku: '”Tidak”. Kata Umar: ''Yang dapat menghancurkan Islam 


147 





adalah jahatnya para ulama? dan debatnya kaum munafig dengan ki- 
tabullah dan fatwa para Imam yang menyesatkan”. (Ad Daarimi). 


BAGS. Me Aali-diao 13 YOS 
Pa Lea Co Asa 
£ do tatotay.u (orde 


Na 


254. "Dari Al Hasan katanya: ”'Ilmu itu ada dua, ilmu yang ada di 
hati itulah ilmu yang manfaat dan ilmu yang ada di lisan itulah hujjah 
Allah Azza Wa Jalla atas putera Adam.” (Ad Darimi). 


PP3 & P 2 ar 
Sg sad, Jeon Ola: Js.z Aan Too 
TG “ss mn TER » 
K Sa SAS SA ap Ma : 


atm angrat 2 Pa h3 15 


255. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ”Telah aku hafal dari Ra- 
sulullah s.a.w. dua keranjang sabda-sabda beliau, yang satu keranjang 
telah aku sampaikan pada kalian sedang yang satu lagii, bila aku sampai- 
kan (secara terang) pada kalian pasti akan terpotong kerongkongan ini.” 
(HR. Bukhari). 


, - pi P4 Pn 
apa Z2 
«EA ASASI ea SEA 
LO. 0 Lea “dala : 
Te , Pa ni ea -— 2 
AA ME NU, 5 Sai 
KE Tag: 5 do L UI | 
P2 Ta ES. Ti 
ain See EA 
Ade sat 


1) Segala fitnah yang bakal terjadi setelah Rasulullah s.a.w. wafat. 


148 


256. "Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. katanya: '” Wahai manusia, 
barangsiapa yang mengerti tentang suatu ilmu, maka ajarkanlah, tapi 
bila ia tak mengerti, maka jangan segan untuk mengatakan: ''Hanya 
Allah Yang Maha Tahu tentang itu”. Sesungguhnya termasuk seorang 
berilmu, seorang yang jika tak mengerti sesuatu, maka ia tak segan- 
segan untuk mengatakan: ”'Hanya Allah Yang Maha Tahu”. Allah 
Ta'ala pernah berfirman pada Nabi-Nya: ” Katakan tidaklah aku minta 
upah atas apa yang aku sampaikan ini, dan tidaklah aku termasuk orang 
yang terpaksa.” (Muttafag alaih). 


iga, ne JS Sina 0ik SPV, 
Amsota). Kn EE 


257. Dari Ibnu Sirin r.a. katanya: ''Sesungguhnya ilmu ini adalah 
bagian dari agama, karena itu perhatikan baik-baik dari siapa kamu me- 
nerima agamamu.” (HR. Muslim). 


GAS TAN Kata ta: MEA ES OA 
Saat: Fstong Menlan aata ian 
: Goldlola) MANIS ANE 


258. Dari Hudzaifah katanya: ” Wahai para ahli Ourra?, beristi- 
gamahlah kalian, sesungguhnya kalian akan dijadikan panutan oleh 
orang yang terkemudian, jika kalian masih saja mau mengambil (ajaran 
lain) dari kanan dan kiri, pasti kalian akan jauh tersesat.” (Bukhari). 


aa IEEE 2ASISSS YO 
AG Ta 
z PANEN G Gala 


ANA 1 
Genta do ls 3 A3 25 Slasuyi pena 


.. 


149 





Sta NAGA in Jis KE G 


259. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: ”Mohonlah perlindungan Allah dari ''Jubbul Huzn”. Tanya 
mereka: '' Apakah Jubbul Huzn itu?” Jawab Rasulullah s.a.w.: ''Yaitu 
suatu lembah di neraka Jahannam yang neraka Jahannam sendiri selalu 
bermohon perlindungan dari padanya sebanyak empat ratus kali setiap 
harinya”. Tanya mereka: ''Siapakah yang bakal dimasukkan ke- 
dalamnya wahai Rasulullah?” Jawab beliau: ''Orang-orang ahli Al Our- 
'an/para Oari' yang riya' dalam segala amalannya””. (HR. Turmudzi). 


260. ''Dari Ali r.a. katanya: "Telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 
"Telah dekat datangnya suatu masa kepada manusia, disaat itu tidaklah 
tersisa dari Islam kecuali hanya namanya, tidak tersisa dari Al Our'an 
kecuali hanya tinggal tulisannya, masjid-masjid mereka senantiasa pe- 
nuh sesak, tapi masjid-masjid itu kosong dari petunjuk, ulama' mereka 
adalah sejahat-jahatnya makhluk yang tinggal di kolong langit, dari me- 
reka fitnah bersumber, dan kepada mereka fitnah itu kembali”. (HR. 
Baihagi dalam Syu'abul iman). 


Ma BUANA Sd, Ado E5 Yi 
asa emo SE ad AKSI KE RNEn. JIES 


150 


Ta, 22 £—: Ha sa ar ing 
— —- yaa 28 
Pa . AN S ia, ag Hei 
PP ba Kat LS SE 2 

Kasat Ne | Sesi 

4” Hg 2£-, &— Beo Da 5 

IN, TAPE PER SANA LA ITA 

2— LE Mara 

Lotoe ArTot9 ). «Le Eat ET, 

SI Le 019 Serlol9 3. « era kota OalaN 
261. ”'Dari Ziyad bin Lubaid katanya: '”Pernah Nabi s.a.w. menye- 
butkan sesuatu, kemudian beliau berkata: ” Yang sedemikian itu ada di 
saat perginya ilmu'”. Tanyaku: ”'Ya Rasulullah, bagaimana mungkin il- 
mu akan pergi, sedangkan kami masih membaca Al Our'an, dan kami 
pun mengajarkan Al Our'an pada putera-putera kami dan putera-putera 
kami pun mengajarkannya kepada putera-putera mereka, demikianlah 
seterusnya hingga hari kiamat?” Jawab beliau s.a.w.: '' Semoga ibumu 
tidak kehilangan kamu wahai Ziyad, sebenarnya kulihat kamu termasuk 
orang yang paling mengerti diantara seluruh kaum lelaki di Madinah, 
bukankah kamu lihat kaum Yahudi dan Nasrani juga membaca Taurat 
dan Injil? akan tetapi mereka tak mau mengamalkannya sedikitpun dari 


isi kedua kitab suci itu.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, Turmudzi pun 
meriwayatkannya sepertinya). 


hrs Spa Ida Niinyangatan as 
CLSA 
Elias Sa (5 firz 4 jeda ABI “3 
PETA aa 
Tan aa. Nee ana 
YG da AE Ea AAN AA Ge” — 


— 


Ban Keangatie ra 


151 


262. "Dari Ibnu Mas'ud r.a. katanya: ''Rasulullah s.a.w. pernah 
bersabda kepadaku: ”Pelajarilah ilmu agama dan ajarkanlah pada 
manusia, pelajarilah ilmu Faraidh/warisan dan ajarkanlah pada manusia, 
sesungguhnya aku bakal mati dan ilmu pun bakal diangkat, dan kelak 
akan timbul fitnah sampai akan berselisih dua orang tentang suatu warta 
warisan, tapi keduanya tak menemukan seorangpun yang dapat menye- 
lesaikan antara keduanya?'. (HR. Ad Darimi dan Ad Daraguthni). 


Ia: an Spa JG, KAT YTY 
olgy. Ma Tea Da KE NEO Tera Ie 
- Silpari 


263. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ”Telah bersabda Rasulullah 
S.a.w.: Perumpamaan ilmu yang tak bermanfaat bagaikan suatu harta 
simpanan yang tidak dikeluarkan di jalan Allah.” (HR. Ahmad dan Ad 
Daarimi). 


152 


SES 
BAB BERSUCI 


: IA 1129 9 
$ JAN A Pn 


PASAL PERTAMA 


“ Ti -- So gg pad 
Tg DI Ea EMAS V 16 
A2 rat LA 
5 « 2 Pay Nan Dia rem 
— Pe — 

TA Anas GA MA ' 

Sain A3 23 Tara AM ella Pee 

asa 


264. '"Dari Abu Malik Al Asy'ari katanya: '"Telah bersabda Rasu- 
lullah s.a.w.: ”Bersuci itu separoh dari keimanan, bertahmid (merigucap 
Al Hamdulillah) pahalanya dapat memenuhi apa yang ada diantara 
langit dan bumi, shalat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti 
kebenaran, kesabaran itu adalah pelita, Al Our'an itu sebagai hujjah 
bagimu atau atasmu, setiap orang di pagi hari akan mengadu untungnya, 
adakalanya ia untung adakalanya :a akan binasa.” (HR. Muslim). 


Zi P2N3 


153 


PAN ep TAN TArn PN SANA Ka 2S 
“BEI 


265. ”'Dari Abu Hurairah r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus- 
kan dosa-dosa kalian dan meninggikan derajat kalian?” Jawab mereka: 
”Mau ya Rasulullah”. Sabda beliau s.a.w.: ''Yaitu menyempurnakan 
wudhu di waktu-waktu yang sulit, memperbanyak langkah ke masjid- 
masjid, menunggu shalat setelah shalat, itulah termasuk ribath, bersiap- 
siap di medan jihad”. (Ucapan beliau itu diulangi sampai dua kali, 
menurut riwayat muslim, tapi menurut riwayat Turmudzi ucapan itu di- 
ulanginya sampai tiga kali). 


Isad,2 AE EGA V1 
Ep sp GANGA n an Anda S1 
sel Ao Hoot Sea sad LA 
Ae Bin 


266. ''Dari Utsman r.a. katanya telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 
"Barangsiapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya dengan 
baik maka dosa-dosanya akan keluar dari bawah kuku-kukunya?”. (HR. 
Muttafag man 


(Sp: bea ADA JE.#5 1S “TV 
TN EN Ga sligi B pasak LS 
F &- Sagita A53 SEN Kanan 
aa SI Go EA GL KUIS Ah, 
DEA PS Maa 


154 


KI Ge TA Tea 3 A25 1 - 
A3 oMnytag “ Teja d NN 
— ABU 


June Gel Pai aan 


267. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: "Jika seorang hamba Muslim atau mu'min berwudhu, ketika ia 
membasuh wajahnya, maka seluruh dosa-dosanya yang disebabkan oleh 
pandangan kedua matanya, akan keluar bersamaan dengan air atau ber- 
samaan dengan tetesan air yang terakhir, jika ia membasuh kedua ta- 
ngannya, maka seluruh dosa-dosa yang disebabkan oleh kedua tangan- 
nya akan keluar bersamaan dengan air, atau bersamaan dengan tetesan 
air yang terakhir, jika membasuh kedua kakinya akan keluar bersamaan 
dengan air atau akhir tetesan air yang mengalir, sehingga ia akan keluar 
(dari tempat wudhunya) sebagai seorang yang disucikan dari seluruh 
dosa-dosanya.” (HR. Muslim). 


pan Sa, Io 5d: 1S 2663 YIA 


7 aa . Tg LA aa mn 22 
BMA 
SIGASS HA NA Gal AN 


E- 


. dewaota): PE Ag ANE PLAT Je 


268. ''Dari Utsman katanya telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 
”Tidak seorang muslimpun yang ketika tiba waktu shalat fardhunya lalu 
ia menyempurnakan wudhunya khususnya shalatnya dan ruku'nya ke- 
cuali shalatnya tadi akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya, selama 
ia tidak mengerjakan dosa-dosa besar dan yang sedemikian itu akan ber- 
laku selamanya.” (HR. Muslim). 


SA Ea #42 
AN 


Sa. 


« Pair Indar Masa Laga Yg 
BEN aa TEA & TAN 


155 


Pe CAN z2 an La 
LAMA YA KEK An LEG Adaa 1 eng 
“A—- s2. La LI 
nk 95, # —5, & Et LG - GE 
5 Ogat Data 7 A3 ESA Kar LHP 
Ep GAS AA 
Dean 1 Gan Tani 


269. Dari Utsman r.a. bahwasanya ia pernah berwudhu, pertama- 
nya ia membasuh kedua telapak tangannya, tiga kali, kemudian ia ber- 
kumur dan menghirup air kedalam hidungnya serta mengeluarkannya 
kembali, kemudian ia membasuh wajahnya tiga kali, kemudian ia mem- 
basuh tangan kanannya sampai ke siku-siku sebanyak tiga kali kemudian 
ia mengusap kepalanya dan membasuh kaki kanan kirinya sebanyak tiga 
kali masing-masing, kemudian ia berkata: ''Pernah aku melihat Rasu- 
lullah s.a.w. berwudhu seperti wudhu'ku tadi, kemudian beliau ber- 
sabda: ”' Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhu'ku ini, kemudian ia 
bersembahyang dua raka'at tanpa berbicara sedikitpun diantara wudhu 
dan shalatnya tersebut, maka ia akan diampunkan dosa-dosanya yang 
terdahulu”. (HR. Muttafag alaih dan lafazh hadits ini berasal dari ri- 
wayat Bukhari). 


125 PERAK II 
ten ananda TS SEE ES : 3 NV. 


MN AI A2 SL SO AA an 


aa £ 9-29 PURA 
22, 3 un, - -. 2 -. sara 
AM 1 KE G k LE NE ES 
2 dusoota) 
270. '"Dari Ugbah bin 'Aamir katanya Rasulullah s.a.w. pernah 
bersabda: ''Tidak seorang muslim pun yang berwudhu, sedangkan ia 
menyempurnakan wudhunya, kemudian ia bershalat dua raka'at dengan 


menghadapkan hati dan wajahnya sepenuhnya, melainkan akan dipasti- 
kan ia masuk kedalam sorga.” (HR. Muslim). 


156 


LA 


Agagds: J6 Dp pen Mah “VI 


— 


pra Ca Kan ops P AK LX» 25, 
“192 Al 2 x »:8 


A 2a aa . 


10530 LENEAS TN NIKE Is Is 
Ba" , KA PA BNNK. A1993 
CBN A5 NET 


. 2 SA— 00 GI 

Tina An ANA 

271. ”'Dari Umar bin Khaththab r.a. katanya telah bersabda Ra- 
suluilah s.a.w.: '"Tidak seorang pun dari kalian yang berwudhu dan ia 
menyempurnakan wudhnya, kemudian membaca do'a: " ASYHADU 
ANLAA ILAAHA ILLALLAHU WA ASYHADU ANNA MUHAM- 
MADAN 'ABDUHU WA RASUULUH”' dalam riwayat lain disebut- 
kan: ”?ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAHU 
LAA SYARIIKALAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 
'ABDUHU WA RASUULUH?”', melainkan akan dibukakan baginya de- 
lapan pintu sorga, boleh ia masuk dari pintu manapun yang ia sukai”. 
(HR. Muslim). 


- Sa LS Pa .—. 
2. Ti Aha, Ja Sp ASI Yvr 
—- Cm 9 ea AN 


Go AE GPA 2 
PAN ana . Ah aan 
rata an e 


272. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: Sesungguhnya kelak di hari kiamat umatku akan dipanggil se- 
dangkan mereka di dalam keadaan cerah dan terang, dikarenakan bekas 
wudhunya, maka barangsiapa yang dapat melebihi/memperpanjang 
batas pembasuhannya, maka kerjakanlah.”” (Muttafag alaih). 


157 





- 7 
& SE 2“. | 
PASAL KEDUA 
Hata pas Os 5G: dst 35£ VVY 
KENA AG Ag Ag lapas IS 


ON uan « S3 SE 


273. Dari Tsauban katanya: ?"Telah bersabda Rasulullah saw: ”Ber- 
istigamahlah kalian dan hal itu tidaklah mudah, ketahuilah bahwa se- 
baik-baik amalan kalian adalah shalat dan tidak akan senantiasa men- 
jaga wudlu kecuali seorang mu'min yang sempurna”. (HR. Malik, 
Ahmad, Ibnu Maj - dan Addaarimi). 


Ps 5 APA 


Ae Haa de5IE. IE Fera Ve 
E Sia jlotgy-a S en AS 


274. Dari Ibnu Umar katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Barangsiapa yang berwudlu di atas wudlunya, maka baginya ditulis- 
kan sepuluh kebaikan." (HR. Turmudizi). 


Pa 7 
PASAL KETIGA 


- 


zk 7 -— » 
Aan SE: 562 NVO 


ed 


158 


275. Dari Jabir katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ''Pem- 


buka syorga adalah shalat dan pembuka shalat adalah berwudlu''. (HR. 
Ahmad). 


Apa PSA Teng v1 
ang APA Tea Terus Tes 
pa LAN EN en Gerua At 
Slibiotay 


276. Dari Syabib bin Abi Rauh dari salah seorang sahabat Rasu- 
lullah saw katanya: ”' Pernah Rasulullah saw bersembahyang subuh dan 
beliau membaca surat Ar Ruum, kemudian beliau agak kebingungan 
dalam bacaannya. Setelah shalatnya selesai, beliau bersabda: '' Mengapa 
ada beberapa orang yang shalat bersama kami, sedangkan ia tidak me- 
nyempurnakan wudlunya, sesungguhnya mereka itulah yang menyebab- 
kan kami bingung dalam pembacaan ?'Al Our'an””. (HR. Nasa'i). 


Bira, Sa de AI 3 IVV 


Ka Pan Tah 5 Tukad Ieonehile.g3 
4 2 P dari 


Ga pora. Maya TP "9 TAN PERAN c ogle 
id War Ilaaeale Atota y- “NIA ATA K rata 


Ad --» » 
» Garang Loe 


271. Dari salah seorang dari Bani Sulaim berkata: ?' Pernah Rasulul- 
lah saw menghitung-hitung di tanganku atau di tangannya seraya ber- 
sabda: ''Bertasbih itu pahalanya separuh timbangan, bertahmid itu 


pahalanya separuh timbangan, sedangkan bertakbir itu pahalanya dapat 
memenuhi antara langit dan bumi, berpuasa itu setengah kesabaran, dan 


159 





bersuci itu separuh keimanan''. (HR. Turmudzi dan dikatakan bahwa 
hadits tersebut adalah hadits hasan). 


7 


Rapat. JE, PA ATA TAMA 
Ann BA PA ATAU 
aa 1a Aher PA Kerana GE EN 

PIA en Pranata agsla Kap 
Aa WR oki EA 


7” KA — 


Se at Dep Gl 


&- as # ag 2 Na 
Ga al see Indaa 38.531 


#: Term La K3 2 2 an 
Pengar Sana saja IN 5 MA 


' 278. Dari Abdullah Ash Shunabihi katanya: Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Jika seorang hamba mu'min berwudlu, ketika ia berkumur, 
maka keluarlah dosa-dosanya dari mulutnya, dan jika ia mengeluarkan 
air dari hidungnya, maka keluarlah dosa-dosa dari hidungnya, dan jika 
ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya, sam- 
pai keluar pula dari bawah rambut kedua matanya. Dan jika ia mem- 
basuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua tangan- 
nya, sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Dan jika ia mengusap 
kepalanya, maka akan keluar dosanya dari kepalanya sampaipun keluar 
dari kedua telinganya. Jika ia membasuh kedua kakinya, maka akan ke- 
luarlah dosa-dosanya dari kedua kakinya sampai keluar dari ujung 
kukunya. Kemudian perginya ia ke masjid dan shalatnya pun me- 
rupakan suatu kebajikan tersendiri baginya.” (HR. Malik dan Nasa'i). 


—— IL F — 2 Pe 
Jaga a Ba GA TAKE Yv4 
3 AA . pa . Pa (P3 Lu ter 
KR Si 2 GUSIS. Gheniap SSK BA 


-. Apar s 
2 AI Ip LA TALK ANS LAMA 
Gol SES: (atau 


aa 
“JS resi EP SG a Te 
San Pn aa Geri Ig Ang 
Lane Tar Aas 3 Sea AES 


2179. Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw pernah per- 
gi kesuatu kuburan sambil mengucapkan: ''Assaaamualaikum daara 
gaumi mu'minin wa inna insyaa allaahu bikum laahiguun'', kemudian 
Rasulullah saw bersabda: "Aku sangat rindu untuk bertemu kepada 
saudara-saudara kami?” Maka tanya para sahabat: ''Bukankah kami 
termasuk saudara-saudaramu ya Rasulullah??? Jawab Rasulullah s.a.w.: 
”Kalian hanyalah sahabat-sahabatku sedang saudara-saudara kami ada- 
lah orang-orang yang akan datang kemudian'”. Tanya mereka: ''Bagai- 
mana kamu dapat mengenali mereka, sedangkan mereka belum 
datang.'” Jawab Rasulullah s.a.w.: 'Tidakkah kamu lihat, jika sese- 
orang mempunyai seekor kuda yang mempunyai warna putih disebagian 
tubuhnya yang berwarna hitam pekat, tidakkah ia akan mudah menge- 
nali kudanya?” Jawab mereka: ''Benar ya Rasulullah”. Sabda Rasulul- 
lah s.a.w.: Sesungguhnya mereka akan datang dengan keadaan cerah 
dan terang dikarenakan bekas air wudhunya dan akupun menunggu me- 
reka ditepi telaga (Kautsar)”. (HR. Muslim). 


bata ea d5 Je. Ana TALI 


161 


GAS End. Tiar Ta 
TEE Jgn AN Core 
Ae HI ae 5 A3 Sa 
AE Ne Aa ana : 
1g Karaan NA AA : 2 
2 SANA Seja An Sa AA 
LA. ANA 
ilekpea SEA aa ae -— 


PA Pa PPA SG 5 AN ES 3 


P 


1 


BN 


1 


280. ''Dari Abu Darda' r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: "Akulah orang yang pertama kali diizinkan untuk bersujud ke- 
pada Allah di hari kiamat, dan akulah orang yang pertama kali untuk 
mengangkat kepalaku, maka aku lihat dihadapanku, umatku berada di 
antara sekalian umat. Demikian pula kulihat mereka dari sebelah bela- 
kangku, kanan dan kiriku”'. Kata seorang lelaki: '' Bagaimana ya Rasu- 
lullah engkau dapat mengenali umatmu dari umat-umat lain, mulai dari 
umat Nuh sampai umatmu?” Jawab Rasulullah s.a.w.: Mereka dapat 
dikenali dari keceriaan wajah mereka dari bekas-bekas air wudlu, tidak 
seorangpun dari umat-umat lain yang seperti mereka dan aku kenali 
mereka, mereka diberikan kitab-kitab mereka dengan tangan kanan 
mereka dan aku kenali mereka, anak cucu merekapun berjalan di- 
hadapan mereka.” (HR. Ahmad). 


162 


13, “1 
£ TA (raga NA CO 
BAB WAJIB - WAJIBNYA BERWUDHU 
Isa pO gt 
su 
"Jadi kal 
PASAL PERTAMA 


bd 2 « 2 Pad » - 
Ara NG ai 5JE: Je. II 5 3isz YM 


SA 


le Gito. Ewe Es ENG 


281. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: "Tidak diterima shalat seseorang yang bathal wudhunya sampai 
ia berwudhu kembali.” Pn alaih). 


gIT 
Tes »: HE TAN dg IE: Je: SERASA YAY 
Jala AOA AN MA Hae 
282. "Dari Ibnu Umar katanya telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 


”Tidak diterima shalat seseorang yang tanpa berwudhu dan tidak di- 
terima sedekah seseorang yang berasal dari uang haram.” (HR. Muslim) 


Pa F $ - Pa 

AGE, ATP ve IE, Js.z JEC YN 

. 7. PG PPN £ £ 5G 

en YAI TAN L PEnaa AO Lah Dl 

AE pa MEca Ara 

dala d0. 155555 05 

283. ''Dari Ali r.a. katanya: ''Aku adalah seseorang yang sering 
mengeluarkan madzi, aku malu untuk bertanya kepada Nabi tentang hal 


itu dikarenakan kedudukan puterinya, maka aku menyuruh Al Migdad 
untuk menanyakan kepada beliau tentang hal itu, maka jawab beliau: 


163 


”Hendaknya ia membasuh kemaluannya dan berwudhu”. (Muttafag 
alaih). 


Cc - 
OS ze 


Gan BIASA ya 
2 hemool9y- ant 


284. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya pernah aku mendengar Ra- 


sulullah s.a.w. bersabda: ?” Berwudhulah kalian jika kalian telah makan 
makanan yang telah dimasak dengan api”. (Muslim). 


en Tr kdedta IL PA ON 
LA 5 nas Alasan Alai 


Si ad 
3 
2 (4 


De AG 

Ge Heart YAN ara 
1: Ja 5 

Pe 

PP 


»' 


-. £ a5 

23 TAN para Pare Agar, 
— AN 

: Naa A.A : Jis La Ten SEA AS | 


Pe ME On ap 


285. '"Dari Jabir bin Samurah r.a. katanya: ”'Ada seorang lelaki 
pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: ”' Apakali kami harus berwu- 
dhu setelah memakan daging kambing?” Jawab Rasulullah s.a.w.: 
”Boleh kamu berwudhu jika kamu mau, dan boleh juga kamu tidak jika 
kamu enggan”. Tanyanya apakah kami harus berwudhu jika kami 
makan daging unta?” Jawab Rasulullah s.a.w.: ''Ya, berwudhulah jika 
kamu telah makan daging unta”. Apakah aku boleh shalat di dalam 
kandang kambing?” Jawab Rasulullah s.a.w: ''Boleh””. Tanyanya pula: 
?Apakah aku boleh shalat di tempat-tempat pemberhentian unta?” 
Jawab Rasulullah s.a.w.: Tidak boleh.” (HR. Muslim) 


1) Menurut Imam Nawawi perintah wudhu di atas tersebut Kukumnya telah dimansukhkan 


oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., bahwasanya Nabi s.a.w. pernah 
memakan sepotong sampil kambing lalu beliau bersembahyang tanpa mengulangi wudhu- 
nya lagi (Muttafag alaih). 


164 


Bg Baal .JE.z DA 152 VAT 
kan 9 TS # Ba TS 
IA GUA AA AKP Pa pa 


7 — JA — 

5 . Sa z 2 Aa &— ea — ed a 

NLEPE: Ana Para C x ga NG 

i F Aoo!g) 
286. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: 'Jika salah seorang dari kalian perutnya ingin mengeluarkan 
angin/kentut, sedangkan ia masih bingung/ragu-ragu, apakah telah keluar 
dari padanya ataukah belum, maka janganlah ia keluar dari masjid sam- 


pai benar-benar ia telah mendengarkan suaranya atau mencium 
baunya.” (HR. Muslim). 


IX 2 — . 9 
PA LA 2 tx H-4 CG 12. un 2 
SEN Ado 51 SO AUUE ES VAV 


“Ade Saxo Md JB AKA TA 3th, 


287. '"Dari Abdullah bin Abbas r.a. katanya pernah Rasulullah 
s.a.w. minum susu, lalu beliau berkumur-kumur sambil berkata: ”'Se- 
sungguhnya di dalam susu ada lemak.” (Muttafag alaih). 


DagA SER AM 
PE KA TAIE ae Tai Lap A9 2012 
Pe Aa Men 


LAkapla 


288. "Dari Buraidah r.a. katanya: "Bahwasanya Nabi s.a.w. 
mengerjakan beberapa shalat fardhu dihari penaklukkan kota Makkah 
hanya dengan satu kali wudhu, dan sambil mengusap pada kedua sepatu 
botnya, kata Umar: ''Sungguh pada hari ini engkau telah mengerjakan 
sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan”'. Jawab Rasulullah s.a.w.: 
” Aku sengaja mengerjakannya wahai Umar.” (HR. Muslim) 


165 


KEL EAAi53S M 
PA AA AE 
AAA 2 BAN Aa 


22 
“5 - 


Ie Ke aa TAN 
Setan EF Jad PA oat GAN 


289. ”'Dari Suwaid bin Nu'man r.a. bahwasanya ia pernah keluar 
bersama Rasulullah s.a.w. dihari penaklukkan Khaibar, ketika sampai di 
shahbaa' - dekat Khaibar - beliau shalat Ashar, kemudian menyuruh 
mengeluarkan bekalnya, ketika dikeluarkannya, yang ada hanya tepung 
gandum saja, miaka beliau menyuruhnya untuk membuat roti, maka be- 
liau makan dan kamipun ikut makan, kemudian beliau bangkit menger- 
jakan shalat maghrib, dan beliau hanya berkumur-kumur saja, kamipun 
ikut berkumur-kumur. Kemudian segera mengerjakan shalat maghrib 
tanpa berwudlu lagi.” (HR. Bukhari) 5 


PASAL KEDUA 


,. 


BAN An ade SE. JET AS EA 


. 
— 
» 
2 J0“ 1 


“Aorgilajilota yu TENIS 5 gn Si 


— 


290. Dari Abu Hurairah ra katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: 'Tidak diharuskan seorang berwudlu lagi kecuali jika telah dide- 
ngar suara kentut atau tercium baunya.” (HR. Ahmad dan Turmudzi). 


166 


PARA ek SATA aa Tatan 


Sia SA GS a age haha 


291. Dari Ali ra katanya: '' Aku pernah menanyakan kepada Nabi 
saw tentang madzi”. Jawab beliau: '' Seorang yang mengeluarkan madzi 
diwajibkan ia berwudlu, sedangkan seorang yang mengeluarkan mani, 
diwajibkan mandi.” (HR. Turmudzi). 


DIPA aan Apadss, .NEA:55 YA 
LAS Ia SI 
alot). .« Haa TEA 1 TI en 
aorta ktorag 
292. Dari Ali ra katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ''Pem- 


buka shalat adalah berwudlu dan dimulainya dengan takbiratul ihram 
dan ditutup dengan Assalaam'”. (HR. Abu Daud, Turmudzi dan Daa- 


rami). 
sa Lo. 
ti: Tiket dgn JIE: ds. Gibegecan 2 
5 KIA WA ang Magang 


og UG 23 “ 


Tah 


- 


Mngp 


. ag!a0p19 GL0 FS 
293. Dari Ali bin Thalg ra katanya: '”Telah bersabda Rasulullah 


saw: ”Jika salah seorang dari kamu mengeluarkan angin/kentut tanpa 


suara maka berwudlulah dan janganlah kamu mendatangi istri-istrimu 
dari belakang (dubur)”. (HR. Turmudzi dan Abu Daud). 


La Ia Pee IS, 2 OS Ie 
IG Me DOANG B0 YA 


167 





SAAT Ma 2 - kta - SF 2 
AE Gali Ta EA Lah 1» 
£ 2 5 


.. 
Pa ci 


-.&) “fila 


294. Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan katanya: ” Bahwa Rasulullah 
saw pernah bersabda: ””Sesungguhnya kedua mata itu merupakan tutup 
dari pada dubur, jika mata sedang tidur terbukalah dubur.” Bia Da- 
raami). 


MENREN 3 si Sis IE: IE. deoa 569 3 Mo 
Tahan AE Aaa 563 


295. Dari Ali ra katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: ?'Penu- 
tup dubur adalah kedua mata, barang siapa yang tertidur, maka ber- 
wudlulah”. (HR. Abu Dang), 


Gonta Te and 5 5 Ke SEE “21 


er Tx PE PIP IL SL. 
& -. (BASI Pen 1, 
RSA ea APA aa engkiaaa SAN 
Pa PJ Ie ' 
SNI Malu, a53 En Besa j9 29 9AO19) 
2 IS .g In. GL EAS yee 


| ea AANG 


296. Dari Anas ra katanya: ''Pada suatu malam, para sahabat Ra- 
sulullah saw menantikan shalat bersama Nabi saw, sampai kepala-kepala 
mereka terkulai, kemudian mereka segera melakukan shalat isya” tanpa 
mengulangi lagi wudlu mereka.” (HR. Abu Daud). Dan Tirmidzi hanya 
saja disebutkan oleh Tirmidzi bahwa: ''Mereka sampai terlelap dalam 
tidur, sebagai ganti menunggu shalat isya? sampai kepala-kepala mereka 
terkulai.” 


5 Sain, LG | pd Anta K Tee Ka, bad 
zgra K3 On Aa LA Pers TA dB ES xv 


168 


» 


nia ma Fa Sinatas AA AA LA 


& 
— $ 


..aglagT9cs-ie yallota) 


297. Dari Ibnu Abbas ra katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Sesungguhnya diharuskan berwudlu bagi orang yang tertidur dalam : 
keadaan berbaring, sebab seorang yang tertidur berbaring, maka akan 
mengendorkan seluruh persendian tubuhnya.” (HR. Turmudzi). 


Jah: 2 Kepai beda: Sit. —— 2 
Koin tania. tel. EN OA KAT SAY 
Pe AAN 
298. Dari Busrah ra katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Jika salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya, maka ber- 


wudlulah ia”. (HR. Malik, Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, Ibnu 
Majjah dan Daarami). 


aa Sep and Kana JS. es salt E5 YAN 
KAA 552 IE LEFT Lea 
age -le MANA Tata Lagstolay 
299. Dari Thalg bin Ali ra katanya: "Rasulullah aa pernah ditanya 
tentang seseorang yang memegc.ng kemaluannya setelah ia berwudlu. 


Jawab beliau: ''Bukankah ia termasuk salah satu anggotanya?” (HR. 
Abu Daud, Turmudzi dan Nasa'i). 


CAN 2515 Ga 12 
Binde IAI AA A3 ha 


169 


ALS Pa 1035 do LA GK 
PK PAC AS PIN 


300. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah 
saw bersabda: ”'Jika salah seorang dari kalian memegang kemaluannya 
tanpa alas apapun, maka ia wajib berwudlu kembali.” (HR. Syafi'i dan 
Daaraguthni). 


ae 


GR NN aa Ka KEKE YA 


-—— AT 
d Aye-tagliy, selagi, 1332 SEA Ata) 
zaleos »"9 
301. Dari Aisyah ra katanya: ''Pernah Rasulullah saw mencium 


salah seorang istrinya, kemudian beliau shalat tanpa berwudlu lagi.” 
(HR. Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majjah). 


AG Sg A. JB. Er NY 


EA ARA 
daa hahaa e sya bad Spa 
- Zalagpl9 
302. Dari Ibnu Abbas ra katanya: ''Pernah Rasulullah saw mema- 
kan sepotong sampil kambing, kemudian beliau mengusapkan tangan- 


nya pada sepotong kain yang ada di bawahnya, kemudian beliau ber- 
diri dan bershalat.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah). 


z ( LG, kn 
Han EP SENI 5. Selai, AAN “ 
- FI SI TT. (& ng 
Na Yan LI 3. ALIS 5 gann 
303. Dari Ummu Salamah ra katanya: '”"Pernah aku memberikan 
pada Rasulullah saw sepotong gajih yang dipanggang, maka beliau 


170 


makan dari padanya dan segera bangkit bersembahyang tanpa berwudlu 
lagi.” (HR. Ahmad). 


Gi aa 


PASAL KETIGA 
KA gai S9 Sarana NP UAN £ 
nga Ta Pat salak Dl 2 dp 


| 304. Dari Abu Rafi' katanya: ”' Aku bersaksi bahwa aku pernah me- 
megang sepotong daging dari bagian perutnya kambing, lalu aku berikan 
kepada Rasulullah saw, setelah dimakannya kemudian beliau bershalat 
tanpa berwudlu lagi.” (HR. Muslim). 


Ea. Bea. Bade Ko 
SEE aib Blu Ja Oa id, 3.15 
GlatEn IE Pan sun aganienai 
SI JET Za Da tg In er ai 
Son 5 ten et dota Pan Lagi 
Ai. Kek Isa: d3. 2 
Kar sea desa. Big 

Ai Get RAS DA SS 

PN na ae Ai, 

Azan Faded aah Eman tata AN Sa 


. Anio19) 


171 





305. Dari Abu Rafi' juga katanya: '”Pernah ia diberi hadiah seekor 
kambing, maka dagingnya dimasak didalam sebuah panci, ketika Rasu- 
lullah masuk, beliau bertanya: '' Apakah ini, wahai Abu Rafi'?” Jawab- 
nya: ”'Aku diberi hadiah seekor kambing lalu aku masak didalam 
panci”. Kata beliau: ''Berikan padaku sepotong lengan.” Maka aku 
berikan kepada beliau sepotong lengan, kemudian beliau berkata lagi: 

””Berikan kepadaku lengan yang lain?', maka akupun memberinya lagi, 
kemudian beliau berkata lagi: '' Berikan kepadaku lengan yang lain”. 
Maka kata Abu rafi”: '” Wahai Rasulullah, sesungguhnya setiap kambing 
hanya mempunyai dua lengan saja””. Jawab Rasulullah saw: ” Sungguh, 
andaikata kamu diam saja, niscaya kamu akan dapat memberiku lengan 
demi lengan?”. Kemudian beliau minta diambilkan air. Setelah itu beliau 
berkumur dan mencuci jari-jari beliau. Kemudian melakukan shalat. Ke- 
mudian beliau kembali pada mereka, dan beliau dapatkan ditengah . 
mereka daging yang telah dingin. Kemudian beliau segera masuk masjid 
dan melakukan shalat tanpa menyentuh air sedikit pun.”' (HR. Ahmad). 

SG AAA a—5 A- 
Aib3tg Ialah AIO Pyaga 1623 NT 
-— P3 S2 AAA AA 5. 
s TES ee Sae, 5 AA AYAT A mar ad 
9 - 


Para «ee Oa FT Sita 2x Na. 

La YES Aisi eebiihs, Sik3 « (2 
2» Pa, - 

Arlotay Ala Aa AE lala 


306. Dari Anas bin Malik ra katanya: Pernah aku bersama Ubay 
dan Abu Thalhah duduk-duduk, maka setelah kami makan daging dan 
roti, kemudian aku minta diambilkan air wudlu, tanya keduanya: ”'Me- 
ngapa engkau hendak berwudlu?” Jawabku: ”' Aku hendak berwudlu di- 

karenakan makanan yang telah aku makan tadi.” Tanya keduanya: 

Apakah kamu akan berwudlu setelah kamu makan makanan yang 

baik, sedangkan orang yang lebih baik dari kamu (Rasulullah saw) tidak 
berwudlu setelah beliau makan sepertinya.” (HR. Ahmad). 

LS Ia” LL asa pan en 

Kang Ed NAS: 206 EOS NN 

bag bear naa Ke Ia at - 

SA ERA JS 33 An Goo AG: 


172 


“LN IL otg).n 3 SN TEE 


307. Dari Ibnu Umar ra katanya: ”' Ciuman seorang lelaki dan sen- 
tuhan tangannya kepada istrinya termasuk mulamasah yang disebutkan 
Allah dalam Al Our'an , barangsiapa yang mencium dan menyentuh 

istrinya dengan fangann ya. maka hendaknya ia berwudlu”. (HR. Malik 
dan Syafi'i). 


Sx SL Pak TA. ” — 
Aga saj: la 1 Tee ALA TAT YA 


SSS 


.Ailsoty) .& gado pl 


308. Dari Ibnu Mas'ud ra katanya: ”Ciuman seorang lelaki kepada 
istrinya, mengharuskan ia harus berwudlu?”. (HR. Malik). 


IS 


Az CA — 
221 da ae) HER ET SEN. 4 
- AS 
Aa rere ira 


309. Dari Ibnu Umar ra katanya: ''Sesungguhnya ciuman seorang 
laki-laki terhadap istrinya termasuk membatalkan wudlu??. (HR. Dara- 


guthni). 
3.) IA Aoa 3 
La13) “Jelaes LEAN aa Melanda 
PAKA 


310. Dari Umar bin Abdul Aziz dari Tamim Ad Daari katanya: 
Telah bersabda Rasulullah saw: ?”'Diharuskan berwudlu dari segala 
darah yang mengalir.” (HR. Daaragtuhni). 


173 


29 .& . 
MISI Ol 
BAB TATA CARA KE W.C. 


P , 
» Saiipaa 
PASAL PERTAMA 
s5 Hate - Sy 
er Urai - Is 56. TE GAS AE YA sanga YW 


Ang Im Kana Na — nm aa Ea NE INC Aap 


Aa CP 
OI es "Ta « Kan 


Ladangito ba BAN 3 as P9 


311. ''Dari Abu Ayyub Al Anshari r.a. katanya telah bersabda 
Rasulullah s.a.w.: ”Jika kamu pergi ke WC, maka janganlah mengha- 
dap ke arah Kiblat atau membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke 
arah timur atau ke barat.” (Muttafag alaih). 


1 2 2 HA: NAS DA Yw 


Oo 
Haa Saul tea ajan Jas 
- Ssis KA: , Jln 
. demsorg) » dadar 
312. Dari Salman katanya Rasulullah s.a.w. melarang kami untuk 
menghadap Oiblat jika buang air atau kencing dan beliau melarang pula 


beristinjak dengan tangan kanan dan beristinjak kurang dari tiga batu, 
atau beristinjak dengan tulang.” (Muslim). 


SEE LE Jas As NY 


SG 


- 
Pn 


174 


Sabu “SEGEL Arisa Ta N Sd 
313. "Dari Anas r.a. katanya: ''Biasanya Rasulullah s.a.w. masuk 
WC, beliau membaca do'a: ALLAAHUMMA INNII A'UUDZUBIKA 
MINAL HUBUTSI WAL KHABAA ITSI/Ya Allah aku berlindung 
padamu dari godaan syethan laki-laki ataupun perempuan”. (Muttafag 


“— 
sg 2 DNA 
SERAH Ka Ls. KERTA 


I— p) 
ing Peang INA 9 
ab 33 Bp ar HA Fa AA engaka GS, 
Pan, “pain y33e33 AF onta GS 
KE md Read Aas 

Adegan 


314. ”'Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: ''Pernah Nabi s.a.w. melewati 
dua kuburan, seraya berkata: ”' Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa 
dan tidaklah keduanya disiksa dikarenakan dosa besar. Adapun yang 
satu-ia tidak pernah sempurna bersucinya dari kencing dan yang satu ia 
biasa berjalan dengan membawa kabar fitnah. Kemudian Rasulullah 
s.a.w. mengambil sebatang pohon kecil dan dibagi menjadi dua bagian 
yang setengah ditancapkan di kubur yang satu dan yang lain ditancap- 
kan ke kubur yang lain. Para sahabat bertanya: ''Untuk apa engkau 
lakukan hal ini wahai Rasulullah?” Jawab beliau s.a.w.: ''Semoga 
pokok pohon ini akan meringankan siksaan kedua penghuni kubur ini 
selama belum kering.?” (Muttafag alaih). 


Bap dia -JE. dag AA 516£3 no 


175 


AE ii ole Gila cra 
.garo otg). “EA : Asios Elias Esa 


315. ”'Dari Abu Hurairah r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: ”Hati-hatilah kamu dari dua perkara yang menyebabkan kamu 
dikutuk orang. Tanya para sahabat: '' Apakah dua perkara itu wahai 
Rasulullah?” Jawab beliau: ” Yaitu orang yang buang air di tempat lalu- 
nya manusia atau di bawah tempat berteduhnya mereka.” (HR. Muslim) 


- 


GE Sela dya 15 EA MAAF 653 Tit 
CE, Aas NG Et Feri SA 
“Vale B225 (Ene TN ha 3 Tan 2 


Da 


R 


316. "Dari Abu Gatadah katanya telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 
"Jika salah seorang dari kamu minum, maka janganlah ia bernafas di 
dalam gelasnya, dan jika masuk kedalam WC, jangan menyentuh ke- 
maluannya dengan tangan kanannya, dan jangan beristinjak dengan 
tangan kanannya.” (Muttafag alaih). 


Pan 


San BE id, J6: JELAS YW 
Sule gara. « pa RS s3 Ar Terra Gg 


317. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Barangsiapa yang berwudlu, maka hiruplah air kedalam hidung, 


dan barangsiapa yang berinstinjak dengan batu hendaknya dengan 
bilangan - ganjil.” (Muttafag Alaih). | 


DE aa ak AE ES YM 
al F5 TA, ke 1 SES 
“Ui 


176 


318. Dari Anas ra: ''Pernah Rasulullah saw masuk kedalam kakus 
dan aku bersama seorang remaja (Ibnu Mas'ud) membawakan sebejana 
air dan ciduk untuk beliau beristinjak dengan air.” (Muttafag Alaih). 


: Pa 

€ 4“ w P4 KD 4 

y NG) j4 
PASAL KEDUA 


Sip TEE TE Ta Ki anta Y4 


KA IE £ 
29. Ye AAA Sela 
ML Ia M3 5 


2 He LL Gara Ca Aan 


319. Dari Anas ra katanya: ''Biasanya Rasulullah saw jika hendak 
masuk wc beliau mencabut cincinnyar). (HR. Abu Daud, Nasa'i, Tur- 
mudzi dan dikatakan bahwa hadits Hasan Shalih Ghariib). 


SI Biak s TEA BSENK AE AS 53 - 11. 


ag glolg- ea Apa Pe NUR) 
320. Dari Jabir ra katanya: "Biasanya jika Rasulullah saw hendak 
buang hajat, maka beliau menyingkir dari manusia, sampai tidak dilihat 
oleh seorangpun." (HR. Abu Daud). 
33 Co 
AT BT Pon Pa, Ea Pat 
pe KS | Spa are di IA 
Pd -, 
da drs « 4 GIA En sate. IE 
sashgtola). Aa bagi aa, 


321. Dari Abu Musa ra katanya: ”'Pernah aku bersama Rasulullah 
saw pada suatu hari, ketika beliau hendak kencing, maka beliau menuju 
ke tempat yang agak lembek/gembur di dekat tembok, kemudian beliau 


1) Cincin beliau yang tertulis padanya Muhammad Rasulullah. 


177 





, £, £ — KAI AA OK 
ddoad 2S ur ce yBA 3 YYV 
ai 2. — “ 2 LA — 

PN an AA GA T— ana NET A.A Yaa 
GA Xa3 JS 9 aa den Ne 

pari - pe 

PK Te Tn EN nga AANG 
Ia3 ds sat PPT P9. EPS A09 

9,05 .L SL — 2, -: Ta 2. — Pa 
“BAG, V3 29. FPB CAH aa 


& 


ban 7 pad AP - 

PK Da ya ANE NAN Aa KAKI 5 s 
(J3 335 “peda sIGIG33 Ia 
s £ | - 
P4 “ 
PE AN AN TA EM AA PARA KE ATA 
- - - ed aa .- de) - Le 

Pi. 

— 3 £ OT 


PU AK 2» — Am AA  ,— — 
PAN GS SEA TES J3 Ga Sae lee 


-— 


Ato Felocptg agtagploa, 


327. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: '”Barangsiapa yang mema- 
kai celak, maka ganjilkanlah bilangannya. Barangsiapa yang melaksa- 
nakannya maka hal itu adalah baik. Dan barangsiapa yang tidak, maka 
tidaklah mengapa. Dan barangsiapa yang beristinjak dengan batu, maka 
ganjilkanlah bilangannya. Barangsiapa yang mau mengerjakannya, 
maka hal itu adalah baik. Dan barangsiapa yang tidak mau, maka tidak- 
lah mengapa. Dan barangsiapa yang makan, lalu apa yang terselip di- 
sela-sela giginya maka keluarkanlah dengan lidahnya, maka hal itu 
adalah baik, tapi barangsiapa yang tidak mengerjakannya, maka tak me- 
ngapa, barangsiapa yang masuk kedalam WC, maka tutuplah, kalau 
tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menutupi, kecuali hanya segun- 
dukan tanah, maka jadikanlah ia sebagai penutup. Sesungguhnya 
syaithan senantiasa suka mempermainkan alat vital Bani Adami). Ba- 
rangsiapa yang mengerjakannya, maka hal itu adalah baik, dan barang- 
siap yang tidak dapat mengerjakannya, maka tidaklah mengapa.” 

(HR. Abu Dawud dan Daarimi). 


sa EN TES ai aa aa EN En ga LA at Hana 
1) Menarik perhatian orang lain untuk melihat pantat orang lain yang sedang buang hajat. 


178 


PEK  P L -.— S5 34 -- 
PAI, (PA -. h- ag & . |) 2. 
: Ui 5 1 PA Yan AL LG 1 FA 
: 3s WN Iga $ JMATTE 
-. — 
feca LA LA 3x KACA 
ae LX 3 - -. TA - 2 4 | - —.) 5, 
PR nat aa ba Pan ia — » 


- z -— aa -—— er 2». 
SisAlloe agtagTola).« 5 og HO A3 


328. "Dari Abdullah bin Mughaffal katanya: ”' Janganlah seorang 
dari kamu kencing di tempat air mandinya, kemudian ia mandi atau ber- 
wudhu di dalamnya. Sesungguhnya hal itu selalu menyebabkan 
was-was.” (Abu Dawud, Turmudzi dan Nasa'i). 


J 


1, 2L aa 5 PX PL 2 AN 
Am Apa IE om pa ME s 9 VYI 


.— 


Pa LGA AU Ai 
IA dobapiolay-« gan: HER 


329. "Dari Abdullah bin Sarjis katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: Janganlah salah seorang dari kamu kencing di dalam sebuah lo- 
bang». (HR. Abu Dawud dan Nasa'i). 


“ AI SAK £ 25 Ac NI .— 
SN: ME an ( dls IE ES f 1 , 
Pa 2 BA PAP EP ae Ia AK 2 LE 
- deg al, Ega 31 TAN Ai 
. Zelbuslg aglagsiola) 
330. ”'Dari Mu'adz katanya telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 
” Jauhilah tiga perkara yang menyebabkan kamu dikutuk orang: ''Berak 


di sumber air, di tengah jalan, dan di bawah naungan.” (Abu Dawud 
dan Ibnu Majah). 





2) Yang dimaksudkan dalam hadits ini adalah lobang yang tidak diketahuinya terlebih da- 
hulu. Sebab dikhawatirkan munculnya seekor binatang yang membahayakan bagi orang 
tersebut. 


179 


kencing, lalu beliau bersabda: ”'Jika salah seorang dari kamu hendak 
kencing, maka carilah tempat yang seperti ini.” (HR. Abu Daud). 


Tata Pa naat “rr 


s 


cc Hajdiola,. SN Ga Ta at ITE az 


- Pa aan 


322. Dari Anas ra katanya: '”Biasanya Nabi saw jika hendak buang 
hajat, maka beliau tidak mengangkat bajunya, sampai beliau telah men- 
dekati tanah.” (HR. Turmudzi, Abu Daud dan Addaarimi). 


Hn Aap side Ox SE AE YTrY 
Jen dadi CSIGh: Kes Ai SAE 
Ea Aan 
Ha Asa oa 5 EA 
2 o 20lowrtota). AD 


323. Dari Abu Hurairah ra katanya: ''Telah bersabia Rasulullah 
saw: Sesungguhnya aku ini bagi kalian adalah seorang ayah terhadap 
anaknya, aku ajarkan kalian jika kalian masuk wc, maka janganlah 
menghadap ke kiblat dan jangan pula membelakanginya.” Kemudian 
Nabi menyuruh kami beristinjak dengan tiga batu dan melarang kami 
beristinjak dengan kotoran binatang yang kering, dan tulang dan 
melarang kami beristinjak dengan tangan kanan.” (HR. Ibnu Majah 
dan Darimi). 


Ant 


A3 , £# - - 
TGSK 2. MMS PSS 2t3r — 
KAS Kau SIS SES YYS 
— 2. PP 


— - 
SF 9 — ee TK TA Peka ah TT ut 
5 . ba an 
- . —— - —-. & 
Pa Pd 


. “5 


180 


dll agtagot9 Arlolo) .« 


234. Dari Aisyah ra katanya: ''Rasulullah saw bersabda: "Jika 
salah seorang dari kamu hendak ke wc, maka bawalah tiga buah batu 
untuk beristinjak dengannya, sebab hal itu sudah mencukupinya untuk 
bersuci baginya”. (HR. Abu Daud, Ahmad, Nasa'i dan Daarimi). 


Ea Tara Kat YYo 


IN 
Wa BN abl naa 
ara Na SA 


325. Dari Ibnu Mas'ud ra katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Janganlah kalian beristinjak dengan kotoran binatang yang ke- 
ring dan jangan pula beristinjak dengan tulang, sebab keduanya di- 
peruntukkan santapan bagi saudaramu yaitu bangsa jin.” (HR. Tur- 
mudzi dan Nasa'i). 


PA Penya E PAN 
pi Genades Tan air angen 


Le 23 





SP SE 
Gebang EGA TA, Te Try Saat 
9A0ora). TA Pa cbsp Gasa 


.agla 


326. ''Dari Ruwaifi' bin Tsabit katanya Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda padaku: '” Wahai Ruwaifi' mungkin kamu akan berusia panjang 
sepeninggalku kelak, maka beritahukan kepada manusia. Barangsiapa 
yang mengikat janggutnya atau mengalungkan jimat, dan beristinjak 
dengan kotoran binatang yang kering atau dengan tulang, maka 
Muhammad telah bertabarru' /berlepas diri dari padanya.” (Abu Dawud) 


181 


Es KA PeU di M5IE IE, An 3 Yy 
Kare EK EN SN 


AA . 
Mn KET S6 


331. Dari Abu Sa'id ra katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Janganlah dua orang masuk ke dalam kakus/wc bersama-sama sambil 
membuka auratnya masing-masing dan bercakap-cakap antara kedua- 
nya. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majjah). 


2 pan ai Jis. F3 1115633 YYY 
2037 23 7. 
La | KE Sr Apik $ 


Ben « San Soda 


332. Dari Zaid bin Argam katanya: "Pernah Rasulullah saw ber- 
sabda: ”' Sesungguhnya kemaluan seseorang dapat mengundang perhati- 
an jin/syaitan untuk berbuat jahat, karena itu jika salah seorang &..i 
kamu mendatangi wc, maka bacalah: ”'A'udzu billaahi minal hubutsi 
wal khabaa itsi.'” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah). 


3d EK. 


LA an AN 35. Jis. sdaosg SNN 


FEE NP BA 


- 
£# 7. 1 ra | ea 2 YK LS P4 - 


333. Dari Ali ra katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: ” Yang 
dapat menutupi aurat Bani Adam dari pandangan mata jin/syaitan jika 
salah seorang dari kamu masuk kedalam wc, adalah ucapan: ''Basma- 
lah”, (HR. Turmudzi, dikatakan hadits ini adalah ghariib dan isnadnya 
(tidak kuat). 


182 


Danar 3 2s AE Ds KAS Ag Ye 


AT. - 
3. NA BEA 5 Car 36 
334. Dari Aisyah ra katanya: '”Biasanya jika Rasulullah keluar dari 


wc, beliau membaca ''Ghufraanaka”. (HR. Turmudzi, Ibnu Majah dan 
Daarimi). 


API 
Me — el “pa Tan In AS 
SI 
sn (Sek el D9) Hanan 
ratai EL TAN LE 
(597939 Dg9nlolg)- Lo930. isis Yati) 


: alan Gi ehi 


335. Dari Abu Hurairah ra katanya: ''Biasanya Rasulullah saw 
masuk kedalam wc, maka aku membawakan air di dalam satu bejana, 
kemudian beliau beristinjak dengan air itu, kemudian mengusapkan 
tangannya keatas tanah, kemudian ketika aku berikan satu bejana air 
yang lain, maka beliau berwudlu?”. (HR. Abu Daud, akan tetapi Addari- 
mi dan Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang sema'na dengan hadits ter- 
sebut). 


J 2 Ap GKI papan T 


Luifi agta getota, 455 F9 


ia $ 


336. Dari Al Hakam bin Sufyan katanya: ”Biasanya Nabi saw jika 
kencing, maka beliau segera menyiram kemaluannya dengan air kemu- 
dian beliau berwudlu”. (HR. Abu Daud dan Nasa'i). 


2 ker an 2 — ena Lagi - 
et Angka MERE TES YYV 


183 


9—Tolg)- JA a3Ipa Ton SE En Aas 


8 GA, aga 


337. Dari Umaimah binti Rugaigah katanya: ''Adalah Rasulullah 
mempunyai suatu bejana yang terbuat dari kayu yang diletakkan di- 
bawah tempat tidurnya. Di malam hari beliau selalu kencing di dalam- 
nya.” (HR. Abu Daud dan Nasa'i). 


JS GIS 1Ei3 9 PE Dos 
sala) KSEBEANS.a 


SE ESESNYA 
ASIA #t 


& 


Ta 


338. Dari Umar katanya: Pernah Rasulullah saw melihatku ketika 
aku sedang kencing berdiri, maka beliau berkata: '” Wahai Umar, ja- 
nganlah engkau kencing sambil berdiri. ” (HR. Turmudzi dan Ibnu Maj- 


jah).). 


- PASAL KETIGA 
— & AA Ka Tatan Le BAN LO 
LAN IS aa. HB an Bea ja 
KA MAT KE ANUEL se DIA 
Silos ia, 


339. Dari Aisyah ra katanya: "Barangsiapa yang menceritakan ke- 
pada kamu bahwa Nabi saw pernah kencing berdiri, maka janganlah di- 
benarkan. Sesungguhnya Nabi saw tidak pernah kencing kecuali dengan 
duduk.” (HR. Ahmad, Turmudzi dan Nasa'i). 


Lcruperireb mesen "boleh seorang kencing berdiri bila dalam. keadaan terpaksa, 
sebab telah diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa Nabi saw pernah sampai diatas sampah 
suatu kaum, kemudian beliau kencing sambil berdiri.” (Muttafag Alaih). 


184 


“3 Ke 5 7 “- 33 
a Anas AE pasa 55 Sora 2 Ve: 
ar € —- 
SN STA EN. dai aa 
Sr aa — ES — 
MP ea BIN...» Gs 
: - dia Nia APN 
340. Dari Zaid bin Haritsah ra dari Nabi saw bahwasanya Jibril per- 
nah datang kepada beliau pada pertama kali ketika ia menyampaikan 
wahyu. Maka ia mengajari beliau cara berwudlu dan bershalat. Setelah 


selesai dari wudlu, maka ia mengambil segayung air, kemudian diper- 
cikkan pada kemaluannya.” (HR. Ahmad dan Daaraguthni). 


Eat Ie BER ta AA YA 
Jean area JS. Fr “3 5 Ipa Aan 


. Hack Selo Ha: Tn 


341. Dari Abu Hurairah ra katanya: '”Telah bersabda Rasulullah 
saw: '””Telah datang kepadaku Malaikat Jibril sambil berkata: ?'Jika 
kamu berwudlu, maka percikilah kemaluanmu dengan air.” 

(HR. Turmudzi dan dikatakan bahwa hadits ini ghariib). 


LIS 2 naa APA 
Pk Sg, IE, (getah 5 “ak, SENIN 
pe 2 5: Ta. Pa ag A 
de BEA Halang 5 n aala 23 
Aka AS — CA £ 
SERA AIO KEAS IE AE 
z GS PA pa 
. Zoloctyaghagtota) « Ta 
342. ?”Dari A'isyah r.a. katanya: ”Pernah Rasulullah s.a.w. ken- 
cing, maka Umar berdiri dibelakang beliau dengan membawa sebejana 
air, kemudian Rasulullah s.a.w. bertanya: ” Wahai Umar, apakah ini?” 
Jawab Umar: "Ini adalah air untuk engkau berwudhu”. Kata beliau: 


185 





Tidaklah diwajibkan bagiku untuk berwudhu setiap aku kencing akan 
tetapi jika aku kerjakan hal itu, maka hanyalah perbuatan sunnah saja.” 
(HR. Dawud dan Ibnu Majah). 


ana 3 ' sz Pr SE 
satylkas Mioia Si. TEA G3 Kay 


Kegh! ELaug AN AA drone SAN 
— YA 
SA. NE, 33 15 


KEntES. 3 «3 SAN N sela Ku 
A2 at: Enda AA nga, ABI 


£ ak sat 
. zalogrtota, .« KAS 


343. Dari Abu Ayyub, Jabir dan Anas r.a. katanya sesungguhnya 
ketika diturunkan surat Taubah ayat ke 109: ''FIIHI RIJAALUN YU- 
HIBBUUNA AN YATATHAHHARUU, WALLAAHU YUHIBBUL 
MUTHTHAHHIRIIN”. Rasulullah s.a.w. berkata: '' Wahai kaum An- 
shar, sesungguhnya Allah telah memuji kalian dalam cara kalian 
bersuci.”' Bagaimanakah cara kalian bersuci?” Jawab mereka: ”'Kami 
senantiasa berwudhu setiap hendak shalat, senantiasa mandi bila jinabat 
dan senantiasa bersuci dengan air dan selalu beristinjak dengan air.” 
Tanya Nabi s.a.w.: "Benarkah demikian? Kalau memang benar, terus- 
kanlah hal itu.'' (Ibnu Majah). 


Sa 


3 C ES GEN KIE, NAN FEE VE 
BE AA. ANA CEK, 
PE ERA ahJEsIA 

dero: ES 5. Esa, Aas TER aN 


.. 


Pajang pen 


Ng 


2 


2 


Ya 


NA 
“ 


in 


186 


344. Dari Salman r.a. katanya: Sebagian kaum musyrikin ada yang 
berkata sambil mengejek, kami lihat Nabimu mengajarkan kamu sampai 
cara-cara kencing duduk'”. Maka aku jawab: ”'Benar, beliau melarang 
kami menghadap Kiblat jika buang hajat dan beristinjak dengan tangan 
kanan dan melarang kami beristinjak kurang dari tiga batu atau ber- 
istinjak dengan kotoran binatang yang kering atau dengan tulang.” 

(HR. Muslim dan Ahmad). 


Age TE Tian NOS Ec 55 V0 
KI (253325 “2 Ao2LA5 pa 
GA - Ke ea an 
Lek dit. Jie, Fe 
Isi Ag lal 
an RB AA BSA 

» #elbopto mol 


345. ” Dari Abdur Rahman bin Hasanah katanya: -” Pernah Rasulul- 
lah s.a.w. keluar kepada kami sambil membawa sebuah perisai yang ter- 
buat dari kayu, kemudian diletakkan di tanah dan beliau kencing duduk 
sambil menghadap pada perisai tersebut, maka kata sebagian mereka: 
”Lihatlah pada orang yang sedang kencing seperti cara kencingnya se- 
orang wanita itu.” Ketika Nabi mendengar ejekan mereka, maka Nabi 
bersabda: ''Benarkah engkau mendengar tentang kisah seorang Bani 
Israil yang terkena percikan air kencing, maka ketika disuruh memotong 
tubuh yang terkena air kencing itu, akan tetapi dilarang oleh kaumnya, 
maka iapun disiksa dalam kuburnya.” (HR. Abu Daud dan Ibnu 
Majah). 


(dal ang EA, IIS AANG 198623 V1 
jer Gea dia ca. Aaandak 


187 


TE AN aga an nusa) 
Rea Ne pe 1 pa etos ala F 9 


. aglagsio! dg ES 


346. ”'Dari Marwan Al Ashfar katanya: ”'Pernah aku lihat Ibnu 
Umar menurunkan kendaraannya dalam keadaan menghadap Kiblat, 
kemudian ia kencing sambil menghadap ke arah Kiblat, aku menegur-. 
nya: ””Wahai Abu Abdur Rahman, bukankah hal ini telah dilarang me- 
lakukannya?” Jawab Ibnu Umar: ”'Benar hal itu dilarang mengerjakan- 
nya bila kencing di tempat terbuka, akan tetapi bila ada sesuatu yang 
menutupi kamu dari Kiblat, maka tidaklah mengapa.” (HR. Abu Da- 
wud). 


LAI. — tenar Pn DK aa Lp 9. 
Da PASI DOK 16, YEV 
s — (. LA S “ « 19 
" - £ sm - ba ara CA Pa 7 KN Tg 
bayak 3 BE SEN ES ASI Sapne: JA 
INTI LGA se. 3Gs- ka : 
Salogst 


347. Dari Anas ra katanya: ''Biasanya jika Nabi saw keluar dari wc, 
beliau mengucapkan do'a: ''Al hamdulillahil ladzii adzhaba 'annil adzaa 
wa 'aafanii”. (HR. Ibnu Sya 


-.  — kera 4 ON 2 ra 
Ken rI Gi33 TAU 2 EL etar naa 29 YZA 
AL A91 204 be 2.2 2 It 2 
peta 0 A ES anda 9 Is Her 
- he -. -— 59 
Pa AA Ken ata --$.3X 
7. aa C0 BU. 0 £ 
han On kan lguyjaa Wo 3 AAA 
Laslsstota, Ef 3 G2 TE 
348. Dari Ibnu Mas'ud katanya: "Ketika rombongan jin meng- 
hadap Nabi saw mereka berkata: ?” Wahai Rasulullah, laranglah umatmu 
dari beristinjak dengan tulang atau dengan kotoran binatang yang kering 
sebab Allah Ta'ala menjadikan keduanya sebagian makanan bagi 
kami.” Sejak itu Rasulullah saw melarang umatnya untuk mengerjakan 
itu. (HR. Abu Daud). 
188 


13 


KS raniran Ea 
BAB BERSIWAK/MENGGOSOK GIGI 


P (Rd Gara 
td LAI & 
pp! 
PASAL PERTAMA 


ad 
LA 


SAS SE 
Pa mn dis. TES, 5» Tan V9 
Cara z aa ratan” “. au 
EME BA »: sp 
ade gais. Bana An 


349. Dari Abu Hurairah ra katanya: Rasulullah saw telah bersab- 
da: Jika aku tidak takut akan memberatkan umatku, pasti aku perin- 
tahkan mereka untuk mengakhirkan shalat isya' dan menyuruh mereka 
bersiwak setiap hendak shalat.” (Muttafag Alaih). 


Ae sa Yo: 


350. Dari Syuraih bin Hani? ra katanya: ''Pernah aku bertanya 
kepada Aisyah: ''Apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah bila 
hendak masuk kedalam rumahnya?” Jawab Aisyah: ''Beliau bersiwak 
lebih dulu.” (HR. Muslim). 


PA Hr “nak, AE ES 
3aTo AG 5 Gay Ed ANGa 


— — 


189 





351. Dari Hudzaifah ra katanya: '”"Biasanya Rasulullah saw meng- 
gosok giginya dengan siwak, bila beliau hendak shalat tahajjud di malam 
hari.” (Muttafag Alaih). 


ipa GIS IR EA ES Yon 
SA Sig JAN LAN Fi 
API PA An (AS EraA ik Sa 2G AGEN, 
« Ah Cats, aa, Ia Kia « aa yi 
EN JIN TARI cad A Peraga Naa 

Tn IP NAN Bot Tape 


3$52..””Dari A'isyah r.a. katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: "Ada sepuluh macam yang termasuk dalam fitrah/kesucian-: 
?Memotong kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, menghirup air ke 
dalam hidung, memotong kuku, membasuh ruas-ruas jari, mencabuti 
bulu ketiak, mencabuti bulu kemaluan, dan beristinjak. Kata perowi 
hadits ini aku lupa yang ke sepuluh, mungkin berkumur.” (HR. Muslim) 


Gagak: 


PASAL KEDUA 


EN 


Liga Sela and 2 E: 2 azsscs for 
to Aeip alih). LA MEN IA 


: MN, «An 8 Taradiola29. Sd, 


190 


353. "'Dari A'isyah r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. telah bersabda: 
”Bersiwak itu dapat membersihkan mulut dan menyebabkan diridhoi 
Tuhan”. (HR. Syafi'i, Ahmad, Daarimi, dan Nasa'i. Hadits tersebut 
juga disebutkan oleh Bukhari dalam kitab shahihnya tanpa isnad). 

Id 
Pad pes Feri On 
LA »: pa Sedia, TE SEK Oloe9 Voz 


KE Si eegan3-A Ai, BEN Gia Ga 
Aa irota). « “ Aituatn 


354. "Dari Abu Ayyub r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: "Empat perkara yang termasuk sunnah-sunnah para rasul: ''Ber- 
khitan, memakai minyak wangi, bersiwak dan nikah.” (HR. Turmudzi). 


HI EA Mire Is sa 5, yoo 
- Ts TA As 


Otay “ban OI gaalo 1 kata 5 


dosa F4 


z agla919 API 


355. "Dari A'isyah r.a. katanya: '”Biasanya Nabi s.a.w. setiap ba- 
ngun tidur, baik di malam hari maupun di siang hari beliau selalu ber- . 
siwak lebih dahulu sebelum berwudhu?”. (HR. Ahmad, Abu Dawud). 


Saba AE PE AAN EA Yo7 


Aa AS 2 


Gee Ta War Aertsaigis. Ja Aga 


2 aga gliotgy 5 11 
356. ”'Dari A'isyah r.a. katanya: ''Biasanya Nabi s.a.w. bersiwak 
kemudian beliau memberikan siwak itu untuk aku suci, maka akupun 
juga bersiwak dengannya kemudian aku cuci dan aku berikan kembali 
kepada beliau.” (HR. Abu Daud) 


191 





AI TANPA Tega 


. PASAL KETIGA 


5 Ata EN — 
Sisa TB ad aa SA Aga 
de GAN. akeka 


3$7. ”Dari Ibnu Umar r.a. katanya: ” Pernah Nabi s.a.w. bersabda: 
?”Pernah aku bermimpi aku bersiwak dengan sebuah siwak, tiba-tiba da- 
tanglah dua orang lelaki yang satu lebih tua dari yang lain, maka aku 
berikan lebih dulu siwakku kepada lelaki yang lebih muda dari kedua- 
nya, maka dikatakan kepadaku: ?'Berikan kepadaku yang lebih tua dulu 
dari kedua lelaki itu.” (Muttafag alaih). 


# 


£-— Pa - TAS 2 
Jala IE Sai A5 DI TI GISES YOA 
Pra £, 7 


DAA GAN AE SE 1 Jeda 


SA 
— - 
ta ae A—, ga. 


sAolg)-4 Ore aa 


Ran 


Ken 


Ve 


T 


358. ”'Dari Abu Umamah r.a. katanya: 'Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: "Tidak pernah melihat Jibril datang kepadaku kecuali ia selalu 
menyuruh aku untuk bersiwak, sampai-sampai aku takut kalau-kalau 
gigiku cepat habis dikarenakan banyak bersiwak”. (Ahmad). 


2 Ga ,: pa AE dea YOR 
2 @ ora). SIK 


192 


359. ''Dari Anas r.a. katanya: '"Telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 
"Sesungguhnya aku telah berkali-kali untuk menyuruh kalian ber- 
siwak.” (HR. Bukhari). 

SIG R1 Pa Ke IN SA — Im 
ET Te TENIS AE E3 YT. 
.-. - 2.7 # Sp - ob ea 
SIS GA KABINET Ca 

— LA sa # PPN Ta jr 

WE Agan LA AG gal 


. 912921019) 


360. ''Dari A'isyah r.a. katanya: ””'Pernah suatu kali ketika Rasulul- 
lah s.a.w. sedang bersiwak, di sisi beliau ada dua lelaki, salah satunya 
lebih tua dari kawannya, maka diwahyukan kepada beliau tentang ke- 
utamaan bersiwak, dan disuruh untuk memberikan siwak kepada yang 
lebih tua dari keduanya.” (HR. Abu Daud). 


CS AAA Pe atm js. Sega v k 
An ANA DA EA 
: .« Ole Nian Fusdota) 
361. Dari Aisyah ra katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Shalat yang disertai bersiwak itu lebih afdhol tujuh puluh kali lipat dari 


pada shalat yang tidak disertai dengan bersiwak?”. 
(HR. Baihagi dalam kitabnya ”'Syi'bul Iman). 


— IA AK 2 
LI ES. Na dng, 





PN Ir 
Mean 2 Jio3 se Aa AN NIA 

ha aa SY TP Tiang. cu 
Gas Oo han Nia: ia didls9-4 dabel AA 


lg 

362. Dari Abu Salamah dari Zaid bin Khalid Al Juhani katanya: 
”Pernah aku mendengar Rasulullah saw bersabda: ”'Jika aku tidak 
takut akan memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk 
bersiwak setiap hendak shalat. Dan aku perintahkan mereka untuk 
mengakhirkan shalat isya?' mereka hingga sampai sepertiga malam yang 
akhir.” Dikatakan bahwa Zaid bin Khalid sering ikut berjama'ah di 
masjid dan siwaknya selalu diletakkan diatas telinganya, dan bila hen- 
dak shalat, ia selalu bersiwak lalu diletakkan diatas telinganya lagi.” 
(HR. Turmudzi dan Abu Daud. Hanya saja Abu Daud tidak menyebut- 
kan kalimat: ''Dan aku perintahkan agar mereka mengaakhirkan shalat 
isya? mereka hingga diakhir sepertiga malam.” Oleh Turmudzi dikata- 
kan bahwa hadits ini adalah hadits hasan shahih). 


194 


211 ra EA Ia 


| 25523 
BAB SUNNAH - SUNNAHNYA BERWUDHU 


“ENYA 


PASAL PERTAMA 


363. ''Dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. ber- 
sabda: "Jika salah seorang dari kamu bangun dari tidurnya, maka 
jangan dimasukkan tangannya kedalam air, sampai ia telah membasuh- 
nya sebanyak tiga kali. Sesungguhnya ia tidak tahu, dimana tangannya 
itu bermalam.” (Muttafag alaih). 


KABANG ab: Ae SJ5: Isa YT£ 
ES 5 9 “5 Ia Pa at V5 Et 2 Bat 0 oco 


- Ot .£. 
Lg “ 2 LS 


“We 2x0 Sar Lx Logissa 


364. ”Dari Abu Hurairah r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: Jika salah seorang dari kamu bangun dari tidurnya, ketika ia 
berwudhu, maka hiruplah air kedalam hidung sebanyak tiga kali. Se- 
sungguhnya syaithan telah bermalam di batang hidungnya.” (Muttafag 


alaih) 
Maa BTA ANA nasa Ta Y to 
GE 3 333 las 


195 





AREMA LA an 1 
SEN 5 Me 
SEN EPA Jas FE DELS 
Selesai Daan 
2 — 13 - sA E— 

BA Pa Aa aa aa 
Alila. ilootg) Kung Ja BG, eeihoth 


Ya 


- 
- 


. melar 05 ooEagy Yo 


365. '"Pernah ditanyakan kepada Abdillah bin Zaid bin ' Ashim: 
” Bagaimanakah cara Rasulullah s.a.w. berwudhu? Maka ia minta diam- 
bilkan air wudhu, kemudian ia membasuh kedua tangannya dua kali - 
dua kali, kemudian ja berkumur-kumur sambil menghirup air kedalam 
hidungnya sebanyak tiga kali. Kemudian ia membasuh mukanya tiga 
kali, kemudian ia membasuh kedua tangannya sampai siku-siku seba- 
nyak dua kali, kemudian ia mengusap kepalanya dengan kedua tangan- 
nya mulai dari muka kepala sampai kebelakang kepalanya, kemudian 
dikembalikan lagi sampai ke tempat dimulainya mengusap kepala, 
kemudian ia membasuh kedua kakinya.” (HR. Imam Malik dan Nasa'i). 


po oo oraaal Ja: SEN YA 
(EAST Liza Spa, PA AKA: 


can Kab age: 
NE 1 Fed TIETANE Lana, ap 
EA Hang Ben SE Das 5 
JA ik Tera Adaa, GasaseG si 
ya pa AA AS" Nda 53 SN ES 
Oula naa Genangan 
Kera dada, IEEE 3G 


126 


366. ''Dan pernah dikatakan kepada Abdillah bin Zaid bin 'Ashim: 
Berikan contoh kepada kami cara Rasulullah s.a.w. berwudhu: "Ia 
minta diambilkan sebejana air, lalu air dituangkan kepada kedua tela- 
pak tangannya dan membasuh keduanya sebanyak tiga kali, kemudian ia 
masukkan tangannya kembali sambil berkumur-kumur dan menghirup 
air kedalam hidung dari satu telapak tangannya. Hal itu diulanginya se- 
banyak tiga kali, kemudian ia memasukkan tangannya kedalam bejana 
air dan mengeluarkannya kembali, sambil membasuh kedua tangannya 
sampai siku-siku sebanyak dua kali dua kali, kemudian ia memasukkan 
tangannya kedalam bejana dan mengeluarkan tangannya sambil meng- 
usap kepalanya dengan kedua tangannya, mulai dari bagian depan kepa- 
lanya hingga kebelakang dan dikembalikan lagi ketempat semula. Ke- 
mudian ia mencuci kakinya.” (Muttafag alaih). 


Paha IS IE oi Eoa 1 SES UV 
pan 1 5333225 


367. ”'Dari Abdullah bin Abbas r.a. katanya: ''Pernah Rasulullah 
s.a.w. berwudhu dengan membasuh setiap anggota wudhunya sekali- 
sekali, tanpa menambah lebih dari itu.” (HR. Bukhari). 


GAS NE AAN A5 SO MMSSAS YM 


Pok 


.altora)» (SPS 
368. ''Dari Abdullah bin Zaid r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. 
pernah berwudhu dengan mengusap setiap anggota wudhunya sebanyak 
dua kali.” (Bukhari). 


— Pra PA, 


0. Basa Neni 5 “14 
Selasa 1 Help dia AA 
| Junootay EYE 


197 





369. "Dari Utsman bahwasanya pernah Utsman berwudhu di atas 
sebuah kursi kemudian ia berkata: ''Maukah kalian aku tunjukkan 
caranya Rasulullah s.a.w. berwudhu? Maka ia berwudhu dengan meng- 
usap anggota wudhunya sebanyak tiga kali tiga kali.” (HR. Muslim). 


Teng mn ata: IE. Lay SME TAN 


29 — na 
“3EE, PR Wear saga das 
aah Ig, Bag Palas £ aan 
“ A— 2 Az 
7 ai - Sa 

Milea duidouw ks, Ad Iker 5 PAS C5 As 

san pa WN Pake TA. 

370. ''Dari Abdullah bin Amr r.a. katanya: ”Pernah kami kembali 
dari Makkah ke Madinah bersama Rasulullah s.a.w. ketika kami sampai 
di suatu sumber air di tengah perjalanan, maka orang-orang berebut un- 
tuk- berwudhu agar dapat mengerjakan shalat Ashar, dan mereka ber- 
wudhu dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga banyak dari bagian kaki- 
kaki mereka yang tidak tersentuh air. Kata Rasulullah s.a.w., jagalah 


kaki-kaki kamu dari sentuhan api neraka karena itu sempurnakanlah 
jika berwudhu'”. (HR. Muslim). 


Es tte Side 2 AG AT Ta 23 ASA 
.Aaot9)- ae AN Lu E 


371. "Dari Al Mughirah bin Syu'bah berkata: »”Pernah Nabi s.a.w. 
berwudhu sambil mengusap jambulnya dan di atas surbannya dan atas 
kedua sepatu botnya.” (HR. Muslim). 


2 fa 2 2 PE AK Ea Yr 


A53 4533 2: Sasa Agan 
. Ade (Sato 


198 


3T.. "Dari A'isyah r.a. katanya: Adalah Nabi s.a.w. selalu men- 
dahulukan yang kanan pada setiap pekerjaannya, baik diwaktu bersuci- 
berjalan, maupun jika hendak memakai sandalnya.” (HR. Muttafag 
alaih) : 
PN y 
9“ (Shi Z9. Is 
2 
PASAL KEDUA 
2 9 ari TT 2,» EC 2 
PS SA IE. ha sy AG “wW 
- Ie CS en 
“29 tagulp azlo' 19-06 Ket 1s. #taging 


373. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya: '”Telah bersabda Nabi 
s.a.w.: Jika kalian berwudhu atau berpakaian, maka mulailah dengan 


tangan kananmu.” Sang Ahmad dan Abu Dawud). 


Idea SAE IE A5 0112565 VE 
alot. Sheila). (5 ata & NAS 


374. ''Dari Sa'id bin Zaid r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 


s.a.w.: "Tidak sah wudhu seseorang tanpa menyebut nama Allah. 
(HR. Turmudzi dan Ibnu dapa 


Gis! Fa EA SE. IE Enonbkalits Yvo 
PENGIN An IE. GE 
Santan ASIA NG 
didada Kelocaterang p dluilio.eie dh 
. Ela ra 


375. "Dari Lagiith bin Shabrah r.a. katanya: ''Pernah aku berkata 
kepada Rasulullah s.a.w.: ''Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku cara 


199 


berwudhu''. Jawab beliau s.a.w.: ''Sempurnakanlah wudhu, pisahkan 
antara jari-jari tanganmu, dan hiruplah air kedalam hidungmu kuat- 
kuat, kecuali jika kamu dalam keadaan berpuasa””. (H.R. Abu Dawud, 
Turmudzi dan Nasa'i). 


Ap Jalbaiis53E, Ke SKS 


ora. Ear1g 9 nn h Andi AS ES 
Hm Gi AN 9-00 Feloopteayg-eieii | 
2 nyi Ca 
376. "Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 


s.a.w.: Jika kamu berwudhu, maka pisahkan jari-jari tangan dan kaki- 
mu.” (HR. Turmudizi). 


ET Mm, IE Anin NE Yvy 
ciaritota)- pan AAS 515 


. Zallotp kuastaalo 
377. ”'Dari Al Mustaurid bin Syaddad r.a. katanya: "Telah kulihat 
Rasulullah s.a.w. jika sedang berwudhu, beliau menggosok jari-jari 


kedua kakinya dengan jari kelingking tangannya.” (HR. Turmudzi, Abu 
Dawud dan Ibnu Majah). 


1: Sa AN 15 de aidaa6 s6. 1563 YVA 
EA 


En AL -— Eka etaga St 
AIR) :Jlss 


378. "Dari Anas katanya: ''Biasanya Rasulullah s.a.w. bila ber- 
wudhu maka beliau mengambil air dengan telapak tangannya lalu ia 
basuhkan di cela-cela janggutnya . seraya berkata: '' Demikianlah aku 
diperintahkan oleh Tuhanku.” (HR. Abu Dawud). 


200 


PAN “Dp 


EK UEA La ES GE NVA 
. oo dige-ie Firota, AE 


Pa . 
379. ''Dari Utsman r.a. bahwa Nabi s.a.w. (kalau berwudhu) mec- 
nyela-nyelai jenggotnya.”” (HR. Turmudzi dan Ad Daarami). 


- 


si Eee ESA. 


2, 
Pad sn: . In AA, — ES 
Bea Kana NBA Ui A weA 


— 


Ae ma TA Ha CE MAYAT Lo ta LAPAN 
15 Aa ea 
Sek CE AW9R345,23 oo sa 
Tan Bana ESA 
Gt, 


380. ”'Dari Abu Hayyah katanya: "Pernah aku lihat Ali ketika ia 
sedang berwudhu. Pada mulanya ia membersihkan kedua telapak 
tangannya sebersih-bersihnya. Kemudian ia berkumur-kumur sebanyak 
tiga kali. Kemudian ia menghirup air ke dalam hidung dan mengeluar- 
kannya kembali sebanyak tiga kali, setelah itu ia membasuh wajahnya 
sebanyak tiga kali, kedua tangannya sampai tiga kali, kemudian ia 
mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya hingga batas mata 
kakinya sebanyak tiga kali, kemudian ia berdiri dan mengambil sisa air 
wudhunya lalu diminumnya sambil berdiri. Kemudian ia berkata: ''Se- 
ngaja aku perlihatkan kepada kalian cara wudhunya Rasulullah s.a.w.” 
(HR. Turmudzi dan Dana 


KA SN EASY xn 
-—, AH Pa ara Fajar 


201 





PA ATA ED PPAT AS SANA 
HA Kh aj 5 2 epaga: desa 23 
.a 2 dio 197.03. Lis gt Yg Sur 


381. '"Dari Abdu Khair katanya: ”'Pernah kami duduk untuk me- 
lihat Ali ketika berwudhu. Ia memasukkan tangan kanannya kedalam 
air lalu ia berkumur sambil menghirup air kedalam hidungnya dan me- 
ngeluarkannya kembali dengan tangan kirinya sebanyak tiga kali, ke- 
mudian ia berkata: '”Barangsiapa yang ingin melihat cara wudhunya Ra- 
sulullah s.a.w. beginilah contohnya wudhu beliau.” (Ad Daarimi). 


Kala, IN aa 7: 
Ne Ag SE. NAS 
.. Ao jdl9 cd9139lota, 


382. "Dari Abdullah bin Zaid katanya pernah aku lihat Rasulullah 
s.a.w. berkumur-kumur dan menghirupkan air kedalam hidung dengan 
satu telapak tangan sebanyak tiga kali (Abu Dawud dan Turmudzi). 


PAK kr ak 19 
: Sliillota) 


383. ''Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. mengusap ke- 
palanya dan kedua telinganya yang sebelah dalam dengan jari telunjuk 
sedang bagian luarnya dengan kedua jari jempolnya.”” (HR. Nasa'i). 


PASS Air se Di 
lara : AA AN aa SET YA: 


Pa di 2 


384. ''Dari Ar Rubayya' binti Mu'awwidz bahwasanya ia pernah me- 
lihat Nabi s.a.w. ketika berwudhu, maka beliau mengusap kepalanya 
mulai bagian muka hingga bagian belakangnya, berikut kedua pelipisnya 
dan kedua telinganya hanya sekali saja dan diriwayatkan pula bahwasa- 
nya bila berwudhu Rasulullah memasukkan dua jarinya kedalam lobang 
telinganya.” (Hadits kesatu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tur- 
La sedang yang kedua diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah). 


ALE 


aa Aduan ET YAo 
Aa Se Jhas 23 3 meslgan ar TN 
“45195 eunnola29 

385. "Dari Abdillah bin Zaid katanya bahwasanya ia pernah me- 

lihat Nabi s.a.w. berwudhu dan beliau mengusap kepalanya dengan air 


yang bukan dari sisa di keduanya»”. (HR. Turmudzi dan Muslim 
dengan sedikit tambahan). 


03 4 P AH - 
: 15, Sean 3 SNN YAI 


Pra) PAS Tera apa Dam 


-#-eilto agtdosle Kalo 





1) Dengan mengambil air yang baru. 


203 





386. "Dari Abu Umamah r.a. yang menyebutkan wudhunya Rasu- 
lullah s.a.w: katanya: ''Beliau pernah mengusap kedua pelipisnya seraya 
berkata: kedua telinganya termasuk bagian kepala.” (HR. Abu Dawud 
Turmudzi dan Ibnu Majah). 


ja 2 


Are Aa aa Ne, YAV 
EN Re ar ia BEI 
Ka Evan JET AAS 
grkenyg Zolecplg. di luillota). “Abe 3 Tesla | 

sekkaoagt3 


387. "Dari ' Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya katanya: 
?Seorang Arab dusun datang kepada Nabi s.a.w. sambil bertanya ten- 
tang cara berwudhu. Maka beliau memberikan contoh yaitu dengan 
membasuh setiap anggota wudhu tiga kali tiga kali. Kemudian beliau 
bersabda: ”'Barangsiapa yang melebihi dari apa yang aku contohkan ini 
berarti ia telah berlaku salah, melampaui batas dan berbuat kezhalim- 
an.” (HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud meriwayatkan hadits lain yang 
sema'na dengannya). 


IN 


ye PI AI LA da | PN 
ra 1.3 Pa ea 1. - 


N 


Ad 25, 
Ia6x AJE SAYA NINA F3 Pasha 
La DN 
da0 Panja sa 
4 - 


GS Ta. - 


2 2332 


« Zalecplo c A9 IOr9 Arlolg) PA as —» En 


En ERA Ken Ti Oper 


388. "Dari Abdullah bin Mughaffal bahwasanya ia pernah men- 
dengar anaknya berdo'a: ''Ya Allah berikan kepadaku sebuah istana 


204 


putih desebelah kanan sorga. Maka katanya: '”Wahai puteraku, minta- 
lah sorga dari Allah dan berlindunglah kamu dari api neraka, sesungguh- 
nya pernah aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: ''Kelak diantara 
umatku uda segolongan yang melampaui batas baik ketika berwudhu 
maupun ketika berdo'a. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah). 


Pen 5 Sapa asa HE 3isEs YM 
On WR SE Tali: AAA (NA 
“3 Tmn us Snlocetyee dadi 
Hajat AG 2 NONA sah 39 
— 4 Sa ALI PG 
EPA 99. £ SENEGE SILAT 


“24 


A Ca Pi 


- 


SIf 


389. "Dari Ubayyi bin Ka'ab katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: Sesungguhnya bagi wudhu itu ada syaithannya yang bernama 
?”Al| Walahan” karena itu jauhilah was-wasnya air”. (HR. Turmudzi 
dan Ibnu Majah, dan dikatakan oleh Turmudzi bahwa hadits tersebut 
termasuk hadits gharib sebab isnadnya tidak kuat menurut para ahli 
hadits, sebab kami tak mengenal satupun isnadnya selain Kharijah dan 
Orang tersebut tidak termasuk orang kuat isnadnya menurut pandangan 
kawan-kawan kami). 


13 1 Spa Kpn Ar Je, doralan bean 5 V 
ee bnjiliota) AS MA aa 
390. Dari Mu'adz bin Jabal ra katanya: ”' Aku lihat Rasulullah saw 


jika berwudlu beliau mengusap/mengeringkan wajahnya dengan ujung 
bajunya.” (HR. Turmudzi). 


HS EM TES YA 


205 





391. Dari Aisyah ra katanya: ”' Rasulullah saw punya suatu kain 
yang dipakai untuk mengeringkan anggota wudlunya bila telah selesai 
berwudlu”. (HR. Turmudzi, menurutnya juga hadits tersebut tidak 
kuat, sebab salah satu perawinya yang bernama Abu Mu'adz dianggap 
lemah oleh para ahli hadits). 


PASAL KETIGA 


392. Dari Tsabit bin Shafiyyah ra katanya: ''Pernah aku berkata ke- 
pada Abu Ja'far yaitu Muhammad Al Bagir: '' Benarkah bahwa kamu : 
pernah mendengar dari Jabir bahwa Nabi saw ketika berwudiu mem- 
basuh setiap anggota wudlunya sekali-sekali, dua kali-dua kali, dan tiga : 
kali-tiga kali?” Jawabnya: ''Benar”. (HR. Turmudzi dan Ibnu Majah). 


IE ... | 
SA, Is SI 2g — T— 
Bgn “V1 JET Ah EGA NYAN 
ka 3 4 PT 4 IS AL K3 


La Ban sam ME ERP 


393. Dari Abdullah bin Ziad ra katanya: ”' Sesungguhnya Rasulullah 
saw pernah berwudiu dengan membasuh setiap anggota wudlunya 
masing-masing dua kali-dua kali, seraya berkata: ”Ia adalah cahaya 
diatas cahaya.” (HR. Raziin dan Nawawi). 


#iastid I Ol: Je TN ES “4 
La Lag ISA! an IlS5 KE ENELES 5:5 
Gosillg op ologla). PA 125253. SEN 
| La dna rin GA Ata 


394. Dari Utsman ra katanya: ''Sesungguhnya Rasulullah saw per- 
nah berwudlu dengan membasuh setiap anggota wudlunya tiga kali-tiga 
kali, seraya berkata: ”'Ini adalah wudlunya para Nabi sebelumku dan 
wudlunya Nabi Ibrahim as.” (HR. Raziin dan Nawawi) Dalam syarah 
Muslim hadits ini dinyatakan sebagai hadits dha'if. 


NE: Bip ok, IE A5 yan 
Ha LN AAA 


395. Dari Anas ra katanya: ?'Biasanya Rasulullah saw selalu ber- 
wudlu setiap hendak shalat, tapi ada juga dari kami yang cukup dengan 
satu kali wudhu, bila tidak batal.” (HR. Addarimi). 


9 25 LA Tea Ag AL Pan 

K0 23 SWASTA RASIT Sonu 
ara 3. s “ La — KL 

S “er ab mean aa 


— 


- & kh 
Pn Irta sesi 1 Ta Si nas G-— NN 


Besa za IL LA Jedktai 


sa tela AT aa Aa SEE YA 





sana: tag Lt Md PA Tr TAI 
—- iga HA ng: TA 


da Nan sana ee 
Bean TN SA aa Saka 
Az1019) 


396. Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban berkata: '' Aku pernah 
tanyakan kepada Ubaidillah bin Abdullah bin Umar: '' Apakah kamu 
pernah melihat wudlunya Abdullah bin Umar setiap kali hendak shalat 
baik ketika ia dalam keadaan suci/tidak berhadats, ataupun ketika ia se- 
dang tidak dalam keadaan suci, dari siapa ia menerimanya?” Kata Uba- 

' idillah: ''Asma? binti Zaid Ibnul Khatab memberitahu padanya bahwa 
Abdullah bin Handzalah bin Abi Amir Al Ghasiil telah memberi tahu 
padanya: ”'Pada mulanya Rasulullah diperintah untuk berwudlu setiap 
kali hendak melakukan shalat, baik ketika beliau masih suci ataupun 
tidak dalam keadaan suci. Ketika hal itu dirasa berat oleh beliau saw, 
maka beliau diperintahkan untuk bersiwak setiap kali hendak shalat. Se- 
dangkan perintah wudlu setiap kali hendak shalat dibatalkan, kecuali 
hanya bagi yang berhadats.'” Kata Ubaidillah: '' Abdullah bin Umar se- 
lalu mengulangi wudlunya setiap kali hendak shalat sampai diakhir 
hayatnya, sebab ia merasa mampu untuk melakukannya.” (HR. 
Ahmad). 


PA 2 mna 


aa sea 3 ora na E YAV 
Sa Pan PE Yasa (IYA Da ”3 des. 2 AaSAT Aan 53 
KA ES neg AYANG Je 


, 


Zaloorto Aptota). «Je 


397. Dari Abdullah bin Amru bin 'Ash ra katanya: ''Pernah Nabi 
saw melewati Sa'd ketika ia berwudlu lalu beliau berkata: ”' Mengapa 
kamu berlebihan dalam memakai air, wahai Sa'ad?” Jawab Sa'ad: 
”Tidak bolehkah berlebihan memakai air dalam wudlu?”' Jawab Rasu- 
lullah saw: ''Ya, tidak boleh walaupun kamu berwudlu di sungai yang 
airnya mengalir.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah). 


— Kai Pena BA C9 YAN 


CE OA Kagama SPA NO 

HAN oya Scan Jb C3 
P3 Sa KKS JELAS 

IT han SIA Esa Aan 


2 ES 
2295 aga 
398. Dari Abu Hurairah ra, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar ra kata- 
nya: ”'Rasulullah saw pernah bersabda: '' Barangsiapa yang berwudlu se- 
dang ia menyebut nama Allah, maka wudlunya akan mensucikan se- 
luruh tubuhnya. Dan barangsiapa yang tidak menyebut nama Allah ke- 


tika ia berwudlu, maka tidaklah ia akan mensucikan kecuali anggota wu- 
dlunya.” (HR. Daara guthni). 


KET AE 1 Sg PAT Pena Ega HOSE SE YAA 
Kista PERAN 929 
3 Zeloaaa9 
399. Dari Abu Rafi' ra katanya: ”'Biasanya Rasulullah saw jika ber- 


wudlu untuk shalat, maka beliau menggerak-gerakkan cincinnya yang 
berada di'jari-jarinya.” (HR. Ibnu Majjah). 


IIS 
5 MANDI 


e Ieirtas ate 


PASAL PERTAMA 


aan Fa Ian IE: BeAT $.. 
SLS SL 


IS IE Para Ana meNON Hu AA 


“ 


. Ae jazou d3 C9 


400. ”'Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ”"Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: Jika salah seorang diantara kamu telah mengumpuli isterinya, 
maka wajiblah ia mandi walaupun tidak sempat mengeluarkan air mani- 
nya.” (Muttafag alaih). 


Pa PA 


- - 51 Tema 
ANE mr KOP dinde 5 SE JASA LA 
sduootgy- us LR G0 


401. ”'Dari Abu Sa'id r.a. katanya telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 
”'Sesungguhnya air itu berasal dari air)”. (HR. Muslim). 


& 2 Ta LA. 
sd Ioi Gali NN SA AA 


pa 


KAA Jua Sesi hei. Gaia ea 


1) Maksud hadits ini adalah jika seseorang mengeluarkan air mani, maka ia diwajibkan un- 
tuk mandi. Kata Imam Nawawi hadits ini telah dimansukh dengan hadits yang diriwayat- 
kan oleh Abu Hurairah r.a. dan hadits yang diriwayatkan oleh A'isyah r.a.: Barangsiapa 
yang mempertemukan alat vitalnya & alat vital isterinya, wajiblah ia mandi.” 


210 


- —. KI 3. 


PN TER WEAR MN LINA . -JE 

LASg — 2. 25 ea IG 

Kas Lap an Esai SN AS 591 Nara Nani ra 
ade Bazo.k sa ala gasaa : 


— 402. "'Dari Umi Salamah r.a. katanya: '' Ummu Salamah pernah 
berkata kepada Rasulullah s.a.w.: ” Sesungguhnya Allah tidak malu un- 
tuk menyampaikan yang benar, apakah diwajibkan mandi seorang 
wanita yang ihtilaam (bermimpi bergaul dengan suaminya)? Jawab Ra- 
sulullah s.a.w.: ''Ya, jika ia telah melihat bekas air mani yang keluar”, 
sambil menutup wajahnya Ummu Salamah bertanya: '”"Ya Rasulullah, 
apakah seorang wanita dapat juga berihtilam?” Jawab Rasulullah 
s.a.w.: ''Ya, kalau tidak bagaimana mungkin puteranya akan menye- 
rupai ibunya.” (Muttafag alaih) 


. 
. 
« 


AS 


SG maag TEA AA NE 5 HP 
Ka TN 
An Naa 


5 Jam) Lk aa) ine HE AK 3 
Sta TAPAK Pa (erum ata 
L£ 


403. ''Dari A'isyah r.a. katanya: ”'Biasanya Rasulullah s.a.w. jika 
mandi jinabat, pada mulanya beliau mencuci kedua tangannya, kemudi- 
an beliau berwudhu sebagaimana wudhunya ketika hendak shalat, ke- 
mudian beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menyela-nye- 
lakan jari-jarinya pada pokok-pokok rambutnya, kemudian beliau 
menyiramkan air pada kepalanya tiga ciduk air dengan kedua tangan- 
nya, kemudian beliau mengucurkan air keseluruh tubuhnya.” (Muttafag 
alaih). 

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa beliau mencuci kedua ta- 
ngannya sebelum memasukkan keduanya kedalam bejana, kemudian 


211 


beliau menyiduk air dengan tangan kanannya dan dituangkan ke tangan 
kirinya lalu dibasuhkan pada kemaluannya. Kemudian beliau berwudhu 
secara sempurna.” 


GE 29: ta ga IE: IE EoE3 5.5 
Be . Laga - — 
Bean 35 NA ED 


— 
Ba uban PERAN 1S or —S 
te (Orrath nas IE AGS 


— pa Kas 
Pe autkEn Fans 
Pa | — ea io — 


Si ERA al, 3. ES FE 
wabah, Ade 9220 AT aga IG 


404. "Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: ''Maimunah telah mencerita- 
kan bahwa ia telah menyediakan air mandi buat Nabi s.a.w. kemudian ia 
menutupi beliau dengan sepotong kain dan Rasulullah menuangkan air 
pada kedua tangannya lalu membasuh keduanya, kemudian beliau me- 
nuangkan air pada kedua tangannya dan membasuh keduanya sekali 
lagi. Kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke 
tangan kirinya dan dibasuhkan pada kemaluannya, kemudian tangannya 
diusapkan ke tanah. Setelah dicucinya, kemudian beliau berkumur dan 
memasukkan air kedalam hidung, kemudian beliau membasuh wajahnya 
dan kedua lengannya. Selanjutnya beliau menyiram kepalanya dan me- 
ratakan air keseluruh tubuhnya. Kemudian beliau bangkit sambil men- 
cuci kedua telapak kakinya. Kemudian aku memberikan kain handuk 
pada beliau, tapi beliau tidak mau menerimanya dan beliau segera ber- 
jalan sambil mengibaskan air dengan kedua tangannya.” (Muttafag 
alaih). 


23 13 
aa He TP. an 


212 


A- La — , - 
oa Lp) 1 — Kana naa —- AL 2 - — 
25 Pn Tadi G3 Eta | AHA S | C 
: V p An Aa AA HE YA »” 3 . — 
KA nd Pa sa P3 3 


405. ”'Dari Aisyah r.a. katanya: ''Ada seorang wanita dari suku An- 
shar bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang tata cara mandi setelah haid. 
Maka beliau menerangkan cara mandi wajib kepadanya sebagaimana 
mandi biasa, kemudian beliau berkata: '” Ambillah secuil kapas yang suci 
dan bersihkanlah dengannya?”. Tanya wanita: '' Bagaimana aku harus 
membersihkan dengannya?” Jawab Rasulullah s.a.w.: ”Bersihkanlah 
dengannya?”. Tanya wanita: '” Bagaimana aku harus membersihkan de- 
ngannya?” Jawab Rasulullah s.a.w.: ''Subhaanallah, bersihkan dengan- 
nya”. Kata 'Aisyah: ”' Kemudian wanita itu aku tarik sambil kukatakan 
padanya: ''Usapkan kapas itu pada bekas-bekas darah yang ada di vagi- 
namu.” (Muttafag alaih). 


EA - —. £ ”—, 
Bigol Bu AE, Aa aa Ia! 


AG Tea 


XL 2x SH TEE CETALKU Ad, 
Pan “by apa GA | 


rr 
—. 


eN 


406. ”'Dari Ummi Salamah r.a. katanya: ''Pernah aku berkata ke- 
pada Rasulullah s.a.w.: ? Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita 
yang suka menjalin/mengelabang rambutku, apakah aku harus melepas- 
kannya ketika aku mandi jinabat?” Jawab Rasulullah s.a.w.: "Tidak, 
cukup bagimu untuk menyiramkan air dengan kedua tanganmu tiga kali. 


Kemudian engkau menyiramnya dengan air keseluruh tubuhmu.” 
(HR. Muslim). 


213 


Sa NET 5 BEN &'V 
Lada Bit HA del Juang 


407. Dari Anas ra katanya: "Biasanya Rasulullah saw berwudlu 
hanya cukup dengan satu mud (2 liter air) dan beliau mandi dengan 1 
sha' (8 liter) atau sampai $ mud.”' (Muttafag Alaih). 


IE ABE. TEA &aN 


KA KA AA Go £ : Pa OS 9 
Ie 3 Di 
asin JAS Ida IA 


408. Dari Mu'adzah katanya: 'Aisyah pernah berkata: '' Pernah aku 
mandi bersama Rasulullah saw dari satu timba air, antara aku dengan 
beliau berlomba-lomba untuk mengambil air, dan beliau dapat menga- 
lahkan aku sampai aku berkata: ?”Sisakan bagiku air, sisakan bagiku 
air”. Kata Mu'adzah waktu keduanya dalam keadaan junub.?” 
(Muttafag Alaih). 


5 7, 
"GAN 


PASAL KEDUA 


S3 Kian, GI NE ABESA 
S3. gula pa ES AA | jahia 
Tenan IE SA TES Era 


She Pen diEa da2 AN epitel di 


214 


aga sena Fata NS 27 AW 


409. Dari Aisyah ra katanya: ''Pernah Rasulullah saw ditanya ten- 
tang seorang lelaki yang mendapatkan basah pakaiannya (bekas mani) 
sedangkan ia tak ingat telah bermimpi bersetubuh (ihtilam). Jawab be- 
liau: '' Wajib mandi baginya”. Kemudian ditanya tentang seorang lelaki 
yang merasa bahwa ia telah berihtilam (mimpi bersetubuh), sedangkan ia 
tak melihat basah pada pakaiannya. Jawab beliau: ''Tidak wajib bagi- 
nya untuk mandi.” Tanya Ummu Sulaim: ”'Bila wanita berihtilam, apa- 
kah wajib baginya untuk mandi?” Jawab beliau: ''Ya, sesungguhnya 
kaum wanita itu adalah saudara kaum lelaki”. (HR. Turmudzi, Abu 
Daud). 


Dp Hat II TE F3 zV 
ds, ear Ha. Jaran Krista 
Pe KE, Anak 


410. Dari Aisyah ra katanya: ”"Telah bersabdsa Rasulullah saw: 
” Apabila telah melewati batas sunatan/khitan, maka wajiblah mandi.” 
Kata Aisyah ra: '' Pernah aku lakukan bersama Rasulullah saw hal itu, 
maka kamipun segera mandi?”. (HR. Turmudzi dan Ibnu Majah). 


c 
— AK 


FEEn alga ZIE: Ja 3 SW 


Agan SG ENI A -a Yara 
HA GH RI JS) 20 boptgeslejdig aga 


cmd pebgaga JIN Lngup Calo EC AL 
“an 


215 





411. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: Di bawah semua rambut maka wajiblah mandi jinabat, maka 
basuhlah setiap bulu/rambut dan bersihkan kulitnya”. (HR. Abu 
Dawud, Turmudzi dan Ibnu Majah, dikatakan oleh Turmudzi hadits ter- 
'sebut hadits gharib). 


S5 Sido. JS Shane sy 
IE aas A5 IE gan 
c EA, Ian OK 


P2 ie 


SEE PERANG A h 
PA LG LAN. bari aolagatan SI 


ae S3 2 Fan 


412. "Dari Ali r.a. katanya: ''Telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 
”Barangsiapa yang meninggalkan satu tempat pada rambutnya ketika 
mandi jinabat tanpa membasuhnya, maka ia akan diperlakukan begini 
dan begitu/disiram dari api.” Kata Ali r.a.: Karena itu sengaja aku 
cukur kepalaku, karena itu sengaja aku cukur kepalaku, karena itu aku 
sengaja mencukur rambutku.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ad 
 Daarimi, hanya saja kedua terakhir tidak mengulangi ucapan ”'Karena 
itu aku mencukur kepalaku””.) 


LILIN — — Ego 
BAK IG TAN ANA 5 IN 


2» XX 


ah mia 
sun dad 2 gag 9 gs 
. Na 


413. "Dari A'isyah r.a.: ''Biasanya Rasulullah ...w. tidak lagi ber- 


P3 


216 


wudhu, setelah mandi wajib”. HR. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i 
dan Ibnu Majah). 


aan sa peng ES Lit 


01 ea aa 


414. Kata Aisyah ra katanya: ''Biasanya Nabi saw hanya mengusap 
bagian kepalanya yang luka dengan air tanpa menyiramnya dengan air 
walaupun beliau mandi jinabat”. (HR. Abu Daud). 


4 NE (4 


PASAL KETIGA 


22 
Ig pan LPesrak -3E, 35 3E3 " : 
0 ea Eergaan Pa NM 
Jana AA IE aj 


& 
— 
- 


» agagpiolgy 4 pen 2 Sai 


415. Dari Ya'la katanya: ''Pernah Nabi saw melihat seorang lelaki 
yang tidak bersuci setelah buang hajat, maka beliau naik mimbar. Se- 
telah bertahmid kepada Allah dan memuji-Nya, beliau bersabda: ''Se- 
sungguhnya Allah itu pemalu dan suka menutupi, Dia mencintai orang 
yang tahu malu dan suka menutupi dirinya, karena itu bila salah seorang 
dari kamu mandi, maka tutupilah dirinya.” (HR. Abu Daud). 


h 


A 


1) Rasulullah s.a.w. tidak berwudhu Jagi setelah mandi wajib sebab beliau berwudhu dulu 
sebelum mandi wajib. 


217 





434 £z Aa ella HA En IE GE LT 
na Ea ASN 


416. Dari Ubay bin Ka'ab ra katanya: ''Dipermulaan Islam seorang 
yang mengeluarkan mani tidak diwajibkan mandi, kemudian barulah di- 
wajibkannya.” (HR. Turmudzi, Abu Daud dan Addarimi). 


Sh 3 Sena De: dg 2 £W 
AK Ge Mania apa 2 Sh Et 


. Zelocploto, pe Bayar Pa 


417. Dari Ali ra katanya: ''Pernah ada seorang lelaki datang kepada 
Nabi sambil berkata: ''Aku mandi wajib kemudian aku shalat fajar. 
Tapi aku lihat ada yang tidak terkena air, maka bagaimanakah seharus- 
nya?” Jawab Rasulullah saw: ''Andaikata kamu usapi air dengan 
tanganmu, maka hal itu sudah cukup bagimu.” (HR. Ibnu Majah). 


£ Par bana .—. Aa — P3 
7 II Gr NS AA Tar NE EN PAN 
Pa EN. ba ea 
DAA As Aa Ne AP (Ge 
Ega TAN GG SS AG— Eits ae Peta Ti Pong —r 
9 — unta Tag 
.301201033 37 naa 5 SANA, 
418. Dari Ibnu Umar ra. katanya: ''Dulunya difardlukan shalat 50 
kali mandi jinabat 7 kali, mencuci pakaian yang kena air kencing se- 


banyak 7 kali, demikianlah senantiasa Rasulullah saw mohon keringan- 
an dari Allah, sampai akhirnya difardlukan shalat hanya lima kali, man- 


218 


di jinabat hanya satu kali, dan mencuci pakaian dari air kencing hanya 
satu kali.” (HR. Abu Daud). 


219 





J Pe "gg 
AI AJE 


BAB DIPERBOLEHKAN BERGAUL 
DENGAN SEORANG YANG SEDANG JUNUB 


92 2 
JPN pal 4 


PASAL PERTAMA 


ai Kara: Az P4 PPA Ie an 23 E 2» 
25 - 2... 7 aa 4 
Makan SA 


» 
nan FS gan 2 an lg 
. - - 
LP Sa Pa KEIK — 
KA 2. Pan AP TEA Top EN 


419. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Pernah aku bertemu 
dengan Rasulullah s.a.w. sedang aku dalam keadaan junub, maka beliau 
menarik tanganku dan berjalan bersamaku sampai beliau duduk. Ketika 
beliau duduk, maka aku pulang untuk mandi, ketika aku datang beliau 
masih duduk dan beliau bertanya: ”' Dari mana engkau wahai Abu Hu- 
rairah? Setelah aku ceritakan apa yang telah aku kerjakan, maka beliau 
berkata: ”'Subhaanallah, sesungguhnya seorang mu'min tidaklah najis.” 
(HR. Bukhari). 


220 


Pata Aalaru, 2 AE SEA RE AN. 
Pe ee NU na tai 
"Ing 

node Gina Uu Sejuta, era 

420. "Dari Ibnu Umar katanya: ''Pernah Umar bin Khaththab r.a. 

menyebutkan bahwa ia sedang junub di malam hari. Kata Rasulullah 


s.a.w.: "Berwudhulah dan cuci kemaluanmu kemudian tidurlah”. (Mut- 
tafag alaih). 


ad —- £ — — 
Ke z ANA AA YA (ewe 29 SV 
ge KAI .g Ra 
&. PESAN F3 Ki batur 131 
421. Dari 'Aisyah r.a. katanya: ''Biasanya Rasulullah s.a.w. bila 


sedang junub, kalau hendak makan atau tidur, maka beliau berwudhu 
seperti wudhunya ketika hendak shalat.” (Muttafag alaih). 


Mean LE: Ie Erann 1629 FAN 


Lg S1 LA ” aa SAS Se 
SAK EN PANAS 
NP MAYA 


422. Dari Abu Sa'id Al Khudri ra telah bersabda Rasulullah saw: 
” Jika salah seorang dari kamu telah berkumpul dengan istrinya lalu hen- 
dak mengulanginya lagi, maka pisahkan antara keduanya dengan ber- 
wudlu.” (HR. Muslim). 


suka ia BEAN NE SIS ENY 
P MIN Ape 


221 





423. Dari Anas ra katanya: ''Pernah Rasulullah saw menggilir istri- 
istrinya dengan satu kali mandi.” (HR. Muslim). 


Fs KE AK, KE NE ea sre 
pabean KAN 


424. Dari Aisyah ra katanya: ''Adalah Nabi saw senantiasa ber- 
dzikir kepada Allah setiap seaatnya.” (HR. Muslim). 


w Paud 
t NETP Ak 


: PASAL KEDUA 


JIE 
bata IndEeA si AE £Yo 


— 


AG rai Tg Au TA Pas Nu ra trka -- GK 


La 


ena Ia Keadaan II ver 


. selagtnu atas. ekerh 09) 


« Gaapai 
BA 
£ 
aa 
ta 
| $ 


4 


- 


425. Dari Ibnu Abbas ra katanya: ”'Ada salah seorang istri Nabi 
yang mandi dari satu bejana, ketika Rasulullah saw minta ia untuk ber- 
wudlu dari padanya, maka ia berkata: ”'Ya Rasulullah, aku sedang 
junub''. Jawab beliau: ''Sebenarnya air itu tidak terkena junub.?” 

(HR. Turmudzi, Abu Daud dan Ibnu Majjah). 


AE AA PAT MA A56 ET 


en 3gw)O DA 
- 7 ena z 91. 2 SIG 
Ta aa .. JAS 3 — 
426. Dari Aisyah ra katanya: ”Pernah Nabi saw mandi jinabat ke- 


mudian beliau minta dirangkul olehku, padahal aku belum mandi jina- 
bat.” (HR. Ibnu Majjah). 


222 


Tt AL AK NS 
Ai aeat BEE ES ENV 


.- — 2 8. 


Am EC 2 LN yA 3 
AA AI LA — BII :& 
(29 1Igpiol9)- Alda G:-3 Spaat Of 
& oo Zalogp tag Glad9 
427. Dari Ali ra katanya: Pernah Rasulullah saw keluar dari tem- 
pat buang air, kemudian beliau membacakan kepada kami Al Our'an 
dan makan daging bersama kami, dan tidaklah sesuatu yang meng- 
halangi beliau dari Al Our'an selain jinabat?”. (HR. Abu Daud dan 
Nasa'i). 
“ .. LET Se 
5 7 In 2 LADA z “38. AI £1A 
ne NS, 
an nah TANGAE es 
428. Dari Ibnu Umar ra katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 


"Seorang yang sedang haid atau junub janganlah membaca Al Our'an 
(HR. Turmudizi). 


1g 3n: Sepak wAN EN SE, Ear ra “. 
ap, SELANG 36. Aa oa 


. agtagsto! 197 


429. Dari Aisyah ra katanya: ''Rasulullah saw pernah bersabda: 
”Palingkan rumah-rumah ini dari masjid, sesungguhnya aku tidak 
mengizinkan bagi seorang yang sedang haid maupun seorang yang se- 
dang junub untuk masuk kedalam masjid””. (HR. Abu Daud). 


AL Kodg didy 6 IG SE EV 


2 


223 





- 


iogy. TN Sena “8 SEA 


. Gldtoaata 
430. Dari Ali ra katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ''Malai- 
kat itu tidak akan masuk rumah yang didalamnya terdapat gambar 
anjing ataupun seorang yang sedang junub”. (HR. Abu Daud dan 


ba 
Sepah Hd, 5 ME. JIE ea ES EA 
PALA sin HKN 
PAN Gp teror aa aan 


- 
P4 


431. Dari Ammar bin Yasir ra katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: '"Tiga orang yang tidak didekati oleh Malaikat: Bangkai orang 
kafir, seorang yang berdandan sebagai wanita, orang yang sedang 
junub, kecuali jika ia telah berwudlu?'. (HR. Abu Daud). 


9 LS 


4 
Ikan 2 AR ON SE an EES AI 


po 10,3 ebay dora, “x GEN 
Ata dig etthota). CAS 


432. Dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin 
Hazm bahwasanya salah satu surat yang ditulis oleh Rasulullah saw buat 
Amr bin Hazm diterangkan bahwa: ”'Tidak boleh seseorang memegang 
Al Our'an kecuali ia dalam keadaan suci.” (HR. Malik dan Daaraguth- 
ni). 


MEA Pa KE Dana YE. Sa ennesri ak 


- 


2 KAT TAnpa Las x Lega 
Sage SEE Is: deng SE 


LN 


brg TI . 1 SU 
2 Para SAN AS , 


Kaants EA ega aah Hide 


- 


TAK Pa 
nanhenya LES TE MNAL 


433. "”Dari Nafi” r.a. katanya: ''Pernah aku berjalan bersama 
dengan Ibnu Umar r.a. Ketika hendak buang air. Setelah ia selesai dalam 
pembicaraannya waktu itu ia berkata: '' Ada seorang lelaki yang berjalan 
di suatu perjalanan, ketika ia bertemu dengan Rasulullah yang baru ke 
luar dari tempat buang air, ia memberi salam kepada beliau, akan tetapi 
beliau tidak menjawabnya. Ketika orang itu telah menjauh, maka beliau 
bertayammum kemudian beliau menjawab salam orang itu sambil ber- 
kata: ”' Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi aku untuk menjawab 
salammu tadi kecuali dikarenakan aku dalam keadaan belum suci.'" 

(HR. Abu Dawud). 


S2 Oa kagrn . TEE 7 n Ka ad 
Pem KG, Ao PA trt 


SA TAP ma 
MN TEROR Gina 


» Pe. Fi 


2 39 Abg ka sdsadi Bliifkenyanata 
9 


t 


434. "Dari Al Muhajir bin Ounfudz bahwasanya ia pernah memberi 
salam kepada Rasulullah s.a.w. ketika beliau sedang kencing, tapi Ra- 
sulullah s.a.w. tidak menjawab salamnya, sampai setelah selesai beliau 


225 


berwudhu, kemudian beliau mengajukan uzurnya dan beliau berkata: 
"Sesungguhnya aku tidak senang menyebut nama Allah kecuali jika aku 
di dalam keadaan suci.” (HR. Abu Dawud). 


“p AA | 


$ PASAL KETIGA 


ai PA LATEN PEYNA Ten 5 - 


“Arlolayu Nekat MA LA 


435. ”'Dari Ummi Salamah r.a. katanya: ''Pernah Rasulullah s.a.w. 
sedang junub, kemudian beliau tidur, kemudian beliau bangun dan me- 
lanjutkan tidurnya kembali.” (HR. Ahmad). 


MA KA 


SS KANG Anh JET Ag 
Apa Pata PA TEA 
PA ARK Ada MTP 
DEA IG. 233 Fara 


3 


al # Mou IE 2. Dan Oo 2yes 39 an 


Ba TA 3d 25 kata 2 1g 
agan JL ade Saran 


436. ''Dari Su'bah r.a. katanya: “Sesungguhnya Ibnu Abbas r.a. 
jika mandi jinabat beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke 
tangan kirinya tujuh kali, kemudian ia membasuh kemaluannya. Suatu 
kali beliau terlupa telah berapa kali beliau membasuhnya? Maka beliau 
tanya padaku: '”Berapa kali aku telah membasuhnya? Jawabku: ” Aku 
tidak tahu berapa kali kamu telah mencucinya”. Kata Ibnu Abbas: 
'' Adakah sesuatu yang menghalangimu untuk tahu”. Kemudian ia ber- 


226 


wudhu, sebagaimana wudhunya untuk shalat, kemudian ia mengucur- 
kan air keseluruh tubuhnya. Kemudian ia - berkata: ''Beginilah cara 
Rasulullah s.a.w. bersuci”. (HR. Abu Dawud). 


sb Mipades IE, 3523 £XV 
Ny API MET ATE 
Lara AE it NA gs 


pe aa Naa 23 AG age 


437. ''Dari Abu Rafi' katanya: ''Rasulullah.s.a.w. pernah menggilir 
pada isteri-isterinya di suatu hari dan beliau mandi di rumah salah se- 
orang isterinya, kemudian beliau mandi lagi di rumah salah seorang 
isterinya yang lain. Ketika aku tanya: '”Bukankah sebaiknya engkau 
mandi sekali saja pada yang terakhir kalinya?” Jawab Rasulullah saw: 
”Ini adalah lebih bersih dan lebih baik dan lebih suci.” (HR. Ahmad 
dan Abu Daud). 


Kama dandan IE 09 EN SYA 
Mananta Aya 26 JA 
| Eau Casa M3 dg S3 Zn dg: 5159 
438. Dari Al Hakam bin Amru ra katanya: Rasulullah saw pernah 


melarang seorang berwudlu dengan air sisa bersucinya seorang wanita.” 
(HR. Abu Daud, Ibnu Majjah dan Turmudzi). 


SAS ma IS. SE KS ORAL s9 


Pant nnyara SE AAN ora 


TAGAR JAN BANYAK SE 


227 





tc 2 AL FAT 
Ad sahagilota). asu HA Ip 3 133 : «BAR, 
Bt, 


439. Dari Humaid Al Himyari ra katanya: ?'Pernah aku bertemu de- 
ngan seseorang yang pernah bergaul dengan Rasulullah saw selama 4 
tahun, sebagaimana Abu Hurairah, katanya: "Rasulullah saw melarang 
seorang wanita mandi dengan air sisa air bersucinya orang lelaki, demi- 
kian juga sebaliknya.” (HR. Abu Daud dan Nasa'i). 


228 


Asia 
BAB HUKUMNYA AIR 


SS 


Pel ina aa 


440. Dari Abu Hurairah ra katanya: ?'Rasulullah saw pernah ber- 
sabda: ''Janganlah salah seorang dari kamu kencing didalam air yang 
tenang yang tidak mengalir, kemudian ia mandi didalamnya.” 
(Muttafag Alaih). 


ABE (ai Ada AS 
pada 


441. Dari Jabir ra katanya: ” Rasulullah saw pernah melarang orang 
kencing didalam air yang tenang.” (HR. Muslim). 


28 Pe aa Na es | 
Sena Canyish tg Ta AA, 


23an ASN, seen A33 
alegite. Ka aan 


A 


442. Dari As Saa-ib bin Yazid ra SE "Pernah aku dibawa oleh 
bibiku menghadap kepada Nabi saw sambil berkata: '”" Wahai Rasulul- 


229 





lah, sesungguhnya putra saudariku ini sedang sakit'". Kemudian Rasu- 
lullah mengusap kepalaku dan memohonkan keberkatan bagiku. Kemu- 
dian beliau berwudlu dan sisa air wudlunya aku minum. Kemudian aku 
berdiri dibelakang beliau dan aku lihat Khatimun Nubuwwah berada di 
antara kedua tulang belikatnya.” (Muttafag Alaih). 


- 7 
4 Sit 7. 33 
age! 


.PASAL KEDUA 


Gets Bipaid, 535 Je Koe tar 
Adat tah c Ae Na Kk: 
Aolo). Bi Joan Sm IS 


AA « 2) Vig. Giro.e-Lajdiy ag 9219 


443. ” Dari Ibnu Umar r.a. katanya: ”' Pernah Rasulullah s.a.w. di- 
tanya tentang air yang ada di dalam lubangan yang menjadi tempat 
minumnya binatang-binatang buas dan srigala. Jawab Rasulullah s.a.w.: 
”Jika air itu sebanyak dua kulah, maka tidaklah najis”. (HR. Ahmad, 
Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, Ad Daarimi dan Ibnu Majah). 


(“4 5 “» - 54 Oa 
batu ds SL 5d: Isap Maa 1669 213 
1 —yg 2 2 #5 
SANG Fama AA nda 


3. LI '2.5.— 

&y Er Bid LN AG S3 
LS FR 

Hana ea « PE AELI “1 Au 

daan 


230 


444, "'Dari Abu Sa'id Al Khudri pernah ditanyakan pada Rasulul- 
lah s.a.w.: Wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudhu dari sebuah 
sumur yang didalamnya di buang bekas-bekas haid, daging-daging an- 
jing, dan kotoran?” Jawab Rasulullah s.a.w.: "Sesungguhnya air itu 
suci ia tidak dapat dinajiskan oleh apapun.” (HR. Ahmad, Turmudzi, 
Abu Dawud dan Nasa'i). 


SE LA, Ea EC - . v£ bt 
Beaaad IE BERAS to 
TN ANE SES 
$ AAS Wib BE S3 EtGs 
Taaa 2. P3 32 AI “3 25 - NE 
“X1 : LY oglo 12 Eau dg-s) 


. cad « zalicto. Slusti,. Sio Wo eiiloota) 


445. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ”' Pernah seorang berkata 
kepada Rasulullah s.a.w.: '' Wahai Rasulullah, bila kami naik kapal, dan 
kami hanya membawa sedikit air untuk minum, dan jika kami pakai un- 
tuk berwudhu, pasti kami akan kehausan, bolehkah kami berwudhu 
dengan air laut? Jawab beliau: ”'Air laut itu suci airnya dan halal 
bangkainya?”. (HR. Malik, Turmudzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, 
dan Ad Darimi). 


@Ne 


TS - aa 4 X « mm. 3 — 55 

1 ATU EAST. ls - Istri - 5 
Xu (masi: &. | . 
S2 Tah -.. Lal 2 - . 


- La . . ra Te Beni Ka 
Amdla pa Sam ds On JS. TN # 5. 
ay PA EN GE ega 


231 


5 





446. ”'Dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, ia adalah isteri Ibnu Abi 
Oatadah, bahwasanya pernah Abu Oatadah masuk ke rumahnya Kab- 
syah maka dituangkan baginya air wudhu yang diletakkan di suatu be- 
jana, tiba-tiba datanglah seekor kucing yang meminum dari air itu, ma- 
ka Abu Oatadah memiringkan bejana itu, sehingga kucing dapat minum 
dengan puas air yang ada di dalamnya. Ketika itu ia melihat kepadaku, 
maka ia berkata: ”' Apakah yang kamu heran wahai puteri saudaraku?” 
Katanya: ''Ya, aku heran”. Abu Oatadah: "Sesungguhnya Rasulullah 
s.a.w. pernah bersabda: ''Bahwa kucing itu tidaklah najis dan ia ter- 
masuk binatang yang senantiasa berada di sekitar kamu.” (HR. Malik, 
Ahmad, Turmudzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ad Daarimi). 


va ray 


CA Ba AE « Ing Angan £2V 
nanya an GA IE TA, 


- 


- Aa xz A 
ra Ag ag 23 27 35 
pala 2 gara SA YETE 2 aa A0 si 
Gea 


447. Dari Daud bin Shalih bin Dinar dari ibunya bahwasanya ju- 
ragan wanitanya menyuruhnya untuk mengirimkan sepiring Haritsah/bu- 
bur kambing buat ' Aisyah. ketika masuk kerumah ' Aisyah ia dapatkan 
A'isyah sedang shalat, dan A'isyah memberi isyarat agar bubur itu di- 
letakkan begitu saja. Kemudian datanglah seekor kucing, lalu makan 
dari padanya. Setelah selesai dari shalatnya, Aisyahpun makan pada 
bagian yang telah dimakan oleh kucing tadi sambil berkata: ”'Sesung- 
guhnya Rasulullah saw pernah bersabda: '” Bahwasanya kucing itu tidak- 
lah najis, sebab ia termasuk binatang yang selalu berada disekitar kamu 
dan pernah aku melihat Rasulullah saw berwudlu dari air yang bekas di- 
minum kucing.? (HR. Abu Daud). 


232 


(2 Man d2 SEA 
AE Fate is CHA 
(ada) 
448. Dari Jabir ra katanya: '”'Pernah Rasulullah saw ditanya: ''Bo- 


lehkah seseorang berwudiu dengan air yang telah diminum Himar?” 
Jawab Nabi saw: "Boleh. 


2 - 


pangan iniadin aan 


ne 2 P egaA 


oi Jaten: oma £ | PilaansG 159009 
TAN 


449. Dari Ummi Hani' ra katanya: ''Pernah Rasulullah saw mandi 
di dalam satu ember air bekas adonan tepung.” (HR. Nasa'i, Ibnu Maj- 


jah). 
& 7 
“ Si AA 4 


“PASAL KETIGA 
7 22 CG ar SS & kg ,y& 2 Rar 
FIS Sesi Handa MAY tan Gece 


TA Rea PEN bete KE AN Aa 
195 A22 GA Pandan andatoaga 
3 353 TAP S5 EB ES gasiialok 
Tanam: IS Gipatn alat, A bara 
an Pandaan ada 
Pee PAT En 





450. Dari Yahya bin Abdurrahman ra katanya: ''Pernah Umar ke- 
luar dalam satu rombongan yang didalamnya terdapat juga 'Amru tin 
?Ash. Ketika tiba disuatu telaga, Amru berseru: '” Wahai pemilik telaga, 
apakah binatang-binatang buas sering minum ditelaga ini?” Kata Umar: 
”Wahai pemilik.telaga, janganlah kamu beritahukan kepada kami ten- 
tang hat itu, sesungguhnya kami diperbolehkan minum dari air bekas 
minumnya binatang buas. Demikian juga binatang buaspun diperboleh- 
kannya?”. (HR. Imam Malik). Tentang ucapan Umar di atas, kata Ra- 
ziin: ''Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: 
”Bagi binatang-binatang buas itu apa yang telah diminumnya, dan 
sisanya diperbolehkan bagi kami untuk bersuci dan meminumnya.” 


pe dipanen andi £N 
ANA MENGAN Conte No isa 
Kere ArAwen dag NA 
elagtotaa TE ENG 


451. Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwasanya Rasulullah saw pernah 
ditanya tentang telaga-telaga air yang ada diantara kota Makkah dan 
Madinah yang sering didatangi binatang-binatang buas, anjing-anjing 
dan Himar, bolehkah dipakai untuk bersuci?” Jawab beliau: ''Bagi me- 
reka (binatang-binatang) itu boleh meminumnya dan bagi kami boleh 
bersuci dengannya.” (HR. Ibnu Majjah). 


DANA JE.a Lg EN ES z1 


PESAN 


ia hitot)- PA YAN SSS, oa 


452. Dari Umar bin Khaththab ra katanya: ''Janganlah kalian man- 
di dengan air yang dipanaskan dibawah terik Matahari, karena air itu 
dapat menyebabkan belang.” (HR. Daaraguthni). 


234 


ga ap S US 
BAB MENSUCIKAN HAL - HAL YANG NAJIS 


Tn IPA 
PASAL PERTAMA 
Parung OT TARI RX» LD 2G 2 
San Her andoan 5IE. dx. SA ICE 50x 
2g aa pnajukala - AMA LAN UNYI Ti 


sada Bidan data 


La 


-.. SAN oa Si 


453. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. pernah 
bersabda: ''Jika seekor anjing minum pada bejana salah seorang dari 
kamu, maka basahlah tujuh kali.” (Muttafag alaih). Dalam riwayat 
Muslim disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: ”' Cara mensuci- 
kan bejana salah seorang dari kamu bila dijilat oleh seekor anjing, maka 
hendaknya dibasuh dengan tujuh kali dan salah satunya dicampur de- 
ngan tanah.” 


SEK, smt Jl. TAYANI B.J so£. 


San path 
13 Ie as EN 3 seGelanagi 91-£ sleGo 


-.- 


- Golisttora, .« Senyum 


454. "'Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Pernah seorang Arab 
dusun kencing di dalam masjid, maka orang-orang bangkit untuk men- 
cegahnya. Nabi bersabda: "Biarkan sampai menyelesaikan, dan siram- 


235 





lah di atas kencingnya dengan setimba air, sesungguhnya diperintahkan 
kalian untuk memberi keringanan dan bukanlah untuk memberi ke- 
sukaran?”. (Bukhari). 


S2 , —— 2 SO maag Aa un 
Feb Sr NGGAK IS 200 
ATAS “3. 4 ihadas na - Ea 

—7 Arta “ag 


Ii PP eta 23, 


degan , LA PN ipa) Ha H ae us 


PA Per eaha Kerak Ta 
NON at AsAsA5 
2 Ag an Maa BRl Aa. 
A3 2 dis ABS Pa 
sale AL PA End elagag KAB. 3 


455. "Dari Anas r.a. katanya: ''Ketika kami sedang duduk-duduk 
bersama Rasulullah s.a.w. di dalam masjid, tiba-tiba datanglah seorang 
Arab dusun yang kencing di dalam masjid, maka para sahabat Rasulul- 
lah s.a.w. menghardiknya. Rasulullah s.a.w. melarang mereka meng- 
ganggunya dan merekapun membiarkannya sampai ia selesai. Setelah ia 
selesai, maka Rasulullah s.a.w. memanggil orang itu sambil berkata: 
?”Masjid-masjid tidak pantas untuk dikencingi ataupun dikotori. Se- 
sungguhnya masjid adalah tempat untuk berdzikir kepada Allah, shalat 
dan membaca Al Our'an. Kemudian Rasulullah s.a.w. menyuruh se- 
orang untuk mengambil setimba air dan menyiramkan keatas kencing- 
nya.” (Muttafag alaih). | 


— 3 & ,&£ “Ye 2 5. 
Ay ata nata, LA 323 201 
1 


SAE Pi aagrat, se katak 15 C5 ENETA 


DA NS saS ALA GE 


”L 


Kena Pe Ala 
San Sita an NE PA sat 2 aya 


456. ''Dari Asma' binti Abubakar r.a. katanya: '"Ada seorang wa- 
nita bertanya kepada Rasulullah s.a.w. bagaimanakah jika salah se- 
orang dari kami (kaum wanita) bajunya terkena darah haid?” Jawab be- 
liau: ?'Jika salah seorang dari kalian bajunya terkena darah haid, maka 
hilangkanlah dengan kuku (digaruk) kemudian basahilah dengan air, 
kemudian pakailah untuk shalat?” (Muttafag alaih). 


gini, AJE net GLS tov 
MERK SE pt AA 
53 Imap: Aa AN da3 2115 3 T-— 


457. "Dari Sulaiman bin Yasar r.a. katanya: ”' Pernah aku bertanya 
kepada 'Aisyah -r.a.- tentang air mani yang tertumpuk di baju, maka 
kata 'Aisyah: ?' Pernah aku mencuci air mani yang ada di baju Rasulul- 
lah s.a.w. kemudian beliau pergi shalat, sedangkan bekas cucian di baju- 
nya masih belum kering.” (Muttafag alaih). 


2 X.e Ie Na £21 
&ilc SI 545 ata 
.Muwaoday- IP le dl d5 Pa 
458. ”'Dari Al .Aswad dan Hammaan dari A'isyah r.a. katanya: 
”Pernah aku menggaruk bekas air mani yang ada pada baju 
Ra uga 


237 





Aa Ka, Ta p5dneny2tI : 
Pena aa Spa 
» le 331 ai 


459. Dari Ummu Oais binti Mihshan bahwasanya ia pernah mem- 
bawa anak kecilnya yang masih belum pernah makan makanan apapun 
kepada Rasulullah s.a.w. kemudian Rasulullah mendudukkan anak itu 
di pangkuannya dan ia pun kencing di atas baju beliau, kemudian beliau 
minta air lalu memercikkan air di atas baju beliau yang terkena air ken- 
cing itu tanpa membasuhnya.” (Muttafag alaih) 


bt 


I, 


. 


2 (ea 
p Perri Tae PP -— KA ENI perang TAN Ketan £1 
“ ae” RI 


Aan Mer adcawi 
. Mumso19) 
460. ”'Dari Abdullah bin Abbas r.a. katanya: '”Pernah aku men- 


dengar Rasulullah s.a.w. bersabda: ”Jika kulit binatang telah disamak, 
maka ia menjadi suci.” (HR. Muslim). 


pad 


ES Bagas 


- ag 


baal —- - “GG e.T.- ut 
S3 Nata Is Giaa 5 IE Jasa 
Uglay PASS Ja 2 ai d5 
- Fa NE IM SE Aa 937 9 
AJI Ka ci: Beta Yr A NAGA 
2 ia Gi 


.-.... 


Ade gaxo-u 


461. Dari Abdullah bin Abbas r.a. katanya: ”' Pernah Maimunah 
diberikan kepadanya hadiah seekor kambing, tapi tidak lama kambing 
itu mati, ketika Rasulullah s.a.w. melihatnya, Rasulullah bertanya: 
”Mengapa tidak mau ambil kulitnya dan kamu samak, kemudian kamu 


238 


manfaatkannya?'' Kata mereka: ''Kambing ini telah menjadi bangkai.” 
Kata Rasulullah s.a.w.: ''Sesungguhnya yang diharamkan banya mema- 
kannya.”' (Muttafag alaih). 


Federal. PTN ——. £ 
og)» A bagi ena £ AE Tae 
PPU 


462. "Dari Saudah isteri Rasulullah s.a.w. katanya: ”'Pernah kami 
mempunyai kambing mati, kemudian kami samak kulitnya dan kami 
jemur sampai dapat dipakai menjadi girbah kantong air.” (Bukhari). 


TAN AP 
"AN « 
PASAL KEDUA 


Pn Kara PLAN ter Lues et 


Hakan ian. Ketan 
AG, TAS ngabAye Sera SIS Elas Ki 
da JA Ipa AG. s ig Ida SA Ev 


Snlogelgraglag9 421 


463. Dari Lubabah binti Harits katanya: ''Ketika Husein sedang di- 
pangku oleh Rasulullah saw, ia kencing diatas baju beliau, maka kataku: 
”Pakailah pakaianmu yang ini dan berikan kainmu itu untuk aku cuci.” 
Jawab Rasulullah saw: ”' Sesungguhnya pakaian harus dicuci jika ter- 
kena kencingnya anak kecil wanita, akan tetapi cukup dengan dipercik- 
kan air bila terkena kencingnya anak kecil lelaki.)””. (HR. Abu Daud dan 
Ibnu Majjah). 


.) Anak kecil lelaki yang belum pernah makan makanan apapun selain air susu ibunya saja. 


239 





AI Sa RA GIE IE Sato 5 #1 
PE TAN PA PATA NA YA yng 
PN 


464. Dari Abu Hurairah ra katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Jika sandal salah seorang dari kamu menginjak kotoran.i, maka 
cukuplah tanah untuk mensucikannya.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Ma- 
jah). 


Pena asa agya Langka Tea & 510 
AN Te Pa TRAA KA 
Liontin ME ANA 


SL Hheores Ya rak o Li-dis, 


465.. Dari Ummu Salamah katanya: ”'Pernah seorang wanita ber- 
kata padanya: "Pernah baju panjangku melewati tempat yang najis 
ketika aku berjalan di dekatnya”. Kata Ummu Salamah: ''Pernah Rasu- 
lullah saw bersabda tentang hal itu akan disucikan dengan tanah yang se- 
sudahnya.»)”. (HR. Malik, Ahmad, Turmudzi, Abu Daud dan Adda- 
rimi) 

Pa. ”. - 2 


Ea  Prergangi dbe PAGI, SAN 3 C1 


a9l39Aol9) rap AA Pi AAA 
.IL, 


466. Dari Migdam bin Ma'di Karib katanya: "Rasulullah saw telah 
melarang untuk memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas 





.1) Segala kotoran yang menajiskan 
2D Bian yang toa arang ai akan dimcian oleh tanah yang tdak aa di empat 


240 


dan menunggang di atasnya.”. (HR. Abu Daud dan Nasa'i). 


9. 
“3 Ana TN ES CV 
Pp NG AA T— Ter 
Ta snaatgeaPioa gladohlegs 
467. Dari Abul Malik bin Usamah dari ayahnya dari Nabi saw bah- 


wasanya beliau saw melarang memakai pakaian dan duduk diatas kulit 
binatang buas.” (HR. Abu Daud dan Nasa'i). 


Senat Keknsent EN 
Ana ENG KENA, 
-zolodrlo: Bali Lanando.cote 


468. Dari Abdullah bin Ukaim katanya: '"Telah datang kepada 
kami surat dari Rasulullah saw, yang isinya melarang kami untuk me- 
manfaatkan kulit binatang buas.” (HR. Turmudzi, Abu Daud, Nasa'i 
dan Ibnu Majjah). 


AK dd Sg Ka wah Tea eoe5 1 
Pe Sa Sana 
295 2919. Aloe 19): Haa TS 


469. Dari Aisyah ra katanya: ''Rasulullah saw membolehkan untuk 
memanfaatkan kulit binatang yang mati tidak disembelih jika telah di- 
samak.” (HR. Imam Malik dan Abu Daud). 


sbg, ES KAS RA PT KA 
A22 ad - - Ta Oam 
Angin HKI ye Gi 59 po IP 


241 





J3. Cita KA EPA YArII 3 Ka 
FE Mie Agak SA 
.agtagn9.A2lol9) 


470. Dari Maimunah ra: ''Pernah Nabi saw melewati pada sekelom- 
pok orang yang sedang menyeret bangkai domba yang sebesar keledai, 
maka Rasulullah saw berkata: ”' Alangkah baiknya jika kamu memanfa- 
atkan kulitnya!” Kata mereka: ”' Sesungguhnya domba ini mati tidak di- 
sembelih”. Jawab Rasulullah saw: ''Cukup air dan daun wangi untuk 
mensucikannya.” (HR. Ahmad dan Abu Daud). 


Pegaandn ErdE analis A3 
T FS P .. it — 2912 
AM PA BINA ah 2 ELIA 


—. — Pe £-. 5 DD BA — Ta 
(Aam ds 355 Anda dg e 27 ls: AS sih 
pan. —ata 2 

.sotrggtTelay.u la 


471. Dari Salamah bin Muhabbig berkata: ''Pernah Rasulullah saw 
datang ke rumah satu keluarga di Tabuk. Ketika beliau melihat girbah 
kantong air yang tergantung, maka Rasulullah saw minta diambilkan 
air.” Jawab mereka: ”'Sesungguhnya kulit ini dari bangkai kambing 
yang mati tidak disembelih.” Jawab Rasulullah saw: "Kulit yang telah 
disamak adalah suci.” (HR. Ahmad dan Abu Daud). 


2 z “0 
6. ika (2 
PASAL KETIGA 


ka Yen KaE.cte. HSE Ian “73 sr 
AE LA TaA AN AS Ara 


— 


, Al 
an 


242 


ae dadi dg Ep SANA 3 
ati end SE. Int GS 


472. ''Dari seorang wanita dari Bani Abdul Asyhal katanya: ”' Aku 
pernah berkata kepada Rasulullah s.a.w.: ''Wahai Rasulullah, sesung- 
guhnya jalanan kami yang menuju ke masjid ada jalanan yang terkena 
najis, bagaimana jika kami melewatinya di waktu hujan?” Tanya Rasu- 
lullah s.a.w.: '' Apakah setelah jalanan itu masih ada jalanan yang lebih 
bersih dari itu?” Jawabnya: ''Ya”. Kata Rasulullah s.a.w.: ”'Jalanan 
yang bersih dapat membersihkan kotoran yang datangnya dari jalanan 
yang kotor”. (Abu Dawud). 


AGS IG, sksasiina GE ig 
PN bisa Aan 2) 3) 


473. "Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. katanya: ''Kami pernah shalat 
bersama Rasulullah s:a.w. tanpa wudhu lagi setelah kami menginjak 
kotoran»). (Turmudzi). 


s3, Ye KIE NNEK, ja YEN LNG 
Par EA TAN Blind 250153 
Lola) cs | 
474. "Dari Ibnu Umar katanya: "Banyak anjing yang bersimpang 


siur di masjid di zaman Rasulullah s.a.w. akan tetapi mereka tidak mem- 
basuhnya sedikitpun dari padanya.” (HR. Bukhari). 


LV 


243 





2 7 , 
JADI VE gan Ol 
BAB MENGUSAP SEPATU BOOT 


, SAS Af 


PASAL PERTAMA 


Hp “28, Je. SES £vYo 
.&« TE NNAA Iedesatdn 


475. ?'Dari Al Me katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 
”Tidak najis kencingnya binatang yang tidak dimakan dagingnya.” 
(HR. Ahmad dan Daara Outhni). 


Abah Md Sorga EGA UT 
Ajak: Ta ENG Hang 
o353i Da Gia Sg zr 


ban gEA 


476. ”'Dari Syuraikh bin Hani” katanya: ''Pernah aku bertanya ke- 
pada Ali bin Abi Thalib r.a. tentang masa/batas waktu dibolehkannya 
mengusap sepatu boot””. Kata Ali r.a.: ''Rasulullah memberi batas 
waktu tiga hari tiga malam bagi seorang musafir dan sehari semalam 
bagi orang yang mukim untuk mengusap kedua sepatu bootnya.” 

(HR. Muslim) 


Ane Aap AA AB n33 RAS ENY 


Ia SI &, LL RU JE- KESE 


Ka an RS 


Pn Ietot 8 SA SG. s “ Mer X —— 
US. saalj.s Sola Aan talaS KN Ya tar 
4 2 2304 AA 


IBAN MAN Aa 3 


— 3 Oo Pa . 3 2 SN “— IS na 


BP NG Ae Te 
an LIPI 
Hap IA eta Nee 


Sa Aa Jala: SE 


- 


56 Lan SES. ES ERA mani 


GS s. AA Ea 
3 ag) TA gp, SN 
TEE Sa AO EA Ya 

2 sh Asa alits3 34 Ea Penca Apa 


Ae Satar NN Ansaga 
Ti BI ia Game MA AE 
play Tan 


47). "Dari Al Mughirah bin Syu'bah bahwasanya ia pernah ikut 
berperang bersama Rasulullah s.a.w. di medan perang Tabuk, waktu itu 
Rasulullah s.a.w. menuju ke tempat buang air, dan aku mengikuti beliau 
sambil membawakan air sebelum tiba saatnya shalat subuh. Dan ketika 
beliau kembali dari tempat buang airnya, aku menuangkan air ke tangan 
beliau, maka beliau mencuci kedua tangannya dan wajahnya. Ketika 
hendak mencuci kedua lengannya, beliau tidak dapat menyingsingkan le- 
ngan bajunya dikarenakan sempit pada bagian lengannya, sehingga be- 
liau terpaksa melepaskannya dan meletakkan pada pundaknya. Kemu- 
dian beliau mencuci kedua lengannya dan beliau mengusap jambulnya 
dan bagian atas serbannya. Kemudian ketika aku akan melepaskan ke- 
dua sepatu botnya, beliau berkata: ''Biarkan, sebab waktu memakainya, 


245 


aku dalam keadaan suci”. Kemudian beliau hanya mengusap dibagian 
atas kedua sepatu botnya. Kemudian beliau mengendarai kendaraanny: 
kembali dan akupun juga demikian sampai kami tiba ditempat kaun 
muslimin yang tengah mengerjakan shalat fajar yang di-imami oleh Ab- 
durahman bin Auf. Waktu itu ia telah menyelesaikan satu rakaat, dan 
ketika ia merasa bahwa Nabi telah sampai ditempatnya, maka ia 
berusaha untuk mundur ke belakang, akan tetapi Nabi memberikan 
isyarat agar ia tetap meneruskan shalatnya dan Nabipun ikut shalat ber- 
samanya, ketika ia salam, maka Nabi saw berdiri dan aku pun juga ber- 
diri untuk menyelesaikan rahmat yang masih tertinggal.” 


(HR. Muslim). 
a 7, 
"GE hadi 
PASAL KEDUA 
Ang Sea ak Toe SA 
AA KE : Ia esek ad 


B1 ESA Sea D6 
an aj SN Aga AE aa Idi 


c K9b: sadari Nas: Gb3) Mio depoi9 
“« Oa In Alia al 


478. Dari Abi Bakrah dari Nabi saw.katanya: ''Bahwasanya Nabi 
saw memberikan izin bagi orang musafir tiga hari tiga malam untuk 
mengusap kedua sepatu botnya, dan bagi seorang mukim, hanya dengan 
waktu sehari semalam jika ia berwudlu'". (HR. Atsram didalam sunnah- 
nya dan Ibnu Huzaimah dan Daaraguthni). Dikatakan oleh Al Khithabi, 
bahwa hadits tersebut shahih isnadnya, demikianlah sebagaimana yang 
telah disebutkan dalam kitab '' Al Muntaga””. 


| 
Ii 


246 


Fa dpn IE Enes tm 
— SES aan fa NE AIA 


- 


(3385 Beo KATEN GS 
“GLAg sio Fitoha, 


-. 


479. Dari Sofyan bin Assal katanya: ''Nabi saw menyuruh kami, 
bila kami dalam bepergian untuk tidak mencopot khuf-khuf kami se- 
lama tiga hari tiga malam, baik kami setelah buang air, kencing atau- 
pun tidur, kecuali jika kami jinabat.” (HR. Turmudzi dan Nasa'i). 


pa SE AGS STA &: 
Idiorr). ea 955552 


-, Ta 
B3, Na: Aa aa 260195. aga 
AA 9 KL Mr A23L5 Ar 
as 4 "3 24 -. Ti 
| d3 
.Agla 


La 


480. Dari Al Mughirah bin Syu'bah ra katanya: '' Pernah aku mem- 
bantu Nabi saw untuk berwudlu dihari peperangan Tabuk, maka beliau 
hanya mengusap bagian atas dan bawah ena. ? (HR. Abu Daud, 


Turmudzi dan Ibnu Maj Ga 


247 





481. Dari Mughirah bin Syu'bah ra katanya: '' Aku melihat Nabi 
saw mengusap bagian atas kedua khufnya””. (HR. Turmudzi dan Abu 
Daud). 


- 


wax LA 1S La 24 5 
PAN ara Sa PEMER. JERES 
“ro lego uagtsoe9. AL lola) Tea 
482. Dari Mughirah bin Syu'bah ra katanya: '” Pernah Nabi saw ber- 


wudlu, kemudian beliau hanya mengusap kedua kaosnya dan kedua san- 
dalnya.” (HR. Ahmad, Turmudzi, Abu Daud dan Ibnu Majjah). 


ra 7 
AH 
"PASAL KETIGA 


Pre In 3 II — IAI 
papa Ip Erna IE 5 TaNGE SAY 


— Ag 
nk dmna dasi 
: Pa retak | nat Lane 


.a9bso190 409) “« Jess GEA ig 


483. Dari Al Mughirah katanya: "Pernah ketika Rasulullah saw 
mengusap kedua khufnya, aku tegur: ”'Ya Rasulullah, apakah engkau 
lupa?” Jawab Rasulullah saw: ”' Bahkan engkau sendiri yang lupa, be- 
ginilah aku disuruh oleh Allah Azza Wa Jalla.” (HR. Ahmad dan Abu 


Daud). 
La SEGI da eni IM 
SD 
Par TA bae SEN GAS TAN 


— 3... 
Pe aa KATA, 
: Ta Cg AN 9 «ag lagzlotay 


484. Dari Ali ra katanya: '' Andaikata agama kita didasarkan de- 
ngan akal, tentunya mengusap dibagian bawah sepatu khuf itu lebih 
pantas dari pada mengusap bagian atasnya, danaku pernah lihat Ra- 
sulullah saw mengusap bagian atas kedua khufnya.” (HR. Abu Daud, 
Daarimi). 


249 


PAN 


BAB TAYAMMUM 


| 27 1 
» SAK 4 
PASAL PERTAMA 


LI RAI Kes NS Ns arrjsia 
» Hn: Ag Zat dgan: SE. Aas 2S sAO 


9 
SA PA 2 AIA IE ea 
H-5 24 na Pia z 
IEEE A KAN EA 
Mena At KEHHUTA: Ga 

485. ”Dari Hudzaifah katanya: "Rasulullah s.a.w. pernah ber- 
sabda: ''Kami dilebihkan dari seluruh umat manusia dengan 3 perkara: 
”Shaf-shaf kami dalam shalat disamakan dengan shaf-shafnya para 
malaikat, diseluruh bagian bumi dijadikan bagi kami sebagian masjid 
dan tanahnya dijadikan suci bagi kami (untuk bertayammum), jika kami 
tidak mendapatkan air untuk bersuci”. (Muslim). 


KE A Pe 9N: ISA ES2635 £A1 
FALS Pads. JaS 
Dua ba 
aa tra aa sada 

PA Hana PA? 


250 


486. ”'Dari Imran katanya: ?'Pernah kami dalam suatu perjalanan 
. dengan Nabi s.a.w. ketika Rasulullah bersembahyang dengan orang- 
orang, ada satu orang yang tidak ikut shalat berjamaah. Tanya Rasulul- 
lah s.a.w.: Hai Fulan, mengapa kamu tidak ikut shalat jama'ah ber- 
sama kami?” Jawabnya ” Aku sedang junub, sedangkan aku tidak men- 
dapatkan air”. Jawab Rasulullah s.a.w.: Hendaknya kamu bersuci 
dengan tanah, sebab hal itu telah cukup bagimu.” (Muttafag alaih). 


PA ip ce dlda Jasa: pa at 


EA MPI Kat al: daa 
Uelssesiati, an Tn BA. PA 


SIS EL KAA, Jaa Km 
MEREK Am da3. Zi - SANG 3 


N 


$ 


—— 


- 


— 


Ans SAK Berna 
cg Lehkg elo: KE AG “gag pama “yan 
Rea Yara tenar nana Ne en 


ME 5 Alang 3 


487. Dari 'Ammar katanya: Ada seorang lelaki datang kepada 
Umar bin Khaththab ra sambil berkata: ” Aku sedang junub tetapi aku 
tidak mendapatkan air”. Kata Ammar kepada Umar: ”'Tidakkah 
engkau ingat keika kami sedang dalam suatu perjalanan, waktu itu aku 
dan engkau didalam keadaan junub, sedangkan engkau tidak ikut sha- 
lat, adapun waktu itu aku membolak-balikkan tubuhku diatas tanah, 
dan kemudian aku shalat. Waktu aku ceritakan hal itu kepada Nabi saw, 
maka beliau memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian 
ditiupnya dan diusapkan ke wajahnya dan kedua telapak tangannya”. 
(HR. Bukhari). Sedangkan dalam riwayat Muslim dikatakan: '” Waktu 


251 





itu beliau bersabda: ”' Cukup bagimu, kamu pukulkan kedua tanganmu 
-ke tanah dan kemudian tiup. Kemudian kamu usapkan keduanya kewa- . 
jahmu dan pada kedua telapak tanganmu.” 


La JIE, KAN ar ANA 69 9 IM 
PA ar 213 Ipa KEK 
Si Wram, Ka mb BS 


RA asn 
3 Guopnind Oota il 
Dejan depan ja Pin 


488. Dari Abu Juhaim bin Harits bin Shimmah katanya: ”' Pernah 
aku lewat dihadapan Nabi ketika beliau sedang kencing, maka aku mem: 
berikan salam kepada beliau, tapi beliau tidak menjawab salam padaku, 
sampai beliau menepi di pinggir dinding, kemudian dinding itu dikerik 
dengan tongkat beliau, kemudian beliau letakkan kedua telapak tangan- 
nya pada dinding dan mengusapkan ke wajahnya dan kedua lengannya, 
kemudian barulah beliau menjawab salamku tadi.” 


y sit 25 ie 
PASAL KEDUA 
ane Papa: AE. IE Sie 2 
aan Ea iangi dna KAN 
Ja KANE RAN ES 
- PA ENI Aigerst 


252 


489. Dari Abu Dzarr katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Sesungguhnya tanah halus yang suci itu boleh dipakai wudlu oleh se- 
orang muslim jika tidak mendapatkan air walau sampai sepuluh tahun 
lamanya. Akan tetapi bila telah mendapatkan air, maka siramlah kulit- 
nya dengan air, sebab hal itu adalah lebih baik.” (HR. Ahmad, Tur- 
mudzi, Abu Daud). 


SIN TA PIA AAA TERI 
Sij3 alta Na Aa 
aa Es Lala Aa Sisa 
Kata SEE. ANE :: EA 
RE 55 dea N PT 
pe ag CA Yan AE MAAN 


Paman 2, PAN AA, Sara AI Pan ogah HA 


Cet RPL 
.aggtol9). wo 5 Say ME AE 


490. Dari Jabir katanya: ''Pernah aku dalam suatu perjalanan, 
salah seorang dari kami terbentur pada batu, sehingga kepalanya ter- 
luka. Ketika ia tidur ia berihtilam. Kemudian ketika ia tanya kepada 
kawan-kawannya: '”Bolehkah aku bertayamum?” Jawab mereka: 
"Tidak boleh, sebab engkau masih bisa mandi dengan air.” Maka ia 
mandi sehingga ia mati. Ketika kami beritahukan hal itu kepada Nabi 
saw beliau berkata: ”'Sungguh mereka telah membunuhnya, semoga 
Allah membunuh mereka, mengapa mereka tidak bertanya ketika me- 
reka tidak mengerti? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya, 
sesungguhnya bagi orang itu cukup bertayamum saja dan lukanya boleh 
dibalut dengan kain. Kemudian ia mengusapkan air diatas lukanya, ke- 
mudian meratakan air diseluruh tubuhnya.” (HR. Abu Daud). 


- -— 


253 





aa JIN TE Kena 3! 
Ken aa Jana aa 
SAN Aa TN ig Fate 
FEB ad EA Agan 
S3 2 Heads 3 
353 AN AAS aa Si Ea 


cal cagtagola) 


491. Dari Abu Sa'id Al Khudri katanya: ''Ada dua orang lelaki 
yang bepergian, ketika tiba waktunya shalat, keduanya tidak mendapat- 
kan air, maka keduanya bertayamum dengan debu yang bersih, lalu ke- 
duanya mengerjakan 'shalat. Setelah mendapatkan air, salah satu dari 
keduanya berwudlu lalu ia mengulangi shalatnya, akan tetapi yang lain 
tidak mengulangi shalatnya kembali. Ketika keduanya menceritakan hal 
itu kepada Rasulullah saw, maka beliau berkata kepada yang tidak 
mengulangi shalatnya: ''Sungguh engkau telah cocok dengan As Sun- 
nah, dan shalatmu tadi telah cukup”. Kemudian beliau berkata kepada 
orang yang berwudlu dan mengulangi shalatnya: ”' Sungguh engkau telah 
mendapat dua kali lipat pahala.” (HR. Abu Daud dan Addarimi). 


» SEN Lah 

PASAL KETIGA 
SAY. ds. Tae eapep, Aang s4r 
2 .X. sa & na 
AN Ea an ra EA 


Be 


254 


92x Sia DENGAN 591 


492. Dari Abul Juhaim bin Harits bin Shimmah 'katanya: "Pernah 
Nabi saw ketika beliau kembali dari sumur Jamal (suatu tempat yang . 
berada di Madinah), beliau bertemu dengan seorang lelaki dan orang itu 
memberi salam, tetapi beliau tidak menjawab salam orang itu sampai 
beliau tiba di suatu dinding dan mengusap wajahnya dan kedua telapak 
tangannya dengan debu yang ada di dinding itu. Kemudian beliau baru- 
lah menjawab salam orang itu.” (Muttafag Alaih). 


OP am 


ES SAR ET, metan ES. 9 MV 


Dereaenop PANGAN L Sdpai denis 


- OX 


2 
S5 eta 2 1 eh Se GL “gg & 1 , 


Kaca sala mer 


(Dea 2433 “9 35.3 2 aa 1 LA, 
dpuad Geo Pop abelaae 


Foke SAN es 


LL 


493. Dari Ammar bin Yasir katanya: ''Bahwasanya pernah para 
sahabat Rasulullah saw bertayamum ketika hendak shalat tajar, mereka 
memukulkan telapak tangan mereka diatas tanah, kemudian diusapkan 
ke wajah mereka, lalu mereka memukulkan telapak tangannya lagi ke- 
atas tanah sekali lagi lalu diusapkan keseluruh tangan mereka, mulai 
telapak tangan sampai ke bahu dan ketiak mereka.” (HR. Abu Daud). 


255 


19 1 Ly 0 33 9 — 
Led Pol DL 
BAB MANDI - MANDI YANG DISUNNAHKAN 


» GAY Ma # 


PASAL PERTAMA 


Ipa Li Maan #14 
Ada iibana pn METAL aa Aslam 


494. Dari Ibnu Umar ra katanya: ''Rasulullah saw telah bersabda: 
” Jika salah seorang dari kamu menghadiri shalat jum'at, maka mandi- 
lah terlebih dahulu.?” (Muttafag Alaih). 


b) 
Jap 22. 


dx de 5dE: SE EMAS ee au) 
Sosis EK ANS, 


495. Dari Abu Sa'd Al Khudri katanya: ?'Rasulullah saw telah ber- 
sabda: ”'Mandi dihari jum'at itu wajib.) bagi seorang yang telah balig.” 
(Muttafag Alaih). 


Pa ea Pap, AA ae Pan IE 2 
ag SJE.JS, Bye GIES SAT 


Jada Ca el an. ma ba 


.) Wajib disini menunjukkan dikuatkannya mandi untuk shalat jum'at. (Sunnah Mu'akkad) 


256 


496. Dari Abu Hurairah ra katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk mandi setiap tujuh 
hari sekali dengan membasuh kepala dan badannya.” (Muttafag Alaih). 


“ 7, 
y GB | b 2d 
-. 


PASAL KEDUA 


Gan IE GA Lereyaaca £4v 
Paya 

NANGA Ca SES 

No Ngsa lg a9l3 gg 42101 ne 


497. Dari Samurah bin Jundub katanya: '"Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ”'Barangsiapa yang berwudlu di hari jum'at, maka hal itu sudah 
mencukupi baginya, tapi barangsiapa yang mandi di hari itu, maka hal 
itu jauh lebih afdhol?. (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i dan 
Addarimi). 


2 


2 "73 j2 
Oa» Sad, E: IE F7 ANE SAN 
Sega a39 zelewola)- REI SA 


Pa aga 


an te Ye Er rar, 29159219 


498. Dari Abu Hurairah ra katanya: ””Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”' Barangsiapa yang telah memandikan orang mati, maka mandilah 
ia.” (Ibnu Majah). Dan ditambahkan oleh Ahmad, Turmudzi dan Abu 
Daud: ” Barangsiapa yang membawa/memikulnya, maka mandilah ia.” 


T- 9 bara 2 Ap na 
SS Pra Han era : Ken San, 


257 





22 9 — 


. ag'sgolola)- Ng Ius yag 


499. Dari Aisyah ra katanya: ''Biasanya Nabi saw mandi disebab- 
kan 4 perkara: "Dikarenakan junub, dihari jum'at, setelah bercanduk, 
dan setelah memandikan orang mati.” (HR. Abu Daud). 

In 2 


Ea AS, SAAT oren Oo. 


-— Dn Fto 


AN p.agtag9 G-iopolo»-3 2 Augeked Isas01 


500. Dari Oais bin 'Aashim bahwasanya ketika ia menyatakan ke- 
islamannya, maka Rasulullah saw menyuruhnya mandi dengan air dan 
dengan kayu bidara””. (HR. Turmudzi, Abu Daud dan Nasa'i. 


J3 Pa -« 
4 SIS KAK 
PASAL KETIGA 
24 Fata (PA 


lal, lsc3 GNI E.dis 5. 2 Ke GE ON 
5. Aa Ae ai Pa 
JL A IE, AS EN 
ALAN KATA AKG: FA 13m Ny 
Ferdian Gesit GIA. SANG “ai jai 
Ga TA san EA: TA Apt PIA 
AJE, Sip H5ga 
Hina, Apa ES Pa ANE YAA TE 
dak BIP 5 KE GS 


258 


.. 


ola Gila sa 2 kaga 
Ten IA ARTA 2 


MAL NE ag Aa ta due 
aa GI 3 


—.. Ra 
KENA L22g Pat Ja 
ah, Ia 
. aglsgslola) MM asn 


501. ''Dari Ikrimah katanya: '"Ada sebagian penduduk Irag datang 
kepada Ibnu Abbas sambil bertanya: '' Wahai Ibnu Abbas, apakah man- 
di di hari jum'at itu diwajibkan?”' Jawab Ibnu Abbas r.a.: Tidak, akan 
tetapi hal itu lebih suci dan lebih bagus orang yang mandi. Dan bagi 
seorang yang tidak mandi, maka tidaklah mengapa. Aku ceritakan ke- 
pada. kalian: ''Kapankah dimulainya perintah mandi di hari jum'at?” 
Ada sebagian orang-orang yang tidak mampu, mereka memakai pakaian 
dari bulu (wool) dan mereka selalu mengangkat barang-barang di atas 
pundaknya, waktu itu masjid mereka sangat sempit dan atapnya yang 
terbuat dari pelepah kurma, sangat rendah sekali. Ketika Rasulullah 
s.a.w. menghadiri shalat jum'at dihari yang sangat panas, di saat itu 
orang-orang yang memakai baju bulu, banyak yang mengeluarkan ke- 
ringat, sehingga menimbulkan bau yang tidak enak bagi orang yang ada 
di sekelilingnya. Ketika Rasulullah s.a.w. mencium bau yang tidak sedap 
itu, beliau bersabda: '” Wahai manusia, jika di hari jum'at, hendaknya 
kalian mandi terlebih dahulu, kemudian pakailah sebaik-baiknya mi- 
nyak harum'”. Kata Ibnu Abbas: ''Kemudian ketika Allah memberikan 
keluasan rizki kepada kaum muslimin sehingga tidak ada lagi mereka 
yang memakai pakaian bulu, di hari jum'at mereka tidak lagi bekerja 
dan masjid mereka pun diperluas. Sehingga bau yang tidak sedap itu 
tidak lagi dapat tercium di kalangan mereka.” (HR. Abu Dawud). 


259 


Lao 
BAB HAIDL 
Apa 
PASAL PERTAMA 
seng aah. dis AAN GE ON 
AGAN AAN 
Kelar Bp AGAN 
SI oasliss 5fEng y: -d SAS 
Pe asi Iga: Sah Ii Poeh pa 
Aa TA SIS. Laga R3 
JELEK AB SE EA Ia 
4 IE Tau keara IE ea 
Aa NA HE Era kz Ya AS 
Ke Kas Ageng So bas £5 Es 
BE, 5 s3ne Sid der aan 
an BAYU NBL 


$02. Dari Anas bin Malik ra katanya: '' Biasanya kaum Yahudi bila 
seorang wanita sedang haid, maka mereka tidak mau makan dan tidak 
mau berkumpul dalam satu rumah. Sebagian sahabat Nabi saw ada yang 
bertanya kepada beliau tentang hal itu, maka Allah menurunkan ayat: 
”Wayas aluunaka 'anil mahiid... (Al Bagarah 222)”. Kata Rasulullah 


260 


saw: '”serjakan apa saja dengannya selain bersetubuh''. Ketika ucapan 
ini didengar oleh orang Yahudi, mereka berkata: ''Mengapa lelaki itu 
(Muhammad) tidak satu apapun yang datangnya dari kami, melainkan 
ia pasti menentangnya?”' Usaid bin Hudlair dan Abbad bin Bisyr pernah 
datang kepada Rasulullah saw sambil berkata: '” Wahai Rasulullah, se- 
sungguhnya kaum Yahudi berkata begini dan begitu, tidakkah sebaiknya 
jika kami menyetubuhi istri-istri kami diwaktu haid?”” Maka berubahlah 
wajah Rasulullah, sehingga kami mengira bahwa beliau amat murka 
kepada keduanya. Maka kedua sahabat itu keluar. Ketika Rasulullah 
saw menerima hadiah segelas susu, maka beliau menyuruh orang untuk 
mengirimkan susu tersebut kepada kedua sahabat tadi agar diminum- 
nya. Sehingga kedua sahabat tersebut, tahu bahwa Rasulullah saw 
tidaklah marah kepada keduanya.” (HR. Muslim). 


Bes AAA, PAR ar 3 ox 
F5 - eka aU NU 
5 Hbens9 Papa Arya YNA 


Adergaio Wis afua KA 2969 


$03. Dari Aisyah ra katanya: ””' Pernah aku mandi bersama Rasulul- 
lah saw dengan satu ember air, sedangkan kami dalam keadaan junub, 
dan Rasulullah saw pernah menyuruh aku untuk bersarung, kemudian 
beliau mengumpuli aku diatas sarung, sedangkan aku dalam keadaan 

d. 

Da Lang Rasulullah saw mengeluarkannya dari masjid kepadaku se- 
dangkan beliau sedang beri'tikaf lalu aku membasuh kepala beliau, se- 
dangkan aku dalam keadaan haid.” (Muttafag Alaih). 


Ane PIK SEN ot 


aah 9 21 . sn apa) 
AN pa sae PSS REA 





.) Hadits diatas menunjukan wa seorang suami diperbolehkan mengumpuli istrinya 
yang sedang haid, asalkan diluar kemaluannya diselimutinya. 


261 





A4 


SA 34 PN Pa 3 2 £ 2 AT PEP 
olx « F1 409 PN ! 


Amsolg) LAI 


504. Dari Aisyah ra katanya: '”Pernah aku minum ketika aku se- 
dang haid, kemudian gelas itu aku berikan kepada Nabi saw dan beliau- 
pun meletakkan mulutnya ketempat bekas mulutku tadi dan meminum- 
nya. Dan pernah aku menggigit sepotong daging ketika aku sedang haid. 
Kemudian aku berikan kepada Rasulullah saw, kemudian beliau menggi- 
gitnya pada bekas gigitanku tadi.” (HR. Muslim). 


IP NAN, G3 0.0 
TA 
Laka Ga. Sa pertty Mera 
505. Dari Aisyah ra katanya: ''Pernah Nabi saw bersandarkan di 


pangkuanku, ketika aku haid. Sedangkan beliau sambil membaca Al 
Our'an”. (Muttafag Alaih). 


Anna BEAN AG. NG GE3 OR 
IE K3 Ip yna NN 
P2 Mata N II KE 


506. Dari Aisyah ra katanya: ''Pernah Nabi saw bersabda padaku: 
” Ambilkan surbanku dari masjid”. Jawabku: ”'Aku sedang haid”. 
Jawab Rasulullah saw: ” Sesungguhnya haidmu tidaklah di tanganmu.” 


(Muslim). 
G PA | P4 
? Wadi 
PASAL KEDUA 
An SANG GE Ki SIA EI ON 


262 


2 Ia A19 AE Abnag 2 besar Aya AA AraerRi 
paten . SSI (AS 
507. Dari Maimunah ra katanya: "Rasulullah saw pernah bershalat 
di atas kain dari wool yang sebagiannya tersentuh beliau, sedang se- 


bagian yang lain tersentuh aku, sedangkan aku dalam keadaan haid.” 
(Muttafag Alaih). 


ea 1 PAPAN Jan Je TE gas LAN 
153 Mn AA 33 Nae isa lag 
IA kalo SAN Ola» 00 JAENA ria 


$08. '”Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Pernah Rasulullah s.a.w. 
bersabda: ''Barangsiapa yang mengumpuli isterinya dari belakang 
(ANUS), atau mengunjungi seorang dukun, maka ia telah kafir dengan 
apa yang telah diturunkan kepada Muhammad”. (Turmudzi, Ibnu Ma- 
jah, dan Ad Daarimi). 


Ic Lah AG: 2, 0.4 
Z 

Bas 1155 PA Pat” » 3 

« pera » 165 33 la 33 'na dd f 

ra Ka AN IL 9 25 

FG 2: Dajoota3 » Jas Ala CAN 


28 


509. "'Dari Mu'adz bin Jabal katanya: ''Pernah aku bertanya 
kepada Rasulullah s.a.w.: '”Wahai Rasulullah, apakah yang dihalalkan 
bagiku dari isteriku yang sedang haid?”' Jawab Rasulullah s.a.w.: '' Apa 
yang diatas sarung dan menjauhi hal itu termasuk lebih afdhal'”. (Raa- 
zin). Dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa hadits ini sanadnya tidak 
kuat. 


263 


au n »9. in Ona 
Pa 2 7 2 IE AG ee CE EGON 


en) 
GAYA AR: PITA Ona, Tar 
SIKA. santana. sgtab ja 1 aa, Ng 19 
, Let th 23 An NN NIA 
2 te TA TKA EP PRA Oa) ey san 


510. ”'Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: ”'Rasulullah s.a.w. pernah 
bersabda: ''Jika seorang lelaki mengumpuli isterinya sedangkan ia 
dalam keadaan haid, maka bersedekahlah dengan setengah dinar.” 
(Turmudzi, Abu Dawud, Nasa'i, Daarimi, dan Ibnu Majah). 


KIA LE DE ae 259 ON 
SoNlolay -0e) yaa nan TAGS SG SEs33 


S11. "Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: ''Pernah Nabi s.a.w. ber- 
sabda: ''Jika darahnya merah, maka bersedekahlah satu dinar, tapi jika 
darahnya kuning maka bersedekahlah dengan setengah dinar.” (Tur- 


mudzi). 
ALA 
"PASAL KETIGA 
Ag H5 HA AS th S33£ OW 
Atri GIS ANA. IG Tip 


st Dt 23 - 23533 
Meng Id Asa Parapat | On 
Anh tb 


Ka 2313 AN 21K» sela Hera HELAA 


Pd 


$12. Dari Zaid bin Aslam ra katanya: ''Pernah seorang lelaki ber- 
tanya kepada Rasulullah saw: ”' Apa yang dihalalkan bagiku dari istriku 
yang sedang haid?" Jawab Rasulullah saw: '' Hendaknya kamu keraskan 
ikatan sarungnya dan kamu boleh berbuat sesukamu asal di atasnya.” 
(HR. Malik dan Addarimi). 


et Pem It SIG A5 lK S3 or 


B5 BEAN 3. KEL IE 
BISNIS Ah 


813. Dari Aisyah ra katanya: ''Ketika aku sedang haid, maka aku 
turun dari atas ranjang ke tikar, dan kami tidak mendekati Rasulullah 
saw sedikitpun sampai kami suci.” (HR. Abu Daud). 


265 


KA 


BAB ISTIHADHAH 


7 
PASAL PERTAMA 


CAD EA EP, TE Gi ES Oo 


A56, Brp “ee AN at 2 dit 
AS ANU ye SEA 


LES A23 NAS, 
RPP 53 MEJAE NG SANG 
— 


2-2 G3 


PER 


514. Dari Aisyah ra katanya: ''Fathimah binti Abi Hubais pernah 
datang kepada Nabi saw seraya berkata: ”” Wahai Rasulullah, aku adalah 
seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah/istihadhah tanpa ber- 
henti, apakah aku boleh meninggalkan shalat?” Jawab beliau saw: 
”Tidak, sebenarnya hal itu hanyalah suatu penyakit, dan ia bukanlah 
darah haid,jika tiba waktu haidmu, maka tinggalkan shalat, tetapi bila 
telah berakhir, maka cucilah darahmu dan bershalatlah.” (Muttafag 


Alaih). 
- 7 
4 & it sea I4 
GUI kail 


PASAL KEDUA 


as mna Hn 2 RB 1 pa SE fekYu) 


— 


ABANG AS ES 
.. - 


LAN 


8 29 PALA PA YA LAIN (AN 

TEA 2355556 23535 Bh 
AAA 2 Ae 

: yg Sea BIAN £ S2 


: SA SISA 133 Ana 


BSK 
TA ANN 


VE: 


r 


815. Dari Urwah bin Zubair dari Fathimah binti Hubaisy katanya: 
"Ja pernah bertanya kepada Nabi saw tentang darah istihadhah. Jawab 
Nabi saw: ''Jika darah haid, darahnya berwarna kehitam-hitaman se- 
bagaimana yang telah banyak diketahui kaum wanita. Jika darahmu 
berwarna demikian, maka tinggalkanlah shalat, tetapi jika warnanya 
tidak demikian, maka berwudlulah dan shalatlah. Sesungguhnya ia 
adalah penyakit.” (HR. Abu Daud dan Nasa'i). 


SANGE SEA G Alas Ona 
Neer AN Aca Yan AAN “AA Garena AperUra 2 Pera 
sel, Sya bg 53 KE, AS As 


-— 


901 PA 4 Ab 2 3 . z - pe 5 3 .J « 
at d | 5 Ke KPR 3 Dus 5 
» 2 , 


Pe coe Ta yeh Cc 1 LA TG 
Jean Ep Ta 3la « #2 Pa 2 
. 9 
PN PO 3 — IYA Petai 3 U3 
(5952213 celup! 3 ep Pegat 
us 


$16. "Dari Ummi Salamah katanya: ”' Ada seorang wanita yang se- 
lalu mengeluarkan darah di masa Rasulullah s.a.w. maka Ummi Sala- 
mah menanyakan hal itu kepada Nabi s.a.w. Jawab beliau: ? Hendaknya 
si wanita menghitung-hitung malam-malam dan hari-hari yang biasa ia 
berhaid dan jika tiba waktu haid, hendaklah ia meninggalkan shalat 
selama ia masih berhaid. Tapi jika telah habis masa haidnya, maka hen- 
daklah ia bersuci kemudian ia membalutnya dengan sepotong kain, dan 
barulah ia boleh shalat”, 
(HR. Malik, Abu Dawud, dan Ad Daarimi). 


267 


- 
2 - 2 9g AL Ea Mi Pa Pa 
SIB IE NE on Es EN 
5. MP oa “ — ni SA ve V 
Pi Bu .. NL0 3 pa LI ag -343 
An P4 ” » na - “ . OS 
P3 Sao UD Sena GL Ia 1 IA Ui 
o Lu SEN GAL AS SA LA RK Aa 
- Im & Sm» - ai - 
Ska TA Telan 2 2 | 
2 2 


AA LL 
2953 PIN Maan 


517. "Dari 'Adi bin Tsabit dari ayahnya, dari kakeknya katanya: 
”Yahya bin Main kakek si Adi yaitu Dinar dari Nabi s.a.w. bahwasanya 
beliau pernah bersabda: ''Seorang wanita yang selalu istihadhah, hen- 
daknya ia meninggalkan shalatnya selama tiba waktu haidnya. Kemu- 
dian setelah bersuci hendaknya ia berwudhu setiap hendak shalat, dan 
iapun boleh berpuasa dan bersembahiyang.” (HR. Turmudzi dan Abu 


Bs As Pra “5G Ya Ag Lag AA $2 z £ 1 
Sus Bait 
PL 2 22119 25 09212 2-4 1g 


0 GE Ty GAS Aan iL Hp TT AN 2 
era nh aa 2 2 eh - » an 
- ( - 2. Pat M3 Ta -. 

ka (- bela Dan apa 


Kg 
3N 
NA 
un 
2g 
N 
BA 
aa 
Ge 
ad 
G3 
Tg 


2 PP & E 5, 32 » 

IA SERA SB D5 Eee 
- Lo keadaan asetat 
Ya ag 2 42 Pe | PA AL Aa 

« SD Ayam, old 5 2 F3 pa! 
AP Lo L.? LA yi 1 A G4 


Tsrga. PER PET PNA 533 BI, Ara 
3523 CAPE Aa 2 234 -x aan 
9 GAlig ai Depag Usa cad nc 


Len 5 3 Bea 2 c 
re reg AKaSEYAA3. IPS 


IL 19 — 2 - 93 Pp Ap 
33. ta, 5 aa balas TA 
33 2.1 - 


3 aa m3323 Aan AE KERANA 
G, Ie HET aa 
SAMA AAS LGS 
ea Aa jUpaA Pan RA pg LI 
& SI D3 GA Fendt. d3 dc 


KESAN BIS LH. DL 


- 


518. ''Dari Hamnah binti Jahsyin katanya: ''Aku adalah seorang 
wanita yang banyak mengeluarkan darah istihadhah dengan amat deras, 
maka aku mendatangi nabi s.a.w. yang ketika itu beliau sedang berada 
di rumah saudariku Zainab binti Jahsy -isteri Rasulullah s.a.w.- kataku: 
?”Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang selalu mengeluar- 
kan darah istihadhah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku dalam 
hal itu, sedangkan engkau telah melarangku bershalat dan berpuasa, jika 
aku sedang haid?'" Jawab Rasulullah s.a.w.: "Aku hendak terangkan 
padamu jenis kain yang dapat menahan darah”. Kataku: ''Darahku 
lebih kuat dari itu”. Jawab Rasulullah s.a.w.: ''Tahanlah dengan kain 


269 


yang lebih kuat”. Kataku: ''Darahku masih lebih kuat'”. Jawab Rasu- 
lullah s.a.w.: '"Kalau begitu ambillah kain lagi untuk menahan darah- 
mu?”. Jawabku: ”'Darahku lebih kuat, bahkan aku telah membebatnya 
lebih keras dari itu, akan tetapi darah itu masih saja keluar”. Jawab 
Nabi s.a.w.: ''Aku perintahkan kepadamu dua perkara, yang jika salah 
satunya kamu kerjakan, maka cukuplah bagimu dan jika kamu dapat 
mengerjakan keduanya, maka engkau lebih tahu dengan keadaanmu, 
ketahuilah bahwa istihadhah itu dari perbuatan syetan, maka hitunglah 
masa haidmu sebanyak enam sampai tujuh hari sebagaimana yang di- 
tetapkan dalam ilmu Allah, kemudian bersucilah, jika telah kamu keta- 
hui saat berhentinya masa haidmu, kemudian bersucilah dan shalatlah 
selama 23 malam atau 24 malam dan kamupun juga boleh berpuasa 
selama itu, sebab hal itu telah cukup bagimu.'" Demikianlah kamu kerja- 
kan setiap bulannya, sebagaimana kaum wanita lain bila mereka sedang 

tiba waktu haid dan sucinya. Demikian pula kamu boleh mengakhirkan 
shalat Zhuhurmu dan kamu segeralah shalat ashar, dan bila tiba waktu- 
nya shalat ashar, maka kamu gabungkan shalat zhuhur dengan ashar se- 
cara bersamaan. Demikian juga jika kamu hendak melakukan shalat 
maghrib dan isyak. Dan jika kamu hendak shalat shubuh kamu hendak- 
nya bersuci dulu, dan kamupun boleh berpuasa jika mampu mengerja- 
kannya. Kata Rasulullah: ? Inilah yang paling mengherankan dari kedua 
perkara bagiku.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Turmudzi). 


KAN AN UU TENTU 
ALI TTWAA (Rs 
PASAL KETIGA 
Pa » P ADI 1 
- ANT ar 2G. IG og 3 Opa Pena ox 
“9 ant 2 “2 2 
7 z Ea 
IS web: EA PAKAN 
G an 272 
Ela u. Mani 1g da NA G3 
&- a 2 Naa . 4 ? KI ag 
6 Ke Ea MAP 


270 


Uti 53 


EL Magis Aas asasi oli 13.3 
TN Jek FAN ISI Kol Ib al sad 


..-. 
12 —— 20 
5333Ola) aer ah utEs3 


2 


& Pen catra 


519. ”'Dari Asmah binti Umais katanya: ''Aku pernah berkata ke- 
pada Rasulullah s.a.w.: ''Wahai Rasulullah, sesungguhnya Fathimah 
binti Hubeis sedang istihadhah sejak lama, sehingga ia tidak shalat.” 
Jawab Rasulullah s.a.w.: ''Sesungguhnya hal itu dari syetan, hendaknya 
ia duduk di tempat air (ember) dan jika ia melihat kekuning-kuningan di 
atas air, maka hendaknya ia mandi untuk sbalat zhuhur dan ashar de- 
ngan satu kali mandi. Sedangkan untuk shalat maghrib dan isyak dengan 
satu mandi, dan untuk shalat fajar, hendaknya ia mandi satu kali, dan 
hendaknya ia selalu berwudhu di antara kedua shalat.” (HR. Abu Da- 
wud). 


271 





BAJOEL— 


KITAB SHALAT 


Gia 

PASAL PERTAMA 
AS 6:16 SN A Ar SE on 
Kn Be Lah IG NA id - (Ga AE 


ban Bana 113 pa 5 Ta Uh, 


520. ”'Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ”'Shalat lima waktu, shalat 
jum'at sampai puasa ramadhan yang lain, dapat menghapuskan dosa- 
dosa diantara waktu-waktu itu, selama orang itu mau menjauhi dosa- 
dosa besar.?' (Muslim). 


PIL. He eajata AJE ME AG on 
Sean ras AA 

ap anakon 9 38. ta 

ale Sina NE pian Pt KAN 13 


$21. ''Dari Abu Hurairah r.a. katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: "Bagaimanakah menurut kalian, andaikata di depan pintu salah 
seorang dari kamu ada sungai yang mana ia bisa mandi setiap hari lima 
kali, apakah ia masih berdaki?” Jawab mereka: "Tidak, sedikitpun ia 
tidak berdaki”. Kata Rasulullah s.a.w.: ''Begitulah perumpamaan 
shalat lima waktu, ia akan menghapuskan dosa-dosa seseorang”. 
(Muttafag alaih). 


212 


ERA IP AA IN NP taran Pa 
NP NA PANAI « HET sal 2 2 


N 
Na 
Na 
eN 
(AIA 
N 
On 
(: 
AN 
apa 


0 
1 TA 
» Anh Ga » 00 oh 


522. "Dari Ibnu Mas'ud r.a. katanya: '' Ada seorang lelaki yang 
mencium seorang wanita, kemudian ja datang kepada Nabi s.a.w. sambil 
menceritakan perbuatannya itu, maka Allah menurunkan ayat: '' WA 
AOIMISH SHALAATA THARAFAYIN NAHAARI WA ZULAFAN 
MINALLAIL, INNAL HASANAATI YUDZHIBNAS SAYYI AATI". 
Tanya lelaki itu: '” Wahai Rasulullah: '' Apakah ayat ini khusus untukku 
saja?” Jawab nabi s.a.w.: '"Tidak ayat ini juga untuk seluruh umatku?”. 
(Muttafag alaih). 


1 Inn DESA 5 Us. AG J6 or 
sana PSA Kerta Ka 4523 is S3 


3s da pasa - 


se ES Kea 3 SMAN, Pen 


oz —. 


23 z3 Ari Ane 3, neo 
Kaka Hr TES. safa 


7 ra , & 


dk gann «- Dis 2 2 ea 


213 


“ 523. ''Dari Anas r.a. katanya: Ada seorang lelaki datang kepada 
Rasulullah s.a.w. sambil berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
aku telah berbuat dosa. Karena itu jatuhkanlah sangsi kepadaku. Akan 
tetapi Rasulullah tidak menghiraukan sedikitpun tentang dosa lelaki itu, 
kemudian ketika tiba waktu shalat, lelaki itu ikut shalat bersama Rasu- 
lullah s.a.w. setelah nabi selesai shalat, lelaki itu bangkit sambil berkata: 
”Wahai Rasulullah, jatuhkan sangsi padaku menurut kitabullah”. 
Jawab Nabi s.a.w.: Tidaklah engkau tadi ikut shalat bersama kami?” 
Jawab lelaki itu: ''Ya?. Kata Nabi: ”' Sesungguhnya Allah telah meng- 
ampuni atas dosa-dosamu.” (Muttafag alaih). 


Let Ega 2 IE 33 1165 ore 
IAI, UN tag arata 1) 


Pa 
3 


2 GA. 3, 5 .- 5: 
: JBS GD LA AR An,» .. NS G3 La »S 
2 ES ) Krpeerran AT NAN teen Sa, 


Pen 


die GARo, G3 


524. "Dari Ibnu Mas'ud r.a. katanya: ?' Pernah aku bertanya kepa- 
da Nabi s.a.w.: '' Amalan apakah yang lebih dicintai oleh Allah?” Jawab 
Nabi s.a.w.: ”'Shalat yang tepat pada waktunya””. Kataku: ” Kemudian 
apa lagi?” Jawab Rasulullah: ''Berbakti kepada kedua orang tua”. Ka- 
taku: ''Kemudian apa lagi?” Jawab beliau: ”Jihad fii sabilillah'”. Kata 
Ibnu Mas'ud: "Itulah yang diberitahukan Rasulullah s.a.w. kepadaku 
yang mungkin kalau aku minta ditambahkan, pasti beliau akan menam- 
bahkannya.” (HR. Muttafag alaih). 


PPA ANN AP NG KAA TN 16 ara 5 oro 
Pi LA 23 Teratai Freed 
TENGI tea BIAN Kar 3 KA Alie » 


214 


$25. ''Dari Jabir r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. telah bersabda: 
”Yang membedakan seorang hamba dengan kekafiran, hanyalah me- 
ninggalkan shalat. ” (HR. Muslim). 


2 
# 
PASAL KEDUA 


sita 3199 9 LA 
ATP A05 IG. AE sa Al SALA on 


2 


6221 22-24 221 PI AN Pa 
Bapa 9 aa ya ll ana HAN lala uan 


Is. BEM 55303363 
A4 0 29. 


Pee Uas sa ver Ja. TelaaE Te£ s1 


919 ALI — 92 P4 - 
Pe Knnats APP ARKP ANA 


526. ''Dari Ubadah bin Ash Shaamit katanya: "Telah bersabda Ra- 
sulullah s.a.w.: ''Shalat lima waktu yang difardhukan Allah Ta'ala, ba- 
rangsiapa yang menyempurnakan wudhunya, menunaikan shalat tepat 
pada waktunya, dan menyempurnakan ruku' serta kekhusyu'annya, 
maka dijanjikan oleh Allah baginya dengan pengampunan”. Barangsia- 
pa yang tidak mengerjakannya seperti itu, maka akan diampunkan ia, 
jika tidak, maka ia akan disiksa.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud). 


| 3 » dp MA 2 2-50 AA 
Ia Aa Ian IE. ABS CILE3 or 
149 SG 21 SI 
Salls Senen ah 
1 SANGAT «SSL Sea 122 215. 


527. "Dari Abu Umamah r.a. katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: ''Tunaikan shalat lima kali, tunaikan puasa di bulan ramadhan, 


2713 


tunaikan zakat hartamu, patuhilah pimpinanmu, niscaya kamu akan di- 
masukkan kedalam sorga Tuhanmu.” (HR. Ahmad dan Turmudzi). 


yA OS 21 yA NA 


de. IEEE ANE ITA ayat 3G OTA 


gi GAS IANIK Gita Mp 1 Had Pep 


5, 


200, Aa 3 
Ben gu kenangan at 
2 4 293 42 
pena ai & 5 Pan Lhag Par St 


528. ''Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, katanya 
telah bersabda Rasulullah s.a.w.: ''Perintahkan putera puterimu untuk 
mengerjakan shalat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika 
tidak mau mengerjakannya, setelah mereka berumur 10 tahun, dan 
pisahkan antara mereka ketika tidur.” (Abu Dawud). 


234 K2 1 
SAN ara SIG. MB. ET SE 14 
D0 AL 494 49.19 
IA 283 AA S3 PES WAY #4 233 Can ah 
39 TA 3 5 
aa PPA AE MA AON PP 


529. ''Deri Buraidah r.a. katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: Perbedaan antara kami dengan mereka (orang-orang kafir) ha- 
nyalah dengan shalat, maka barangsiapa yang meninggalkan shalat, 
maka jelaslah ia kekafirannya.” (HR. Ahmad, Turmudzi, Nasa'i dan 


Ibnu Majah ). 
2 27 
& EA 
PASAL KETIGA 
LT 3— - » 
CETIUS AB piA AE O£ OV 
« (“4 & AA AIL 
Genbean ilane. IS Anna 


MENARA Cola TING ALAN ta 
Apr ba: ik 22 AG. Sen 23 lia 
Fan ika aga, Di J8. PEKAN AI Ae 1 
Pp 15 ARA B6, KIA EL € PPS 
36 SA 313) PD PAI 135 
Ap Ea yha “8 |) 
AR AI ESA 
A3 Ken SE AA 


530. "Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. katanya: '' Ada seorang lelaki 
datang kepada Nabi s.a.w. seraya berkata: ''Ya Rasulullah, pernah aku 
menggoda seorang wanita di ujung kota Madinah dan aku berhasil me- 
nundukkannya tetapi aku belum sampai mensetubuhinya dan kini aku 
datang kepadamu agar engkau dapat menghukumku sesukamu?”. Kata 
Umar r.a.: ''Sebenarnya Allah telah menutupi kesalahanmu, jika 
engkau mau menutupinya”. Kata Ibnu Mas'ud r.a.: "Sedikitpun nabi 
tidak menanggapinya kemudian ketika lelaki itu pergi, nabi menyuruh 
seorang untuk memanggilnya. Setelah ia berada dihadapan Nabi, maka 
nabi membacakan ayat berikut ini: '' WA AOIMISH SHALAATA 
THOROFAYIN NAHAARI WA ZULAFAN MINALLAILI INNAL 
HASANAATI YUDZHIBNASH SAYYI AATI DZAALIKA DZIK- 
RAA LIDZDZAAKIRIIN”'. Tanya salah seorang dari kaum: "Ya nabi- 
yallah, apakah hal ini hanya khusus bagi orang ini saja?” Jawab nabi 
s.a.w.: "Tidak, bahkan untuk seluruh umatku.” (HR. Muslim). 


:.. 

Ara Pa 4. 33 An ne 
TANPA AI TN PAN HE 

, -.. - 

Pa 0 Ne“ Prod den 9 a29 “ 
Ld - . ..,. » . . “ 
S3 Jasa Aa aa aga . : 
"2 -A 
AA 


ag 2 
MA SEM Ia. LE Lia 


277 


» 


Av SA 
HN 


om 


rt 
- 


i: 





20 3S Tah In Ny S AS In Beda 
35 SAI yul La, JBL an gw Y 
X A- PNP AA 


Trs 23 22 £G - v 3. 
la nara 
MAY TA -- “1 90— . 9 


531. Dari Abu Dzar r.a. katanya: ”'Pernah Rasulullah s.a.w. 
keluar di musim dingin, ketika daun-daun banyak yang rontok, kemu- 
dian Rasulullah mencabut dua tangkai dari suatu pohon, sehingga daun- 
daun yang ada pada kedua tangkai itu berjatuhan. Lalu Rasulullah 
s.a.w. berkata: '”Wahai Abu Dzar”. Jawabku: ”Labbaika yang Rasu- 
lullah?. Kata Rasulullah s.a.w.: ''Sesungguhnya seorang hamba mus- 
lim, ketika ia sedang melakukan shalat yang semata-mata karena Allah, 
maka akan berjatuhan dari padanya dosa-dosanya, sebagaimana ber- 
jatuhannya dayn-daun pohon ini.” (HR. Ahmad). 


25 AG: JG BEN 553 OYT 


Pi 
3 2 kas 3 Haa 0L— 
"Pr s HN Ken aan ala 


Ereltaran 0 
ng. 3 yepaile 


N 
La 


: 


532. ”'Dari Zaid bin Khalid Aljumahi r.a. katanya: "Telah ber- 
sabda Rasulullah s.a.w.: Barangsiapa yang bershalat dua rakaat sedang 
ia tidak lupa di dalamnya, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa- 
nya yang lalu.” (Ahmad) 


Atut PARE, Ga ob 0 —— 
IA ANE ANE vi R0 ale ovr 
ad PAS rZ eTAAI 


SK Pad IE 
NN 


O 4952 Ata “1. 2 


era .. 7 Pd - . ai 

Ya D3. Siasat Lagghn 
- — - ne 

Kera ga Bana Is Es? EN PAYAYA Fa 353 


218 


Ge 9049 Pan 7 PP PP PN Cal 2 
Lgi ad0153 aa Tiba 319 OleLgUgS Pavay9 
» 


£ 


39 sah? 
2102 In 22 Pn » A 
-x0 ver Ha S3 
- - ne 


833. "Dari Abdullah bin Amru bin Ash r.a. dari Nabi s.a.w.: ”'Per- 
nah pada suatu hari Rasulullah s.a.w. menyebut-nyebut tentang shalat 
seraya bersabda: Barangsiapa yang menjaga shalatnya baik-baik, maka 
shalatnya akan menjadi cahaya, hujjah, dan penyelamatnya di hari 
kiamat, barangsiapa yang tidak menjaga shalatnya baik-baik, maka 
tidaklah baginya cahaya, hujjah dan penyelamat di hari kiamat, dan 
kelak di hari kiamat ia akan dilumpuhkan bersama Oarun, Firaun, 
Haman dan Ubay bin Khalf.” (HR. Ahmad, Daarimi, dan Baihagi 
dalam kitab syi'bal Iman). : 


7 224 “if 2-9 9595 
NEGO ASET AG jab ab 2 53 0 Y£ 
z : $ 
PP MEA 2 et ?. 29 0 KN 5 
sean AA AN NA ARA g Bni 


534. Dari Abdullah bin Syagiig ra katanya: ''Para sahabat Rasulul- 
lah saw tidak pernah melihat suatu amalanpun yang bila ditinggalkannya 
akan menjadikan seorang menjadi kafir, selain shalat.” (Turmudzi). 


BG Tea Aa 0 AG 2 LOL 
DE ara Lala IA ANIS era 
203” Jo1 21 Madara - LwIA 203 2 Lo. X 
49 253 IS H9 «3 ya Gala H3 Mess au s 


LP AS LG Ka ee AA RE 
AN ANA Sy AaD 4 Inai pa $ Ama 
0230 “ GA 42 


vE RL Pa Tea — 
Serb!o19) ayo Srselob : HS 


2179 





535. Dari Abu Darda' ra katanya: ''Aku telah diwasiati oleh ke- 
kasihku saw: ''Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu 
apapun, walaupun kamu harus dipenggal ataupun dibakar, janganlah 
meninggalkan shalat dengan sengaja, barangsiapa yang meninggalkan 
shalat dengan sengaja berarti ia telah kafir, dan janganlah kamu minum 
minuman keras, sebab ia adalah penyebab segala kejahatan?”. 

(Ibnu Majah) 


280 


BAB WAKTU - WAKTU SHALAT 


: Sat AA iba 


PASAL PERTAMA 
(3 4 LI 
Isa 9506. AE. Ci JANKE LE OYT 
c RA 1 55 3 Ti . ' 
Pad A4, 20 - ea ot LL. 3 P3 . 3 
Ae PAN Gaul aw! 


Sa 22 ia Ia PT AP Ll 2 
A3 es . 3 - # 
2: 2. — 2 
ng 2. KY LAI— 
3g Petasan Nanga 
— .2 2 2g 1929 PL KT 
S3. aer Sapna Sa 2 
2x 7 bra, Kd 
SI, 
ena BE: SEA Ej 
536. Dari Abdullah bin Umar ra katanya: "Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: '”" Waktu dluhur itu jika Matahari telah tergelincir dan ba- 
yangan seseorang sama panjangnya sebelum datangnya waktu asyar. 
Dan waktu asyar adalah sebelum Matahari berwarna kuning, dan waktu 
maghrib sebelum terbenamnya mega merah, dan waktu shalat isya? sam- 
pai di pertengahan malam, dan waktu shalat subuh adalah mulai terbit- 
nya fajar: sampai sebelum terbitnya Matahari, jika Matahari telah ter- 


bit, maka berhentilah dari mengerjakan shalat, sesungguhnya dia mun- 
cul diantara dua aa syaitan”. (HR. Muslim). 


KALA Kragan (353: 1G, 322553 OYV 
281 


22 
N 
aah 

- 


tar Ie, LAN reg DATE tan 2 er PA 
P £ 2 » ia - 
Ing IS ea 3 SIA 


aan rb — an 
Ma Aa MA ES PP KAN TAN 
IA Lg Pa 4 


—. Ls Lag 39 
LAGI, AA « sEbttas Rana 'g 
py33, w 
Hang Marga £ Ane pan 


PAN 


As eat Abel Ar Pan 


3 “nDI0-A 


aa en TA AAN Pee 


2 ana 225 0 IG gn Sae 
baya heat KAPAN er rana Pa AA APA 


2 —. 
2 MBA) 33 pra ag, ata 
-— Parte & A4 pd 
TMS, AS LAN APG 2S 
Bg — 
A33 NAN 


537. ”'Dari Buraidah r.a. katanya: ' Ada seorang lelaki bertanya ke- 
pada Nabi s.a.w. tentang waktu-waktunya shalat. Kata beliau: ”'Ber- 
sembahyanglah bersama kami selama dua hari. Ketika matahari tergelin- 
cir, maka beliau menyuruh Bilal adzan dan igamah, kemudian beliau 
melakukan shalat zhuhur. Kemudian menyuruh untuk adzan di waktu 
shalat ashar, sedangkan waktu itu matahari masih tinggi dan berwarna 
putih cerah, kemudian beliau menyuruh Bilal untuk adzan di waktu 
menjelang shalat maghrib, yaitu ketika matahari telah terbenam. Ke- 
mudian beliau menyuruh Bilal untuk adzan, ketika menjelang shalat 
isya”, yaitu ketika mega merah menghilang. Kemudian beliau menyuruh 


282 


Bilal untuk adzan ketika menjelang shalat fajar, yaitu ketika fajar telah 
muncul. Kemudian pada hari yang kedua, beliau menyuruh Bilal untuk 
adzan di kala matahari agak dingini kemudian beliau shalat zhuhur di 
waktu matahari agak dingin, kemudian beliau shalat ashar ketika mata- 
hari sedang naik yaitu dengan mengakhirkan sedikit dari waktu yang 
biasanya. Kemudian beliau shalat maghrib sebelum hilangnya mega me- 
rah. Kemudian beliau shalat isya” setelah berakhirnya dua pertiga 
malam. Kemudian beliau shalat shubuh di waktu matahari telah me- 
nguning. Kemudian beliau bertanya: ''Di manakah lelaki yang bertanya 
tentang waktu-waktu shalat?” Jawabnya: ''Aku ya Rasulullah”. Kata 
beliau: ''Waktu-waktu shalat adalah di antara waktu-waktu yang telah 
engkau lihat sendiri.” (HR. Muslim). 


- 7 
"SAR « 


PASAL KEDUA 


LA Be Usa SIB AG co KE gila OX 


SA binogk Na IA getas ra 
OA HS 5 - 
1p3 AA aan PA 
NG ? SESI Is KA Pa TI Heat 
ra Lho Es, Sak erAs AAA 
Sana RAYA tak NON insang AT 
es PAN aa lai PN 


x 2 


MEN AE 


283 





2g 3 | 
Near - ana PAD 


$38. ”'Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: 'Pernah Jibril menjadi Imam di ka'bah sebanyak dua kali, 
beliau shalat zhuhur denganku ketika matahari telah tergelincir dan di- 
lebihkan tali sepatu, dan beliau shalat ashar bersamaku ketika ba- 
yangan segala sesuatu sepertinya dan beliau bershalat maghrib ketika 
orang-orang puasa diperbolehkan untuk berbuka. Dan shalat isya” 
ketika mega merah sudah hilang dan beliau shalat fajar bersamaku 
ketika orang-orang yang berpuasa dilarang makan dan minum. Ketika 
keesokan harinya, beliau shalat zhuhur bersamaku ketika bayangan 
sudah sama panjangnya dengan bendanya, kemudian beliau shalat 
ashar, ketika bayangan sesuatu menjadi dua kali panjangnya. Dan be- 
liau shalat maghrib bersamaku ketika orang yang berpuasa diperboleh- 
kan untuk berbuka. Dan beliau shalat isya' bersamaku ketika sepertiga 
malam. Dan beliau shalat fajar bersamaku ketika langit telah mengu- 
ning, kemudian beliau berkata: '” Wahai Muhammad, ini adalah waktu- 
waktunya shalat para nabi sebelum kamu, dan waktu-waktu yang di an- 
tara kedua waktu tersebut.” (HR. Abu Dawud dan Turmudzi). 


«GE Lae 


PASAL KETIGA 


nge OVA 

1 KB URBAN 153 KL 
Ia Lo le 2231 NS Adaa ALA 

Ai SPA Ter lan ah ME Gac 


SINI ot 


284 


" A GI - “ — AA 
PPn Na Ne ne ee AN 
5 


539. "Dari Ibnu Syihab r.a. katanya: ''Bahwasanya Umar bin Ab- 
.dul Aziz pernah mengakhirkan sedikit waktu shalat ashar, maka Urwah 
berkata kepadanya: ?'Ketahuilah “bahwa sesungguhnya Jibril pernah 
turun kepada Rasulullah s.a.w. dan bershalat di hadapan beliau”. Kata 
Umar: ?'Sesungguhnya aku telah tahu apa yang telah engkau katakan itu 
dan ia berkata: '”Sesungguhnya aku telah mendengar Basyir bin Abi 
Mas'ud berkata: ”'Sesungguhnya aku mendengar Abu Mas'ud berkata: 
”Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: ?'Per- 
nah Jibril turun kepadaku dan beliau menjadi Imam ketika aku shalat 
dengan beliau, kemudian aku bershalat bersamanya dan seterusnya sam- 
bil menghitung kelima jarinya yang menunjukkan-shalat lima waktu.” 
Muttafag alaih). 


IE Aang JEDA K3 Ot, 
Keseas j3 sasa alat 
GARA ES 21 Kan Ia Gt 
Pena DL atrerpen c Sp 
aa Pa 23. ali Apa s NS 
pan 7» Ma 22n ca 3 4 9 5.0. 
asa AAS gl onSn naa 333 
KESAN AIA Cal LANE DANG 
GEA ALE SEO BA bas Jah NAD 


PEG SANG ALE SU 


540. ”' Dari Umar bin Khaththab r.a. bahwasanya ia pernah menulis 
surat kepada Gubernur gubernurnya yang isinya: 

?”Sesungguhnya sepenting-pentingnya urusan kalian disisiku adalah 
shalat, barangsiapa yang menjaganya dengan baik, berarti ia telah men- 
jaga agamanya, dan barangsiapa yang mengabaikannya, berarti ia telah 
mengabaikan agamanya. Kemudian ia menerangkan: '” Waktu shalat 
zhuhur adalah jika bayangan dari salah seorang kamu sama panjangnya, 
dan waktu shalat ashar adalah jika matahari meninggi berwarna putih 
cerah sejauh perjalanan seorang yang telah menempuh dua pertiga far- 
shakh sampai sebelum terbenamnya matahari. Dan maghrib adalah jika 
matahari telah berbenam, dan waktu isya” adalah jika mega merah telah 
lenyap hingga di akhir sepertiga malam. Maka barangsiapa yang tidur 
sebelum shalat isya?, semoga matanya tidak bisa tidur dengan tenang, se- 
dangkan shubuh dan bintang-bintang bercahaya dengan terangnya se- 
hingga tidak dapat dibedakan antara waktu malam dan shubuh”. ' 
(Imam Malik). | 


(DD 
“seng 
LAI Ae 
33 pra diet Pa Sak 


an Eng Atares oa Marta Lay ATK BEN 


A53 5.8 561 AG 23 221 OE 
KE 


541. '"Dari Ibnu Mas'ud r.a. katanya: ”'Batas shalat zhuhur yang 
dikerjakan oleh Rasulullah s.a.w. adalah di waktu musim panas mulai 
dari 3 kaki sampai 5 kaki. Sedangkan di musim dingin, mulai dari 5 kaki 
sampai 7 kaki”. (HR. Abu Dawud dan Nasa'i). 


286 


Ai Guna IL 
OA NU 


— BAB MENYEGERAKAN SHALAT 


# SESI Au 


PASAL PERTAMA 
a , Pe hn - 5 
CI 1 AA 1G An Esa OT 
LK 


3 d, 33 An” 5 LA x 2 £A0. 

SANG ee KA IA Gaes 

2 Ab 5-9 Se 2-3 -, 
Gada CA 53 2 Naas SAYA KIE 


Aa A 

LI AI 52-— 94 P 405 
A5 Nara Kasasi yaa. Ne au 
SL, Pa TA 

PPA PAI 5. 1 — 2G 95 | PP 
059: SA bo Lara PES Gasa 8 


oa »-. 4 0 21L 2223 
AA LO MA Saha HA Lag 
- 


APK AN LA SES - kaca 

Kh AS up Jaan 065. Hana AA 
Pa BAL “91, Ta abg sa p p- 22 
Gas ! KAA 3S 3 3 Ina 


AC je 
"Sant 3 z 
TA TALI 5 Jl KAA PAr-ani ayu AN IA 3 
2 LES 53 kan Pt NYA 
Lan MEI IS 


Aa 


U 
/ 
PL 


542. ''Dari Sayyar bin Salamah r.a. katanya: '”Pernah aku bersama 
ayahku datang ke rumah Abi Barazhah Al Aslami, kata ayahku: 
”Waktu-waktu apakah Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat fardhu?” 
Jawabnya: ”'Biasanya Rasulullah s.a.w. shalat zhuhur di waktu mata- 
hari sedang condong sedikit, setelah beliau mengerjakan shalat ashar ada 
salah seorang dari kami menyempatkan diri untuk pulang ke rumahnya 
di sudut kota Madinah, ketika itu matahari sedang amat cerah sekali dan 


287 





aku lupa ketearngannya tentang shalat maghrib. Biasanya Rasulullah 
s.a.w. suka mengakhirkan shalat isya' yaitu yang biasa disebut dengan 
shalat ''Al 'Atamah?”. Beliau tidak senang tidur sebelum shalat isya', 
dan tidak senang bercakap-cakap setelah shalat isya”, dan beliau me- 
ninggalkan majlis shalat shubuhnya, ketika seseorang telah dapat 
mengenali teman duduknya, beliau biasa membaca 60 sampai 100 ayat 
jika shalat shubuh. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau tidak 
menghiraukan untuk mengakhirkan shalat isya? dan tidak senang ber- 
cakap-cakap setelah shalat isya?.'” (Muttafag alaih). 


GI 2 
Kits, IG kg 19 Wap a33) os 
IRI jEs S Asas ida 
Sg aKgAa sa pat: 15: ! 
AANG (ETABI NG Is 1s ata LES Sezkahg 
0 LI £ 
MAA. pd 


$43. "Dari Muhammad bin Amru bin Hasan bin Ali katanya: 
?'Kami pernah bertanya kepada Jabir bin Abdillah tentang shalat fardhu 
yang pernah diajarkan oleh Nabi saw, kata beliau: ”' Biasanya Rasulul- 
lah saw mengerjakan shalat dhuhur diwaktu Matahari sedang panas- 
panasnya, dan beliau shalat asyar, ketika Matahari bersinar amat cerah, 
beliau shalat maghrib, ketika Matahari telah terbenam, dan beliau shalat 
isya” ketika orang sudah banyak yang mengantuk dan beliau selalu 
mengakhirkan shalat subuh sampai langit berwarna kekuning-kuning- 
an”. (Muttafag Alaih). 


“R8 


844. Dari Anas ra katanya: ''Biasanya jika kami shalat dibelakang 
Nabi saw, kami selalu bersujud diatas kain serban kami demi untuk 
menghindari panas.” (Muttafag Alaih). 


Blu Ag Ag JG. HE KIS Ozo 
PN TAHAN NE RI 


545. Dari Abu Hurairah ra katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Jika hari amat panas, maka shalatlah diwaktu yang dingin.” 


DAYA 0 36. Ot 


ai 


mala. ga Da3 MERS 28 
IE BIAN Sen ag 


2 SES 


» dal gane. sosLal 


546. Dari Anas ra katanya: ''Biasanya Rasulullah saw mengerjakan 
shalat asyar ketika Matahari telah naik dan amat cerah, sehingga salah 
seorang dapat menyempatkan diri untuk pulang ke rumahnya di sudut ' 
kota Madinah, dan ia kembali lagi sedang Matahari makin tinggi, se- 
bagian rumah yang ada disudut kota Madinah terletak sejauh 4 mil.” 
(Muttafag Alaih). 


2 


Ia LE Ob Meh 12538, AE.KEG OSN 


LELANG AE 
Na eng PAUS HAN 
— 


- 
2 - 


23 4 pig 
Sekupolay He IN 


289 


547. ”'Dari Anas r.a. katanya: ”'Pernah Rasulullah s.a.w. bersabda: 
”Jtu adalah shalatnya orang munafigi, ia duduk sambil memperhatikan 
matahari, jika telah menguning (hampir terbenam) dan matahari terletak 
di antara kedua tanduknya syaitan, kemudian ia shalat cepat-cepat se- 
hingga ia tidak sempat mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali.” 
(HR. Muslim). 


ain, BM A56. ESL DEA 


0, c 39 mnt 2 »- IPA LI LAS 
Par 5 Leg ala te PN: An ga 
Le — 


548. ”Dari Ibnu Umar r.a. katanya: ''Rasulullah s.a.w. telah ber- 
sabda: ''Seorang yang selalu mengakhirkan shalat ashar, maka akan di- 
tarik keberkatan dari keluarga dan hartanya.” (Muttafag alaih). 


Pegan BERI IG AG SISA Os 
WEI AA ES Bl 


$49. "Dari Buraidah r.a. katanya: '”Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: "Barangsiapa yang meninggalkan shalat ashar, maka akan 
gugurlah amalan baiknya?”. (Bukhari). 


MAA AG '"- 2 BE Oo. 


TI A2 2 


Ke 4 2 ng - 2 9 AA 
PAPAN era PAI Bea Kisa 
AADC 2 

aparat » aka 


$50. "Dari Rafi” bin Khadiij r.a.: ''Pernah kami shalat maghrib 
bersama Rasulullah s.2.w. kemudian salah seorang dari kami meninggal- 
kan tempat sedangkan ia masih dapat melihat anak panahnya.” (Mutta- 
2g 2 


1) Hadits di atas menyindir orang-orang yang suka mengakhirkan shalat Ashar hingga 
mendekati tibanya waktu shalat Maghrib. 


290 


BLAGK NG. Saga sa mau ON 


2 PN LN aa 


$51. Dari-Aisyah ra katanya: '”Biasanya para shahabat mengerja- 
kan shalat isya' mulai dari hilangnya mega merah hingga sepertiga ma- 
lam yang pertama.” (Muttafag Alaih). 


- 2, 31 9 29-- 42 
- had T- nee AN SE ag 3 OPT 
2 Ii 5 EN AC Ae 
AU Ls Baba Pepe 
| “. aa Et h” 


$52. Dari Aisyah ra katanya: ?'Biasanya Rasulullah saw mengerja- 
kan shalat subuh, kemudian kaum wanita meninggalkan tempat dengan 
menutup tubuh mereka dengar kerudung-kerudung mereka dikarenakan 
mereka telah dapat dikenal setelah hari mulai terang.” (Muttafag 
Alaih). 


c 
4 
AN RN en 239 LAI 
Te IA AAA ca 6 
. 4... en ane AK tt 2 LA 
ea TAP AKG) 2d JS IS LAIN, 
Ia AN AK NS aU “ 23 Te 223 
Noka 30 3 BIA lady 


A3 2 TEA ,. 
EN AA 


'553. Dari Oatadah ra dari Nas ra katanya: ”'Sesungguhnya Nabi 
saw dan Zaid bin Tsabit pernah makan sahur, setelah selesai, maka Nabi 
saw mengerjakan shalat subuh. Ketika kami tanyakan kepada Anas ra: 
"Berapa jarak antara waktu makan sahur beliau dengan shalat subuh?” 
Kata Anas: ''Sekira seseorang membaca 50 ayat”. (HR. Bukhari). 


291 


BEAN Ie II IE AG 353133 004 
hg Ke ih KANE SSS Na, NA Beri 
YA: sih tg EMAS E GL AGISI 
IA kangen Ar MAA, 36 

5 (22133 KAT AE 


554. Dari Abu Dzarr ra katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
Bagaimanakah jika kamu dapatkan seseorang penguasa yang suka 
mengakhirkan shalat fardlu dari waktu yang telah ditentukan?” Tanya- 
ku: ''Menurutmu apa yagng harus aku lakukan, bila aku mendapatkan 
kasus seperti itu?” Sabda Rasulullah saw: '“Lakukanlah shalat tepat 
pada waktunya, akan tetapi jika kamu dapatkan kesempatan untuk 
shalat fardlu bersama mereka, maka ikutlah shalat bersama mereka, dan 
shalat yang kamu lakukan bersama mereka merupakan shalat nafilah 
bagi mereka.” (HR. Pan 


$ An 44 TX -—», 2 Goa 
Pe ah band. Bana 325 Ooo 


REA TN Pap Sekai ta 8 Ba 

3 £ 1 L Ha 5.2 2 

Pre 
Ss SIL3 ee 

gb Aga ya a satsas. Ea 
LES. ran 2 

MAAN Mt) 

.. 39 


555. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: "Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at shalat shubuh se- 
belum terbitnya shubuh, berarti ia telah mendapatkan waktu shalat 
shubuh, dan barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat shalat ashar, 
sebelum terbenamnya matahari berarti ia telah menapak shalat 
ashar.”' (Muttafag alaih). 


292 


.. 
14 HID 2, 2 To ALI 
,, bela sa dB Als eAng OOT 


s 413 7, 2 LS P3 Ab 
MEN £ 9 Amy LAI 3 
aga J3 rexdi3 M2 2 5 Kama D It 
p'/ “2 L- Pra 
1593 EPA Pesan (3113 ES 


ed 4 - F , & 
bay Eaben3 - SISA £ Jari 


$$6. '”Dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Nabi s.a.w. pernah ber- 
sabda: ”Jika salah seorang dari kamu sempat mendapatkan satu sujud 
dari shalat ashar sebelum matahari terbenam, maka sempurnakanlah 
shalatnya. Dan salah seorang dari kamu mendapatkan satu sujud dari 
shalat shubuh sebelum terbitnya matahari, maka sempurnakanlah 
shalatnya”. (HR. Bukhari). 


Gaya at Agaa 35 JB IG PE Oov 
La KLS AA S3 Ar, 2 Sate 33 
Cinta siak BI 1638 sj 3 19533 
$57. ”'Dari Anas r.a. katanya: "Telah bersabda Rasulullah s.a.w.: 
"Barangsiapa yang lupa atau tertidur dari mengerjakan shalat, maka me- 


nebusnya ialah dengan mengerjakan shalat yang terlupakan itu, setelah 
ia ingat kembali.” (Muttafag alaih). 


(er. Ae NS LALATA.— 
MSN YAA “42508 JB 55ES IG O0A 
“ 

.. Aa “ G2 oC & 2 as. £ sapa 
Hen 3 2d a13 Gal PS 
ia Or : SIS - 

& 55 aga KB KM) Haag SL 


293 


558. Dari Abu Oatadah r.a. katanya: ”'Rasulullah s.a.w. pernah 
bersabda: '” Bukankah di dalam tidur terdapat suatu dosa, sesungguhnya 
dosa itu hanya terdapat ketika terjaga, dan jika salah seorang dari kamu 
terlupa atau tertidur dari shalat, maka shalatlah jika ia telah ingat/terjaga 
kembali, sesungguhnya Allah telah berfirman: WA AOIMISH SHA- 
LAATA LI DZIKRII/dirikanlah shalat untuk mengingat kepada-KU”'. 


(HR: Musim) 
Pa 
- Pa U 
AN EP u 
2 — 


PASAL KEDUA 


Jjea 
uga JETEFENGK Hi TEA Gp) E SE 004 
aa A at £ ee ea Pe 


LS am13| ara kanan AN G3 AAA 
te - I— PPn 
- 23083 Mane 


559. "'Dari Ali r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. pernah bersabda: 
”Wahai Ali, tiga perkara ini jangan dita'khirkan pelaksanaannya: 
”Shalat jika telah tiba waktunya, jenazah jika seorang telah mati, dan 
seorang yang belum kawin, jika telah mendapatkan yang setara. (HR. 
Turmudzi). 


gp” lt 1 iTaa Ban aa Z— 
23, DtA je BAB ye 01: 
2129, H2 ag an Pp 
Se Ja jas 3 Ian 3 3 PA ANa. A3 ! 
2 
5) Merana 


560. "Dari Ibnu Umar r.a. katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: '”Mengerjakan shalat di awal waktunya, akan mendapat keridha- 


an Allah, sedangkan shalat di akhir waktunya akan mendapatkan am- 
punan Allah.” (HR. Turmudzi). 


294 


He Eat DA NE EraP3E3 OM 

PAMA YA YNA 3 Os same oten 
BIG 

561. ''Dari Ummu Farwah r.a. katanya: ''Pernah Nabi s.a.w. di- 


tanya: "Amalan apakah yang paling afdhal?” Jawab beliau s.a.w.: 
”Shalat di awal waktunya.” (HR. Ahmad, Turmudzi dan Abu Dawud). 


29 Ts LI 2 
sa SA 35 Antang ESA or 
BTA (453 -- Ma TKA Tar 3S Pa 55 


2 y 4 
KANAN 


562. ”'Dari A'isyah r.a. katanya: "Tidaklah Rasulullah s.a.w. per- 
nah shalat 2 di dalam satu waktu sampai beliau wafat.” 
(HR. Turmudzi). 
PA & s PA Snati r3 Aa IA 0 -— 
IN RR Iga JB AB Go Bl5E9 OT 
3 - 2 4 Pn P3 2 - BT 
SJ 0 yaaa Le5 "nga 
S- 4 2 3 Lau 
BO PP GELI 


563. "Dari Abu Ayyub r.a. katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: ”Umatku senantiasa didalam kebaikan atau di atas fitrah selama 
ia tidak mengakhirkan shalat maghrib sampai munculnya bintang.” 
(HR. Abu Dawud), Ad Daarimi juga meriwayatkan hadits ini dari Al 
Abbasr.a. 


LX PAI Oa 23 2 2919 25 0 
3, AN PE IE ME IIS Ii3£G 014 


295 


EA Ra NE in Ajang 2223 
PF ea NO SIN 2 Eta 


Aa ORA AL Ig AA 2 IT 1 
Tana MS 


564. "Dari Abu Hurairah r.a. katanya telah bersabda Rasulullah 
s.a.w.: Kalau aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka 
akan aku perintahkan untuk mengakhirkan shalat isya' hingga di batas 
sepertiga malam atau dipertengahannya.” (HR. Turmudzi dan Ibnu Ma- 
jan, 


2 ad aa 5 29 — 
ea 22 PANAI Bap 


7 
41612313 4 23 TER As ee 3 
53593 tol» tx - 4 Lalai 


565. ''Dari Mu'adz bin Jabal r.a. katanya: '"Telah bersabda Rasu- 
lullah s.a.w.: ?'Akhirkan shalat isya”, sebab dengannya kalian lebih di- 
utamakan dari umat-umat yang lain, dan tidak ada satu umatpun se- 
belum kamu yang melakukan shalat isya” (HR. Abu Dawud). 

2 5 4 


Hi Lani JJ. aa sip 011 


2S 5 oo.“ — 
2155 . Ha na APE PA NU s SN 9 ale 


ag 3 


KENLUrPE « SAK PI 


$66. "'Dari Rafi” bin Khadiij r.a. katanya: ”Telah bersabda Rasu- 
luilah s.a.w.: Kerjakan shalat shubuh, ketika langit mulai menguning, 
sesungguhnya hal itu lebih besar pahalanya.” (HR. Turmudzi, Abu 
Dawud, dan Ad Daarimi). 


296 


6 2 CAK 


' PASAL. KETIGA 
15, ag IS Aa AB ppap O1v 
naga Aa: Aga .f salam 12 NE Pes 
| aa Ba eta aa Tn ap ta 
AG. 6: Sega Ests EA Pera 2 3 


567. ”Dari Rafi' bin Khadij r.a. katanya: ''Kami pernah shalat 
ashar bersama Rasulullah s.a.w. kemudian kami menyembelih kambing 
lalu kami bagi menjadi 10 bagian. Kemudian kami masak dan kami sem- 
pat makan daging yang telah masak sebelum terbenamnya matahari.” 
(Muttafag alaih). | 


Pn 


II As, AAA Hb OTA 


San Aa SIS AS Ai Apt PN Se NN PTN (Peraga STA 
: Layas IE sasa GR In Dapur saga 


Pn 
LN g v5. 47221 £ 
AAN Ka IE 3S glakat Naat NI 
nj 


as pat “2 2 JAWA SN, - 
213 2 an , 92 
Sbs SA GT BA TAYN Ja pa £ 1 rah 
ag Se ea 


568. ”'Dari Abdullah bin Umar r.a. katanya: ''Pernah kami me- 
nunggu Rasulullah s.a.w. diwaktu malam untuk mengerjakan shalat 
isya”, akan tetapi Rasulullah s.a.w. keluar setelah dipertigaan malam 
atau lebih, kami tidak tahu apakah beliau masih mengerjakan sesuatu di 
rumah isteri beliau, waktu keluar beliau berkata: Sesungguhnya hebat 
sekali kalian yang masih mau menunggu shalat yang tidak ada sesuatu 


297 


pengikut agama apapun selain kalian yang mau melakukan seperti ini. 
Sungguh andaikata aku tidak takut memberatkan bagi umatku pasti aku 
akan shalat isya? bersama mereka seperti di waktu ini. Kemudian beliau 
menyuruh Bilal untuk adzan dan igamah lalu beliau segera mengerja- 
kan shalat isya”.” (HR. Muslim). 


Z5 gp « ( Fa & : A » Fat LA 
aa sean sar H3 OT 
an ad TO Pada 3 - Lah Sa pa az 4-2 

»33 na Par J m3, 

An. 6 ana Ka 
569. "Dari Jabir bin Samurah r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. 
biasanya mengerjakan shalat fardhu seperti shalat-shalat yang kalian 
kerjakan dan beliau suka mengakhirkan shalat isya sedikit lebih akhir 


dari waktu yang biasa kalian kerjakan dan beliau selalu meringankan 
shalat.” (HR. Muslim). 


IA »g9 San 5, PAN na : 
F Ip M5 AS. SB 3929 OV. 
3-2 


FAN Men Pa AL — PIPA ea — 
Mn Sao Te ya yap 
Tn LT 223 2g Peat 
AE Gictan AL Na Ha 

Ia &- - 2131KI - 

DRA Pa Karan PNG GAN 
del 21913 SEL KE, 
Ken 2A Y: IG 2 vx? AA 
EA Ne 90 (AE G3 
LL 


120. yhSUS SIA pa IA, RE 


2 5 Para 
SIS 


: £ 


Na 


$70. ”'Dari Abu Sa'idr.a. katanya: Pernah kami shalat -isya' ber-. 
sama Rasulullah s.a.w. di saat itu beliau tidak keluar kecuali sampai di 
pertengahan malam, beliau berkata: ''Tetaplah kalian ditempat beliau, 
dan kamipun juga tetap di tempat kami”. Kemudian beliau bersabda: 


298 


"Sesungguhnya sebagian orang ada yang telah mengerjakan shalat dan 
tidur di tempat pembaringannya masing-masing, akan tetapi kalian 
masih saja menunggu shalat ini (isya”), sesungguhnya jika tidak dikare- 
nakan lemahnya seseorang dan sakitnya seseorang, pasti aku akan meng- 
akhirkan shalat isya” sampai dipertengahan malam.'' (HR. Abu Dawud 
dan Nasa'i). 


AJ wu ada 77 22 
par: NAN Ba TENIS JG, A53 ovs 
2D 0 RA ee KAA Papa TAS AE NY — 
jan tata, Bal at 19 « 25 PA Brtetes KENA 
Tin 
» YAN Per Ab 
Gie Pat d- Ke 
571. Dari Umi Salamah r.a. katanya: '”Biasanya Rasulullah s.a.w. 
lebih menyegerakan shalat zhuhur dari kalian, sedangkan kalian lebih 


menyegerakan shalat ashar dari se beliau.” (HR. Ahmad dan Tur- 
- mudzi). 


3 TP As ' 5 0 

ASIA aa A1 Ang AE. iss ove 
2 L “ -2T 
KETA YArga Bendera 


$72. "Dari Anas r.a. katanya: '”Biasanya Rasulullah s.a.w. jika hari 
sangat panas, maka beliau menta'khirkan shalat zhuhur sampai agak 
dingin, maka beliau menyegerakannya””. (Nasa'i). 


WM ALSUSE, AS. ml 3 33 2 

PETA Sa 23 Kaka, 5 

2 2 In SL AA 350 .- AA 25 
& NAN yaa k333 3x 233 Pijat 
A 


Ia & 


— 
» 


Ae Ya 
an Ian ana aga uban 
MN aa NASI 


ABLI GA 


& 5g S1 S21BIS3 Li » 


299 


$73. "Dari Ubadah bin Ash Shaamit r.a. katanya: "Telah bersabda 
kepadaku Rasulullah s.a.w.: ''Kelak sepeninggalku akan terjadi bebe- 
rapa penguasa yang selalu disibukkan dengan urusan keduniaan, se- 
hingga mereka sering terlupa untuk mengerjakan shalat pada waktunya, 
maka kerjakanlah shalat pada waktunya””. Ada seorang lelaki bertanya: 
”Bolehkah aku shalat bersama mereka?” Jawab Rasulullah saw: ''Bo- 
leh”. (HR. Abu Daud). 


at, Dn 09- TE, aa APA OuParA 

AG AI 6.A Aa ovz 

Te L AA 393 2nd 933 4 F5 

li PAN Nina -—— sebal DN» 
2 sd 2 01- , 


- PP AA 
BII “TENIS LA Ke 


$74. Dari Oubaishah bin Waggash ra katanya: ''Telah bersabda Ra- 
sulullah saw: ''Kelak sepeninggalku akan ada penguasa-penguasa yang 
sering menta'khirkan shalat dari waktunya, hal itu akan memberikan 
manfaat bagimu, akan tetapi akan merugikan bagi mereka, kamu boleh 
shalat bersama mereka, selama mereka masih mau menghadap kiblat.” 
(HR. “bu Daud). 


13 Aa 2 dy, 9. 2.3 D5 
2 Ng 1s . |) 2. 

Sy GE An tee KG OVO 
AAL Lan LO KA yo971I 4 La 
D, 9 9 plelt Is Ikad ey g2a2 yA 1 kata 
BA OA a33 RSA AM II ' — 
-. “ Aa - PS Tata LL. . 4 “so 
WAP 35 TI Ap J3 OP 

|. FT — (3 


$75. Dari Ubaidillah bin Adi bin Khiyar ra katanya: ”'Ia pernah 
masuk ke rumah Utsman ketika beliau telah terkepung, ia berkata: ''Se- 
sungguhnya engkau adalah Imam bagi orang banyak, dan kini kamu 
mengalami musibah sebagaimana yang telah engkau saksikan sendiri 
dan shalat bersama kami Imam yang menyebabkan fitnah, sehingga 


300 


kami Khawatir”. Jawab Utsman ra: "Shalat itu adalah sebaik-baik 
amalan yang dilakukan olsh manusia. Karena itu jika manusia telah ber- 
buat baik, maka bersikaplah baik kepada mereka, jika mereka berbuat 
jahat, maxa jauhilah perbuatan jahat mereka.” (HR. Bukhari). 


301 


Pl 


DAA Jelas Ob 
BAB KEUTAMAAN-KEUTAMAAN SHALAT 


: p Aan 7” 
P JI AI 
PASAL PERTAMA 


, 29-29 po 2 KA 0 
au! 2 AG A3 BILA 3 OVT 


“ 


Pa 


. ) KAA Ka Bean AA ema 
Bag TA ca Sat TEA 
ta 3 


-. 


Pt 


$76. Dari 'Umarah bin Ruwaibah ra katanya: '' Aku pernah men- 
dengar Rasulullah saw bersabda: ''Sekali-kali tidaklah akan dimasukkan 
neraka, seseorang yang shalat sebelum terbitnya Matahari dan sebelum 
terbenamnya, yaitu subuh dan ashar.” (HR. Muslim). 


yi Ag H2 nga, JS, IE ega SES ow 
NA Krtgan Sana 


LP — 


S7). Dari Abu Musa ra katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
Barangsiapa yang mengerjakan shalat diwaktu subuh dan ashar, akan 
dimasukkan syorga.” (Muttafag Alaih). 


TASIE IE AA Ga Ta 2 OvA 


a 2735 — 
tas 93 go leh ads 


ne 


302 


AAS A MAN si, 

3 : 3 . RENA 
PL 2 pl Gp Ie FA ISS 
5 Jis Kas en 2 oa He 


Te. - 23 -2£ Lagi NA 

" Bala ang reli ONE Ae 
ae Gan 

578. Dari Abu Hurairah ra katanya: ?”Rasulullah saw telah ber- 
sabda: ”'Akan bergantian Malaikat diantara kamu dimalam hari dan 
dipagi hari mereka berkumpul diwaktu shalat fajar dan waktu shalat 
ashar, kemudian mereka yang bermalam ditengah kamu, naik ke langit, 
dan mereka ditanya oleh Tuhan mereka yang lebih tahu dari mereka: 
”Bagaimanakah kamu tinggalkan hamba-hambaKu?”' Jawab para Ma- 
laikat: "Kami tinggalkan mereka dalam keadaan shalat, dan kami da- 
tangi merekapun dalam keadaan shalat." (Muttafag Alaih). 


a56, EA PAN Ae og 


Ta ?2, P3 P3 
3943 £ Cara BM TA CA TANY ke 9 d2 du! 


- 
ol Gs 


& 21 Ie 5 32 G3 Pp na 

- " Lt — PT ANU Aa 

Sa £ Kata ANA Del 535 , A33 
AI - 415 OA 


HS GA Bags " As 


1 5 .-. 
3 DA 2 Pa I “3 2 G3 
$ «aa. PARA YA Taja FTA 
: 25 DS Sentai 
IS 


579. Dari Jundub Al Gasari ra katanya: ?' Rasulullah saw telah ber- 
sabda: ”'Barangsiapa yang bersembahyang subuh, maka ia berada di- 
dalam perlindungan Allah. Karena itu jangan sampai ada seorang pun 
yang menyakitinya. Sesungguhnya siapa saja yang menyakitinya, pasti 
Allah akan menangkapnya, kemudian akan melemparkan wajah orang 
itu kedalam neraka Jahannam?””. (HR. Muslim didalam salah satu nas- 
kah ”'Al Mashaabiih”). 


303 


AI GI Lg 2 PA 


2 Aa Yaa. ee Jon 9lg 


580. Dari Abu Hurairah ra katanya: '”Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”' Andaikata manusia tahu besarnya pahala shalat diawal waktunya, 
dan shalat di shaf awal, kemudian mereka tidak dapat mendapatkannya 
kecuali harus diundi, maka merekapun pasti akan berlomba-lomba 
walaupun dengan diundi, dan andaikata mereka tahu besarnya pahala 
shalat dhuhur diwaktu Matahari amat panas, pasti mereka akan ber- 
lomba-lomba mendatanginya, dan andaikata mereka tahu besarnya 
pahala shalat isya: dan subuh, pasti mereka akan mendatangi keduanya, 
walau harus ditempuh dengan jalan merangkak atau mengesot.” 
(Muttafag Alaih). 


PPA AA 


: Ba AN  dlan AS 5G OM 


LL 


Ia KA an aan 
SLEMEA in, kak 


LO .— 
$81. Dari Abu Hurairah ra katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Tidak ada shalat yang dianggap lebih berat oleh kaum munafi- 
giin, kecuali shalat subuh dan isya?, andaikata mereka mengetahui 
besarnya pahala kedua shalat itu, pasti mereka akan mendatanginya, 
walaupun harus ditempuhnya dengan merangkak.” (Muttafag Alaih). 


AA. 


Pen EN I AB Hita Gajalke je “59 OA 


304 


,. ac 2 & 


2 KS AL - KA Td 
"3 2 St A31, as AT Ata 2 TE SA 

AI — 1 223 C3 
JEKE Gasang PENA GLsk3 


— Tes 
2 
Han 0195 GEA 


582. Dari Utsman ra katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Barangsiapa bershalat isya' dengan berjama'ah, maka seolah-olah dia 
beribadah separuh malam, dan barangsiapa bershalat subuh dengan 
jama'ah, maka seolah-olah dia beribadah semalam suntuk.” (HR. 
Muslim). 


REMAS CINA A3 KA On 
Na Aa arang, SKL, Type 


2 3 - any atuh G 


3in0 6 33,29 Mang 


583. Dari Ali ra katanya: ” Rasulullah saw pernah bersabda dihari 
perang Khandak: ''Mereka telah menghalangi kami untuk mengerjakan 
Shalat ashar, semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kubur- 
kubur mereka dengan api.” (Muttafag Alaih). 


“ “1 
PE KA BAK TP 
SE | 
PASAL KEDUA 
AG pi ejaan OA 


S3 €p- KPA —, LP 
DA 2315, Api 


584. "Dari Ibnu Mas'ud r.a., dan Samurah bin Jundub r.a. ber- 


305 


kata: ”'Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: ”'Shalat wustha adalah 
shalat ashar.” (HR. Turmudzi). 


Li "1x 2 2. G — 3, 

Ol)3 de IN HEBAT S3 ate 

AAN MATA CAS 
9 


R52 ANT SE NA 


585. ''Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. pernah mengomen- 
tari firman Allah s.w.t.: ”INNA OUR'AANAL FAJRI KAANA 
MASYHUUDA/sesungguhnya shalat shubuh itu disaksikan oleh para 
Malaikat yang bertugas di waktu malam dan yang bertugas di siang 

ari.” (HR. Turmudizi) 


? BNENLAK 


€ 


PASAL KETIGA 


LA - » L 2 
At: STAN IE 5 ne ONT 


Pad 
Lo ee hat 


EYE 2 LNG SA 
« Cadas ge 9. be Hlanl3). AetasLs 


—A Png — .. 


586. ''Dari Zaid bin Tsabit dan A'isyah r.a. ketika mengomentari 
shalat Al Wustha adalah shalat zhuhur.” (HR. Malik dan Turmudzi). 


sila Aa 9g AT | La 922. 
ISA ai DL AA EnIa 9 onV 


Pa 19 Pn Pe eba 
AA 42 P Pat td N 
EYE TAN AS LL 3 se db alah 
- 5 , PS. Ma — ti 
TA KANAN Dl). HIS Mo aaa An 4225 
LL LEG NASA MEA Vai 5 
Kenang DEMO LAS Ul NI. ( hadi M2lIg 


C2 (GAaa 


SO 19 A2 O13I « PNS 


587. ''Dari Zaid bin Tsabit r.a. katanya: "Biasanya Rasulullah 
s.a.w. selalu mengerjakan shalat zhuhur ketika matahari sedang amat 
panas. Dan tidak suatu shalat pun yang dianggap lebih berat oleh para 
sahabat lebih dari shalat zhuhur di siang hari, sampai Allah menurunkan 
ayat: '”"Haafizhuu 'alash shalawaati wash shalaatil wusthaa?” Nabi 
memberikan komentarnya tentang shalatul wustha ini, yaitu sebelumnya 
telah didahului dua shalat setelahnya dua shalat.” 

(HR. Ahmad dan Abu Daud). 


s 5. 25 AAA 2 9 Lb 
Rr As 3 tra, Si deolah, yak 5-9 OM 
Ra MP” 3 2222 sz 
CA. KA aa NE 
588. Dari Malik ra katanya: ''Bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan 


Abdullah bin Abbas ra berkata: ”Shalat wustha adalah shalat subuh”. 
(HR. Malik didalam kitabnya Al Muwaththa?). 


Ah AN Ana Pl JB OCS3ES OM 


asr 2 


, -. 23. 
Jaa ganas 25 AS 
2 Haa LBNI —— hara (PA 
Ke ah Ga an ha goal 1 


. 589. Dari Salman r ra katanya: ””Pernah aku mendengar Rasulullah 
saw bersabda: Barangsiapa yang mengerjakan shalat subuh, berarti ia 
telah membawa panji-panji keimanan. Barangsiapa yang di pagi hari 
pergi ke pasar, berarti ia berpagi-pagi dengan membawa panji-panji 
iblis.” (HR. Ibnu Majjah). 


307 





ANU, 2 
Ap UP 3 
BAB ADZAN 


ASN Ha Id 
2 C2 KAI 1, 


PASAL PERTAMA 


AN 


53 BS, Soe — 
UR, Sr S9, Me Ba 
AA Y Yi. Jas SY Am Hn JELE J 


$90. Dari Anas katanya: ”'Pada mulanya para sahabat menyebut- 
nyebut api dan lonceng yang biasa digunakan oleh kaum Yahudi dan 
Nasara untuk memanggil para jamaah mereka ke tempat peribadatannya 
masing-masing. Kemudian Rasulullah saw menyuruh Bilal untuk meng- 
genapkan bilangan adzan dan mengganjilkan bilangan al-igamah””. Kata 
Ismail: '”Ketika aku sebutkan hadits tersebut kepada Ayyub, maka ia 
berkata: '' Nabi saw menyuruh Bilal untuk menggenapkan bilangan 
Bia bukan igamah?””?. (Muttafag Alaih) 


baka BI Ob Ba dug. 
Tn Tiga na pan Pa 


Li 4 9 Je IIA € ps, -.. 
PON PON KAA NTERAN ago 
Y 
“NX 


zen 2 Ke. 4 


39 A71: Irene ya 
5 GTA Peni Paa LE AGA aa 


. 


SAN ggs 


rn , 29: 
Sah Eh IS NAS din MEI 


Denga 


308 


ay, SN, Ao ea La, 
AAA AN IT 2 Jaass Da ja 
kkusoly 


$91. Dari Abi Mahdzurah katanya: ''Aku telah diajari cara adzan 
oleh Rasulullah secara langsung, sabda beliau: '' Ucapkan: ” Allahu 
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anlaa il- 
aaha ilallah, Asyhadu anlaa ilaaha illallah. Asyhadu anna Muhamma- 
dan Rasuulullah, Asyhadu anna Muhammadan Rasuulullah. Kemudian 
ucapkan sekali lagi: '' Asyhadu anlaa ilaaha ilallah, asyhadu anlaa ilaaha 
illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasuulullah, Asyhadu anna Mu- 
hammadan Rasulullah. Hayya 'alash-sholaah, hayya 'alash-sholaah. 
Hayya 'alal falaah, hayya 'alal falaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 
Laa ilaaha ilallah”. (HR. Muslim). 


pa 7 
SAS 
AA 


PASAL KEDUA 


1G 


“3 , P: “ih 
Ak AN ha Ke 35 NI Ie. Fs Oey 
pat 20 4 2 2 A1 9 24 11 HA 
AD os ARYA Ga aa Bae 


Ka 


N 


2 CG Pt td Ta Aa Nara 
AN BENANG 8 xg Sh ena KA pKa): ya 


SW MA s gslola, 


$92. Dari Ibnu Umar katanya: Adalah adzan dimasa Rasulullah 
saw diucapkan dua kali-dua kali, sedangkan igamah hanya diucapkan 
sekali-sekali, hanya saja ucapan ''gadgaa matishsholaatu”' diucapkan 
dua kali.” (HR. Abu Dawud, Nasa'i dan Ad-Dariimi).i» 


1). Isnad hadits tersebut hasan sebagaimana yang diterangkan dalam shahih Abu Dawud 
pada hadits nomer: 527. 


309 


5 P nh Jar Sat sat saad ah 9 2. 

A SAP Adam To ah 3. 2 Dal A Isa DAY 
Zz fo ter 0 AAS 14, Cena a Ne 
29 dat AANG. aan Drse ya Ob Laka 
ia 4 


Jaa BAN SC ogla gela Lia & Saad Sada, 


593. Dari Abi Mahdzurah katanya: ”'Nabi saw mengajarkan adzan 
dengan sembilan belas kalimat, sedangkan igamah hanya tujuh belas ka- 
limat.” (HR. Achmad, Tirmidzi, Ad-Dariimi dan Ibnu Majah). 


3 NI 2 Gk AANG IL sa, 
adha AN o 2 
NAM LS rar d3: Je, Am Gk 3 
tA or Pa, ea 2 yo “Jum” Ajun 
AVI, EN SO GO 3 Sidat, Pri | 
Ipa D 
pg 1 Le an ato 


(z ra 2 
It an Yew SUN ki AYI MANA 
“5 Kap or ID Ae Pa ANK yee 5:75 
MEI pn 5 DG Ai (z5 
: & 58 EA K ea KALA. LA 
, - . Ia ”. s 1 
WNESEA SANA BINA IK 
“ ' nu No AG. 23J- Ga (eT 
DAK PA 5. sa, PU EA 8 & 
- 17 14, 
yaa aa S6 Saga Ja Nara 
and andra , ” - 
Ona (Ph anak ATA AN GAYETAAN 
sah glol,, . aa A AK 
594. Dari Abi Mahdzurah juga katanya: ” Aku pernah berkata pada 
Rasulullah saw: '” Wahai Rasulullah, ajarkan padaku cara beradzan””. 
Maka Rasulullah saw segera memegang bagian muka kepalanya seraya 
bersabda: '' Ucapkan ”'Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 
Allahu Akbar, ucapkan kalimat tersebut dengan suara keras. Kemudian 


310 


ucapka i: ”Asyhadu anlaa ilaaha illallah, Asyhadu anlaa ilaaha illallah. 
Asyhadu anna Muhammadan Rasuulullah, asyhadu anna Muhammadan 
Rasuulullah dengan suara yang agak pelan, kemudian ulangilah ucapan 
Asyhadu unlaa ilaaha illallah, asyhadu anlaa ilaaha illallah, Asyhadu an- 
na Muhammadan Rasuulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasuulul- 
lah dengan suara keras. Selanjutnya ucapkan: ””'Hayya 'alashsholaah, 
hayya 'alashsholaah. Hayya 'alal falaah, hayya 'alal falaah. Jika waktu 
adzan subuh, maka tambahkan: ” Ashsholaatu khairun minan naum, 
ashsholaatu khairun minan naum. Kemudian ucapkan: ?'Allahu Akbar, 
Allahu Akbar, laa ilaaha ilallah.” (HR. Abu Dawud).2 


PANGAN 3d 6 ” Hoo 


Hah ENG Ne Pap Ne 
2 Ra Mulai ANU AI ai 


$95. Dari Bilal katanya: '”Rasulullah saw pernah bersabda padaku: 
”Jangan kamu mengucapkan: ?'Ashsholaatu khairaun minan naum?”, 
kecuali hanya pada waktu adzan subuh”. (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah 
dan dikatakan oleh Tirmidzi: ''Perawi yang bernama Abu Israil tidak 
dianggap kuat oleh para ahli hadits). 


Pa Pai 
Ig SS GA sc aa Z3 Bea 
Ata KI BALA IA ISS 


CAN 


2) Hadits tersebut hadits hasan dan sanadnya juga sanad hasan. Hadits tersebut dikeluar- 
kan oleh Abu Awanah dalam kitab shahihnya secara lengkap dan dikeluarkan oleh Muslim 
tanpa menyebutkan hal igamah. 


311 


PETA KA (531 monata, kum aa La Mah 
5 a “£ 
Heka ola ae AI INA AY 


$96. Dari Jabir: Rasulullah saw berkata pada Bilal: ''Jika kamu 
sedang adzan, maka ucapkanlah satu kalimat demi satu kalimat secara 
tartil, akan tetapi jika kamu igamah, maka ucapkanlah agak cepat. Pi- 
sahkan antara adzan dan igamahmu sekedar seorang yang makan dapat 
menyelesaikan makanannya dengan baik atau seorang yang minum 
dapat menyelesaikan minumnya atau sampai seseorang yang perutnya 
mulas dapat menyelesaikan buang hajatnya. Dan janganlah kalian ber- 
diri sampai aku telah hadir.” (HR. Tirmidzi). 


"Kit catat . At 9 YA 
Pari Pa KE J a. : ITA Ha SAS A-0AV 
Le, . MPN aa Para — 
PEA HG k DS ON ol j Lao Ai 
5 4 1, L Ti 1G (ag 4 ate 
Pa aan ng 3 3 5 


ap 


“dalu He “3 ala gala 


597. Dari Ziyaad ibnul Harits Ash-Shudaa-i katanya: ”'Pada suatu 
kali Rasulullah saw pernah menyuruh aku untuk adzan diwaktu subuh. 
Ketika Bilal berdiri hendak igamah, maka Rasulullah saw mencegahnya: 
"Sesungguhnya Ziyaad Ash-Shudaa-i telah adzan. Seorang yang telah 
adzan, maka ia pula yang harus igamah.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, 
dan Ibnu Majah). 


312 


( 


IE. 


PASAL KETIGA 


Ly 014, 9 0 3 


Ti s1 ' (3 - 
Oh aa JA ga ih Dai se SE. 6AA 
47 2G en CO NI DL aa “AL 
Fara Has PG PARA CAB KARNA PAN) ebeg 
27 


Ha 


Jd - “ 
Pra Kal 4 (15 PPK rat? “1 
B3 aj ea Marpegemg KE 
PN Ona an Ai 


HA ogaa Y AN 2 Da 2 - 
3 (“4 tagar ) IM Pe teh se all sap 
Para « SIA 


598. Dari Ibnu Umar katanya: '”Pada mulanya ketika kaum musli- 
min baru tiba di kota Madinah, maka mereka selalu berkumpul tanpa di- 
seru oleh siapapun. Pada suatu hari ketika mereka membicarakan ten- 
tang bagaimanakah cara terbaik untuk menyeru para jamaah untuk sha- 
lat. Sebagian mereka mengatakan: "Sebaiknya kita memakai lonceng se- 
bagaimana yang dipakai oleh kaum Nasrani”. Sebagian yang lain me- 
ngatakan: ''Sebaiknya kita menggunakan terompet sebagaimana yang 
digunakan oleh kaum Yahudi”. Kata Umar: Sebaiknya kalian me- 
nyuruh seseorang untuk menyeru orang-orang untuk shalat. Sabda Nabi 
saw: ” Wahai Bilal, berdirilah kamu dan serulah orang untuk shalat.” 
(Muttafag Alaih) 


.. 


sd 


oz el 


SAS H6 DES Sp SE En AA 
Ia EN Henna 
AG RA AP 3 ob NA a36 
SE JL La LNG Ke OA 


Ea ki 

Fan ea TUGU AG ANE Len pat MENU 4 no hy br 
“ ” On Na oibo M 0L LKP Gr 

das 3 & MN bae AE SN NE 
y 


— SG Wp Gaib S1 6d DIMAS ESL 
“ul 73 Ling 2 5 Fe 0 Ina — 
IA CASE A55 LE KAN JK 


Peta 


? bai . Lan 
JA Is Mp 3 K3 A5 Ayi 

L ye Ten A1 0 Kjarh YAN ang 
Wan IE Dl d2 NA SL ia andi dan 
5 2 . 4 3 Lu 2. 1 “5 
Sila Hita anda mlola, s1 A3 Ag ae ul 
, 1 —, 
wa 


$99. Dari Abdullah ibnu Zaid ibnu 'Abdi Rabbih katanya: "Ketika 
Rasulullah saw menyuruh orang untuk menggunakan lonceng untuk me- 
ngumpulkan orang untuk shalat, maka aku bermimpi melihat sescorang 
sedang membawa sebuah lonceng di tangannya, tanyaku: '' Wahai ham- 
ba Allah, apakah kamu hendak menjual lonceng itu?” Jawab si pemilik 
lonceng: '' Hendak engkau gunakan apa lonceng ini?” Jawabku: "Hen- 
dak aku gunakan untuk menyeru manusia melakukan shalat”. Kata si. 
pemilik lonceng: ''Maukah engkau aku tunjukkan cara yang lebih baik 
dari itu?” Jawabku: ”'Mau”. Kata si pemilik lonceng: ” Ucapkanlah: 
”Ailahu Akbar, Allahu Akbar.... hingga selesai ketika adzan dan sete- 
rusnya ucapkanlah: ”' Allahu Akbar, Allahu Akbar.... hingga selesai ke- 
tika igamah. Ketika aku bangun tidur, maka aku segera datang pada Ra- 
sulullah saw dan memberitahukan tentang mimpiku. Sabda beliau: ''Se- 
moga mimpimu adalah mimpi yang benar, Insya Allah”. Selanjutnya 
Rasulullah saw bersabda: ”' Ajarkan kepada Bilal apa yang engkau lihat 
dalam mimpimu, sebab ia adalah seorang yang lebih lantang suaranya 


314 


daripadamu””. Kata Abdullah: ''Kemudian aku segera datang kepada 
Bilal dan mengajarkan cara adzan dan igamah sebagaimana yang aku 
lihat di dalam mimpiku”. Ketika Bilal mengumandangkan suara adzan 
seperti yang diajarkan oleh Abdullah ibnu Zaid, maka Umar yang men- 
dengar suara adzan itu segera keluar dari rumahnya dengan menyeret 
kain selendangnya untuk menemui Rasulullah saw. Kata Umar: "Wahai 
Rasulullah, demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar sesungguhnya 
aku telah bermimpi melihat seseorang mengajarkan adzan seperti yang 
aku dengar waktu ini”. Sabda Rasulullah saw: ''Segala puji syukur 
kepada Allah yang telah mengajarkan kebenaran kepada kami.” (Diri- 
' wayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Darimii dan Ibnu Majaah) - 


Fe. Ke, He pa Kadas 


P J 


KAN SEM PUK LC NK Ea 3 AD 
Goal de 


600. Dari Abi Bakrah katanya: ” Pada suatu kali aku pernah keluar 
bersama Rasulullah saw diwaktu subuh. Pada waktu itu beliau senan- 
tiasa membangunkan orang untuk melakukan shalat subuh atau memba- 
ngunkan orang dengan kakinya.” (HR. Abu Dawud). 


Pe Hera ha 24 9 L0 
ah BPN MESAA 
3 ta SEE IN IE WES Ea an) 
ga. Kang Nela 


601. Dari Malik katanya: '”Pada suatu kali ada seorang muadzdzin 
datang kepada Umar untuk memberitahukan waktu subuh telah tiba. 
Ketika ia mendapatkan Umar sedang tidur, maka muadzdzin itu berseru: 
” Ashsholaatu khairun minan naum??, sehingga Umar menyuruhnya un- 
tuk menempatkan ucapan Ashsholaatu khairun minan naum hanya pada 
waktu adzan subuh.” 

"HR. Malik dalam kitab Al Muwaththa?). 


P4 


315 


Hi 0 0... 


ai af oya & DE AN Y 
In 1 A3 psk & ag ara dl 
ae & RA 2 Th N3 an ee 


Ci 


602. Dari Abdur Rachman ibnu Sa'ad ibnu Ammar ibnu Sa'ad 
muadzdzin Rasulullah saw katanya: ” Aku telah diberitahu oleh ayahku 
bahwasanya, ayahku telah diberitahu oleh ayahnya dari kakeknya bah- 
wasanya Rasulullah saw pernah menyuruh Bilal untuk meletakkan 
kedua jarinya kedalam telinganya pada waktu ia adzan. Sabda beliau: 
”Sesungguhnya hal itu akan lebih mengeraskan suaramu.” 

(HR. Ibnu Majah). 


316 


BAB KEUTAMAAN ADZAN 
DAN MENJAWAB SEORANG MUADZDZIN 
“G Pi 2 ,, 


Nan 3 


PASAL BE AaA | 


LN DI 0 “ 3 1, 
Ne Genangan K6. po ea pak 
alay kedai a ya Ssbis3 3 and y Jek 


AL. 


. 


603. Dari Muawiyah katanya: "Aku pernah mendengar Rasulullah 
saw bersabda: ''Para muadzdzin merupakan orang-orang yang paling 
una lehernya di hari kiamat.” Pen Muslim). 


Na ESA ay J bapdis at 
Kr AN hg aa Sya IL" Kana PAI 
ke MEN GS. AG em Ia SL 
aan ya ala IAI 3 


€ KST kai £ Tifa 
Peran TAN AP ja EK 


” 604. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Jika seorang muadzdzin sedang mengumandangkan adzannya, maka 


syaitan segera beriari dengan mengeluarkan suara keras agar ia tidak 


317 





mendengar suara adzan, dan jika adzan telah selesai, maka ia datang 
kembali lagi. Ketika dikumandangkan suara igamah, maka syaitan lari 
kembali sampai setelah selesainya igamah, maka syaitan akan hadir 
kembali untuk mengganggu seorang yang sedang shalat. Pada waktu itu 
syaitan mengingatkan segala sesuatu yang tadinya tidak diingat oleh 
orang yang sedang shalat itu, sampai orang yang sedang shalat itu bi- 
ngung tidak tahu berapa rakaat yang telah ia lakukan.” (Muttafag 
Alaih) 


Pa PRIA de EU na jean 
KE TENAN AAN PA SO 


Si da,“ TU TE Fa 


605. Dari Abu Said Al Khudri katanya: ” Rasulullah saw pernah 
bersabda: ”'Tidak sesuatu apapun baik manusia maupun benda-benda 
lainnya yang telah mendengar suara adzan, melainkan ia akan menjadi 
saksi bagi seorang muadzdzin di hari kiamat kelak.” (HR. Buchari). 


rain 


| ee 


aa aa A Wap hasan 
Da Nrnen SD 32, —. Pengaa 


Sa ea ASIN in 


ea 


Pr “-y “ 


SA SAI SG MG an 
hino, tin Aang 


606. Dari Abdullah ibnul Amru ibnul 'Ash katanya: ?'Telah ber- 
sabda Rasulullah saw: ”'Jika kalian mendengar suara adzan yang dide- 
ngungkan oleh seorang muadzdzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan 
olehnya. Setelah itu ucapkan shalawat kepadaku, sebab seorang yang 
mengucapkan shalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersHala- 


318 


wat kepadanya sebanyak sepuluh kali. Kemudian mohonkan ''Al Wasi- 
lah” bagiku. Sesungguhnya ia adalah suatu tempat termulia di surga 
yang hanya diberikan pada satu orang saja. Dan aku harap semoga ia di- 
berikan kepadaku. Seorang yang memohonkan bagiku ''Al Wasilah”, 
maka akan diperkenankan baginya untuk mendapatkan syafaatku''. 
(HR. sa 


Iu, STA kkn dala 2 BE ES saw 
PSK Kai an as OS sej 


“nd A95 KE eat (je 
vw 11426 yo 00 Tah 


ku IS IA £ PAPAN 
AH S3 : 3 IS LH Its Mangek 


z 


da YAI L Je: Tai 25 


- 


Def LA Ra IS pa 1 Hb Set 
Ag “. ig AN AN EaKa ai ay ft Ag 
0, 


607. Dari Umar katanya: ”' Rasulullah saw pernah bersabda: ”Jika 
seorang muadzdzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ke- 
mudian salah seorang dari kamu ikut menirukan ucapan sang muadz- 
dzin. Kemudian jika seorang muadzdzin mengucapkan Asyhadu anlaa 
ilaaha illallah, asyhadu anlaa ilaaha illallah kemudian ia menirukannya. 
Demikian pula jika seorang muadzdzin mengucapkan asyhadu anna Mu- 
hammadan Rasuulullah, asyhadu anna muhammadan Rasuulullah, 
maka ja menirukannya pula sampai ketika sang muadzdzin meng- 
ucapkan hayya 'alashsholaah, hayya 'alashsholaah dan hayya 'alal 
falaah, hayya 'alal falaah, maka iapun mengucapkan laa haula wa laa 
kuwwata illaa billah, sampai ketika sang muadzdzin mengucapkan Alla- 
hu Akbar, Allahu Akbar laa ilaaha illallah dan iapun menirukannya 


2 
AR AA a 


SG 
J6 


Ss 


319 





dengan hati yang ikhlas, maka ia akan dimasukkan kedalam surga.” 
(HR. HR 


penata AS “- Ta TEA Te 0Je 1 IG AE SAN 
| . GIda 1 T TS 
Kama Oka Lg ah 21 5 33 
aa, NE KA K2 Pak 93 Aka (KE 
TA. 90 
SIA day. udah Sa MAS 


608. Dari Jabir katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Barangsiapa yang membaca do'a setelah adzan: ”' Allahumma rabba 
haadzihid da'watittaammati washsholaatil gaa'imati aati Muhammada- 
nil wasiilata wal fadhiilah wab'atshul magaaman mahmuudanil ladzii wa 


'adtahu”, maka akan diperkenankan baginya untuk mendapatkan sya- 
faatku di hari kiamat.” 


(HR. Buchari). 


F1 TERAS AN SU Ja AE, AA 


(ud 


. UI gel 36 SN IG 3 AN Nu 
YA, IS Re 1 TI 3 Se paman, Gi Ii: 
Ta KE Ie Le BLN eh Pase ag 


Ai aa 1 « ai FA NA 


BAK AG 4 Kn JH 
pun Sea bp Ka 


609. Dari Anas katanya: '”Biasanya Nabi saw mengakhiri shalatnya 
jika fajar telah tiba dan jika telah mendengar adzan, maka beliau ber- 
henti, tapi kalau tidak, maka beliau masih meneruskan shalatnya. Ketika 
beliau mendengar ada seorang yang menirukan ucapan Allahu Akbar, 
Allahu Akbar, maka beliau bersabda: ''Orang itu berada diatas fitrah”, 


320 


kemudian ketika beliau mendengar orang itu menirukan ucapan asyhadu 
anlaa ilaaha illallah, maka Rasulullah saw bersabda: 'Orang itu telah di- 
bebaskan dari api neraka.” Ketika para sahabat melihatnya, ternyata 
orang itu adalah seorang penggembala kambing.” (HR. Muslim). 


Setu AS AIA SISA 


(2 


1 


NN 


£ LA cut Kenek & —, 
AN Ul III SEK Na an hai k55 


-N 


L 7 Of #1 0S L, « 
pe og 2 Haa HS Ka 
PAN Ga da v3 | aa, ra - 


610. Dari Sa'ad ibnu Abi Waggash: Telah bersabda Rasulullah saw: 
”"Barangsiapa yang ketika mendengar ucapan seorang muadzdzin sedang 
adzan, maka ia mengucapkan: ” Asyhadu anlaa ilaaha ilallahu wahda- 
huu laa syariikalahu wa anna Muhammadan 'abduhuu wa Rasuuluh, 
radiliitu billaahi rabban wa bi Muhammadin rasuulan wa bil Islaami 
diinan/Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan 
tidak bersekutu bagiNya dan aku bersaksi bahwa Muhammad. adalah 
hamba Allah dan RasulNya, aku ridla Allah sebagai Tuhanku, Muham- 
mad sebagai Rasulku dan Islam sebagai agamaku”, maka ia akan di- 
ampunkan dosa-dosanya oleh Allah.” 

(HR. Muslim) 


Seluk KO PAA KT Is » US$ NW 
3 z8 | YAA: Pj ceng Be AN P4 £ KG 
Kadis IIA 3 PA rab 


611. Dari Abdullah ibnu Mughaffal katanya: ''"Telah bersabda Ra- 
sulullah saw: ”'Diantara adzan dan igamah hendaknya dilakukan shalat 
sunnah”. Ucapan tersebut beliau ulangi sampai dua kali, selanjutnya 
beliau berkata: ''Bagi yang hendak melakukannya.” (Muttafagun 
Alaih) 


» 
- 


321 


. 1 , 
Pe en SA 


PASAL KEDUA 
PA - 
Pe) P Ly PP Un OA . 1, 9 3 ag 
A23 AAS AS a05 IE IG 2 PASS AW 


La Le 0y Ju 8 Pn i 
Nai NN Tuk) Ad aer MPa an Let EN - 2 ah ud 
SA TN an ai SA ORANG TA AI 
.yr Pak Pera - 
odong Kalol MS AI 
612. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
Seorang imam/pemimpin adalah penanggung jawab dan seorang 
muadzdzin adalah seorang yang diamanati. Ya Allah, berilah petunjuk 


bagi para imam dan berilah ampunan bagi muadzdzin”. (HR. Achmad 
dan Abu Dawud). 


Pd « Z, -. P3 “ ps Tah . , 
Ina aa 5 SE PEESAN 


N 


- ” 


4. da te 5 (7 L 109 0 .... Abon naa 
Sail 29, Ad BN Af Si Ora ES 33 Sa 


5 .. 


“N 


0.” 
“holo cela 2gb apa 
613. Dari Ibnu Abbas: Telah bersabda Rasulullah saw: ”'Barang- 
siapa yang telah melakukan adzan dengan berharap keridhaan daripada 
Allah selama tujuh tahun, maka ia akan ditulis sebagai seorang yang 


telah dibebaskan dari api neraka.” (HR. Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu 
Majah). 


SA sana 
614. Dari Ugbah inbu Amir katanya: '”Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Allah amat kagum terhadap seorang penggembala kambing yang 
berada di atas sebuah bukit yang bila tiba waktu shalat, maka ia men- 
dengungkan adzannya kemudian ia melakukan shalat. Firman Allah 
pada para malaikat: ''Lihatlah hamba-Ku itu, ia adzan dan igamah, ke- 
mudian ia melakukan shalat karena takut kepada-Ku, (saksikanlah) 
bahwa Aku telah mengampuninya dan memasukkan ia kedalam surga.” 
(HR. dada Dawud). 
Pi PN Ta Kk. v k PP Ja PPK 
3 Pan Pi Kata PA NA $ 53 AW 


enda Ki AN KN JBEAK 


MA 033 “Ope dp ah ip Saka Ta 
Pee EA aa 


615. Dari Ibnu Umar: Telah bersabda Rasulullah saw: "Tiga orang 
yang di hari kiamat kelak akan ditempatkan di gunung dari misk: Se- 
orang budak/pelayan yang menunaikan segala kewajibannya terhadap 
Allah dan terhadap majikannya dengan penuh amanat dan ikhlas. Se- 
orang pemimpin yang menyenangkan bawahannya dan seorang muadz- 
dzin yang senantiasa menyeru manusia untuk shalat, baik diwaktu pagi 
maupun diwaktu malam.” | 


(HR. Tirmidzi) 
Aa 
Hg Ak au a25 JB Jo SAI Hg Aw 
P Aa e, 
A5 as23. bob jasa 03 rap 


12 - Lajyo 2g 


Mp Gaga ag Ga kal53, AG 2 


Gaya dada sob ala. Aalola, Nya LA Sa 
3G 


323 


616. Dari Abu Hurairah katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah saw: 
''Seorang muadzdzin akan diampunkan sejauh suaranya terdengar dan 
akan disaksikan oleh segala makhluk baik yang basah maupun yang ke- 

.ring. Seorang yang menghadiri shalat berjamaah, maka ia akan ditulis 
baginya 25 kali shalat dan akan diampunkan baginya segala dosa yang ia 
lakukan diantara satu shalat fardhu ke shalat fardhu yang lain”. 

(HR. Achmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa'i). 


las PA 2 Yg. sekar Hi Okita AW 
Pn, 


38. esa Keira RAS : 35 ai ai 
“Gi ag yo Alola, NN te LIS 


617. Dari Utsman ibnul Abil 'Ash: Aku pernah berkata pada Ra- 
sulullah saw: '”Wahai Rasulullah, jadikan aku sebagai imam shalat bagi 
kaumku'”. Sabda beliau: ''Aku jadikan engkau sebagai imam bagi 
kaummu, hanya saja perhatikan orang-orang lemah yang ikut shalat ber- 
samamu dan pilihlah seorang muadzin yang tidak mau menerima upah 
dari adzan yang dilakukannya.” (HR. Achmad, Abu Dawud dan Nasa'i) 


.. Para PA, - (: .. 
Apa di suke P3 KITA Ka dalm Nee Usa 
Ghe ay. P7 2 ” 4 Pan “ 
ad Age v1 Kis 35 a Kanit 
“a | “ 
“dn Ile3 Lgu. 23 Uks OTW $ Jan Mia 
2 ala “ ola 3) 
618. Dari Ummi Salamah r.a. katanya: ?'Aku telah diajari oleh Ra- 
sulullah saw untuk membaca do'a ketika menjelang adzan maghrib: 
” Allahumma haadzaa igbaalu lailika wa idbaaru nahaarika wa ashwaatu 
du'aatika faghfirlii/Ya Allah, kini telah tiba waktu malam dan telah ber- 


akhir waktu siang dan kini telah berkumandang suara panggilan-Mu, 
karena itu ampunkanlah dosaku.” (HR. Abu Dawud). 


324 


Lan LA AK 
Ti Telak ak 5 IA Sara Sal MAA AA 
A3 A3. AK N Yk 3 J6 pen 


/ 


& MAN ta NA AN WA YANG 


paha & cela) KAA NO BAE » 


619. Dari Abu Umamah atau dari salah seorang sahabat Rasulullah 
saw katanya: ” Ketika Bilal mengucapkan gadgaamatish sholaah, maka 
Rasulullah mengucapkan: ” Agaamahallahu wa adaamahaa.”' (HR. Abu 
Dawud). 


1 


Pai .,1 


Kanak bahas Saba SG As. 


Ba Kepang Lo LG 
GAY sah wlela, W Air J5 Yi Tan 55 


620. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: ”'Allah 
tidak akan menolak do'a yang diajukan oleh seseorang diantara adzan 
dan igamah.? (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). 


KAN SES Ian AI 
essen ai 2 Maa Songp aa 3 
Tg Sbglessu 2 | 


621. Dari Sahal bin Sa'ad katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Dua macam do'a yang tidak akan ditolak oleh Allah: do'a yang 
dipanjatkan ketika adzan dan do'a yang dipanjatkan ketika peperangan 
sedang berkecamuk.” Dalam riwayat lain disebutkan: ''Dan ditengah 
hujan.” (HR. Abu Dawud dan Ad-Darimii) 


325 


A2 YES: IABGAAN 
37. SEAT 


ea lk at an Haa A3 ug 
3 : « Ma bad A3 ad (3 
sal gi ola, « Ke US. 5 Ian La 


622. Dari Abdullah bin Amru katanya: ”' Ada seorang berkata pada 
Rasulullah: ” Wahai Rasulullah, sesungguhnya para muadzdzin tentunya 
akan diberi keistimewaan lebih dari kami”. Sabda beliau: ''Karena itu 
ucapkanlah seperti yang telah diucapkan oleh seorang muadzdzin dan 
jika telah selesai, maka berdo'alah sebab do'amu akan dikabulkan.” 


(HR. Abu Dawud) 
PAN LAN Sa MA red 
2S IBI, 


- 


PASAL KETIGA 
Aa sena 
Ip AL - Na RTA G. Pa 


Usau ES 33 sn NE 2 2 US CN 


Pane 


Hii de ALAN Pera 639 ik 1G sa 


Z 
. (9 ae F2 Map 


623. Dari Jabir katanya: ”'Sesungguhnya syaitan, jika mendengar 
suara adzan, maka ia akan berlari sampai di Raukha”.” Kata perawi 
hadits: ''Ar Raukha” adalah suatu tempat sejauh 36 mil dari kota Ma- 
dinah””. (HR. Muslim) 


2 are 


RI) AJB AA AA AANG | 
MIA BRK AIA LSN 


P TANYA 3 Je ana 


624. Dari Al-Gamah ibnu Waggash katanya: "Ketika aku berada di 
tempat Muawiyah, maka seorang muadzdzin sedang mengumandangkan 
suara adzan. Muawiyah menirukan seperti apa yang diucapkan oleh sang 
muadzdzin, hingga ketika sang muadzdzin mengucapkan hayya 'alash 
sholaah dan hayya 'alal falaah, maka Muawiyah mengucapkan: ”Laa 
haula walaa guwwata ilaga billahil 'aliyyil 'adziim”. Setelah sang 
muadzdzin selesai, maka Muawiyyah berkata: '“Demikianlah aku men- 
dengar apa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah saw.” 
(HR. Achmad). 


Pe Wa (124 P3 
Taj Bg Adik 2.5 


... 


GNI LA PK AI GAN AN Sea K 


DSA MANA CAN Ia ABU Kai 
2 


625. Dari Abu Hurairah katanya: "Ketika kami sedang bersama 
Rasulullah saw, maka Bilal mengumandangkan suara adzan. Setelah 
Bilal selesai, maka Rasulullah saw bersabda: ''Barangsiapa yang meni- 
rukan apa yang diucapkan sang muadzdzin dengan penuh keyakinan, 
maka ia akan dimasukkan kedalam surga.” (HR. 15 i. 


3) 5 24 Oh 
LAN EN Aga HN dg Mean 


lola dea to JE LE IN EN aka 


sala 


327 


626. Dari Aisyah katanya: Biasanya jika Nabi saw mendengar se- 
orang muadzdzin mengucapkan: ” Asyhadu anna Muhammadan 'abdu- 
huu wa Rasuuluh, maka beliau mengucapkan: ” Aku adalah Muhammad 
Rasulullah, aku adalah Muhammad Rasulullah”. (HR. Abu Dawud). 


| Ssh Th aa data AAN 


PAP ak 25 


aa Ad KA GAS 3 
GK TEE Kb aa Ya aan 


SA Olay ae KAK 


627. Dari Ibnu Umar: ” Rasulullah saw pernah bersabda: ''Barang- 
siapa yang adzan selama 12 tahun, maka ia akan dipastikan kedalam 
surga dan dengan setiap adzannya itu ia akan dituliskan 60 kebajikan 
setiap hari. Demikian pula dengan setiap igamahnya, maka akan ditulis- 
kan baginya 30 kebajikan”. (HR. Ibnu Majah). 


2 


.. 3 1g 2 us 
K5 sisa SES ANA 
AW ATI 3 Fedda 


A 
| 


AAU 


628: Dari Ibnu Umar katanya: ”' Kami disuruh Rasulullah saw untuk 
berdo'a ketika adzan maghrib.” (HR. Al Baihagi). 


128 


5 Ka 


BAB MENGAKHIRKAN ADZAN 
3 A03 “ 


& AM Jhaali » 


PASAL PERTAMA 


IE arya AN ata 135 IS IS Gelisasa 
FA MN z2 Ws NS IL ade Yx 2 d 


Gita ah 7 AA Pan TA Ch Pn SA KG KE 


Pen Let Te 


Taja - Camel 


629. Dari Ibnu Umar katanya: '“Rasulullah saw telah bersabda: 
”Sesungguhnya jika Bilal adzan diwaktu sahur, maka kalian masih di- 
perbolehkan untuk melanjutkan makan dan minum kalian, tetapi jika 
Abdullah ibnu Maktum telah adzan, maka beliau harus menghentikan 
makan dan minum kalian”. Kata Ibnu Umar: ” Abdullah ibnu Maktum 
adalah seorang yang buta matanya dan dia tidak akan adzan kalau tidak 
diberitahu bahwa waktu subuh telah tiba.” (Muttafag 'Alaih) 


3 yo HL aa . Jr 0 Gro. 
AI aula PPA A3 sAY. 


oi ah €, 
TA YNA Ki Gak da £ Soal 
Tea 3 Sa sa 3 Pat ke 
Part ARP 


630. Dari Samurah bin Jundub katanya: "Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ” Hendaknya adzannya Bilal jangan sampai menghentikan ke- 


329 


giatan makan dan minum kalian, sebab fajar yang sesungguhnya belum 
tampak di ufuk.” (HR. Muslim). 


INKA LA Si LA YNA 2 
R3 c aa La das d ES santa 
Gi ds, ES 


631. Dari Malik ibnul Khuwairits katanya: ”' Ketika aku dan saudara 
sepupuku datang pada Nabi saw, maka beliau bersabda pada kami: 
”Jika kalian berdua sedang bepergian hendaknya kalian melakukan 
adzan dan igamah bila hendak melakukan shalat, dan kemudian pilihlah 
seorang yang tertua dari kalian untuk menjadi imam.” (HR. Buchari). 


s - € 

AG ES IE S3 Ea ANT 

manga Pi SANAK AKG 
“Lt KE "G3 3G Te . 


632. Dari Malik ibnul Khuwairits juga katanya: 1 saw 
pernah bersabda pada kami: ''Shalatlah kalian sebagaimana kalian 
melihat aku shalat. Jika telah hadir waktu shalat hendaknya salah se- 
orang dari kamu melakukan adzan dan pilihlah yang tertua diantara 
kalian untak menjadi imam.?' (Muttafag ?Alaih). 


TAA AP. P3 Pan 2G Ne: | 

TES BANI 2S BAN 
2 Le n. 1, 7 AT Er $ 
at. «Au B3: Sa da3 Coba : KLAI, 


II Pa REK Sa 
ta : SA AG “ - — 3 Area 3 “2 pi e—- 
ri Ae 1 Ti ah ha es 3 ASLI Jah 

#, L. Pe -, 
Abah, NN At) eri Aa —b AP, 


330 


PX 02 13 “1 1 0111 AP per 
dal, Bei HAUL Koala pen Aga 


Kasat ea ipa 2 
) KG SG jaah Kena AA 

Sa AN ah Lea d3 an taun 
Ki Ah sit PKI Ain IS IG 
Uap 2 ago Haa AP 1 TA MAT 
ATA ae Ii, As. As Tanya ta 2195 


- 


“1 Pa PA AN Ang ht, Tx 
DIA Ge JB. AKAN Lag pera ana 
S3 ad, Kan Pra YEL 

e iba 


633. Dari Abu Hurairah katanya: ”' Pada waktu pulang dari pepe- 


rangan Khaibar, maka Rasulullah saw berjalan diwaktu malam. Ketika 
berhenti di tengah jalan untuk beristirahat, maka beliau bersabda kepa- 
da Bilal: '' Wahai Bilal, hendaknya kamu berjaga-jaga pada malam ini 
agar kami tidak terlambat untuk shalat subuh”. Bilal segera berjaga ma- 
lam dan ia mengisi waktu berjaganya dengan melakukan beberapa raka- 
at shalat malam. Sedangkan Rasulullah dan para shahabatnya yang lain 
tidur. Ketika waktu fajar hampir tiga, maka Bilal menyandarkan dirinya 
di punggung onta sambil menengadahkan wajahnya ke atas untuk meli- 
hat jika waktu fajar telah tiba, akan tetapi Bilal sempat terlelap dalam ti- 
dur. Ketika subuh tiba tidak seorangpun dari mereka yang terbangun, 
sampai ketika matahari telah tinggi barulah Rasulullah saw yang bangun 
pertama kali. Dengan rasa cemas beliau bangun seraya berkata: ''Dima- 
nakah Bilal?” Jawab Bilal: ” Wahai Rasulullah, aku tadi tertidur seba- 
gaimana engkau sendiri juga tertidur.” Sabda beliau: '"Teruskan per- 
jalanan kalian”. Maka mereka meneruskan perjalanannya. Tetapi tidak 


331 


berapa lama, maka Rasulullah mereka berhenti dan beliaupun segera 
berwudhu. Setelah itu beliau menyuruh Bilal untuk adzan dan igamah. 
Kemudian beliau melakukan shalat subuh berjamaah. Setelah selesai 
shalat subuh, maka beliau bersabda: "Barangsiapa yang terlupa untuk 
melakukan shalat, maka hendaknya ia segera melakukan shalat yang ter- 
lupa itu jika ia ingat kembali, sebagaimana yang difirmankan oleh 
Allah: '' Wa agimish shalaata li dzikrii/Dirikanlah shalat untuk meng- 
ingat Aku.” (HR. Muslim). 


PS Na IL 1 3 aa Isa 
aa Ie Ea KIAESIG GMN LB 
ae 


634. Dari Abu Oatadah katanya: "Jika igamah telah dikumandang- 
kan, maka janganlah kalian berdiri sebelum kalian lihat bahwa aku telah 


hadir.” (Muttafag' Alaih) 


kuta sa SE: SAN EN 


te 2... NAGA 2 . 
Na ai da1 Vga st 2 TAG 2 | 
2 Pad og A Pe ae £ 2G ac 
Meaia Not, 6 2 Aa pan ana 
& Pp Kd PP Is Hg PPA 
33 nahi Aan KS os nba 


3 


635. Dari Abu Hurairah: Telah bersabda Rasulullah saw: ”' Jika iga- 
mah telah dikumandangkan, maka janganlah kalian mendatanginya de- 
ngan berlari. Hendaknya kalian mendatanginya dengan berjalan tenang. 
Berapa rakaat yang kalian dapatkan, maka ikutilah sedangkan sisanya 
sempurnakan setelahnya”. (Muttafag 'Alaih). Dalam riwayat Muslim 
disebutkan: ”'Sebab seorang yang berangkat untuk menghadiri shalat, 
maka sudah tercatat sebagai seorang yang sedang shalat.” 


332 


PASAL KETIGA 


Ta AR 4 Jt “Gg 
AE dn 3 IE Aysyssara 
Aa at PP Are I da 
9 NA Da 1G 
TG, pora Laga Pa Kan ”: 
PON YAN ANA YAA KE Ga KE IN 
Pd 2. 


Beta bi BA B3 an LAN 
Puan Rp Pap, s hebek Aa ar YP 
peuag Ng NO SN SESI KG 
no berapa c ( — 
Ie AA SI Sa TAI TAN 
2 ai 9. Li ae 
- Ana Ge AG aan uas 
2 PAN —. 21 aa 3 ag ada 
Ca Ha Aa ter Ia £ ME . 
PA GG. .. 29 Te Pa 
SN EN 3 A3 Cai Sa 2 


der daa UX 
07.7 shi Pa Pe 


bule NATA KH aa 
PN Jas H4 La KAI Ietuta 
ka Ea Har Ng 
Cerai 


N 


Ng 


333 


.. pa" | Lari Vit» NI ena 

A Era PLAN Ga Uh 1: 23 DN 
7 AC PP AAN 

SALA KAI Tae AAN CA 


2 


Lb 93- 
3 NS 


636. Dari Zaid bin Aslam katanya: ''Dalam perjalanannya dari 
Makkah, maka Rasulullah saw berhenti ditengah jalan untuk beristira- 
hat sebentar. Setelah berpesan pada Bilal untuk berjaga-jaga dimalam 
itu agcr dibangunkan diwaktu shalat subuh, maka beliau dan para saha- 
bat lainnya tidur, tetapi Bilalpun ikut tidur sehingga mereka tidak sem- 
pat bangun subuh sampai matahari telah tinggi. Ketika mereka bangun, 
mereka merasa ketakutan sebab telah ketinggalan waktu subuh. Nabi 
saw menyuruh mereka untuk segera meneruskan perjalanannya hingga 
keluar dari lembah itu. Sabda beliau: ''Sesungguhnya dilembah ini ter- 
dapat syaitan”. Setelah mereka keluar dari lembah itu, maka Rasulullah 
saw menyuruh berhenti dan beliau berwudhu. Kemudian beliau menyu- 
ruh Bilal untuk adzan dan igamah. Setelah selesai melakukan shalat su- 
buh secara berjamaah, maka Nabi saw menoleh kepada mereka. Ketika 
beliau melihat rasa takut yang terdapat diwajah para sahabatnya, maka 
beliau bersabda: ?” Wahai manusia, sesungguhnya Allah yang memegang 
ruh-ruh kami. Andaikata Dia berkehendak mengembalikan ruh-ruh 
kami diluar waktu ini, pasti Dia mampu. Karena itu jika salah seorang 
dari kamu tertidur atau terlupa sehingga ia tidak sempat mengerjakan 
shalat, maka ketika ia sadar hendaknya ia segera mengerjakan shalat 
yang ketinggalan itu. Kemudian Rasulullah saw menoleh kepada Abu 
Bakar Ash-Shiddig seraya berkata: ”'Sesungguhnya syaitan telah men- 
datangi Bilal ketika ia sedang shalat malam. Kemudian ia didudukkan 
dan ditidurkan sebagaimana ditidurkannya seorang anak bayi”. Kemu- 
dian Rasulullah saw memanggil Bilal dan Bilalpun menceritakan pada 
Rasulullah saw bahwasanya ketika ia melakukan shalat malam, maka ia 
merasa ngantuk sehingga setelah selesai shalat malamnya, maka ia ber- 
istirahat di punggung ontanya, tetapi secara tak sadar ia tertidur hingga 
terlambat bangun di waktu subuh. Mendengar cerita Bilal, maka Abu 
Bakar berkata pada Rasulullah saw: ?' Aku bersaksi bahwa engkau ada- 
lah benar-benar utusan Allah.” 


334 


-5 ae hn be tu PAN an aa 
ab TENG Prop 5 8 SE ANN 
, 2 TEA BAN an ad 5 n ora RA 
Cek Ih RAN Aa oa 2 


ANA celola, NS 


“ 


637. Dari Abdullah ibnu Umar katanya: "Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ” Dua kewajiban bagi kaum muslimin yang pelaksanaannya ter- 
gantung pada leher-leher para muadzdzin, yaitu puasa mereka dan shalat 
mereka.” (HR. Ibnu Majah). 


335 


aa Pad . “ 
Pa ra Penta 


BAB MASJID 
DAN TEMPAT - TEMPAT SHALAT 


Gun 
PASAL PERTAMA 


OP ? p 


KAN Sah IE AAL Aya 
SN aa - ARE 
Aa £ Pe Png apa tes 


BTA 


638. Dari Ibnu Abbas katanya: "Ketika Nabi saw masuk kedalam 
— Ka'bah, maka beliau berdo'a disetiap penjuru Ka'bah. Beliau tidak me- 
lakukan shalat sampai beliau keluar dahulu. Ketika beliau keluar, maka 
beliau melakukan shalat dua rakaat didepan Ka'bah. Sabda beliau: 
” Inilah arah kiblat”. (HR. Buchari) 


Pane Tag SPA 


PPA OA Kadir Taring AA ola Ara 


639. Dari Usamah bin Zaid: ''Ketika Nabi saw masuk kedalam 
Ka'bah, maka beliau berdo'a disetiap penjuru Ka'bah. Beliau tidak me- 
lakukan shalat sampai beliau keluar dahulu. Ketika beliau keluar, maka 
beliau melakukan shalat dua rakaat didepan Ka'bah. Sabda beliau:  Ini- 
lah arah kiblat.” (HR. Muslim) 


'00 KL 5: 225 
ja AN 
, a02 P 3 — TAN 
KE ANA Kane tks 


336 


(3 al AG HN 3 EN MG 
Fe ATA Ainan af & is gita ya, 2 


2 , : sang P tg PA aa 
Ea 22 —, 5 #33 Ia P, si) 
. 
“ 


3 PPI 
Ni Pagal Kaka Kaga MAA “2 5 AA 
ar . 

640. Dari Abdullah ibnu Umar r.a. katanya: "'Ketika Rasulullah 
saw masuk kedalam Ka'bah dengan disertai Usamah ibnu Zaid, Usman 
Ibnu Thalhah Al Hajbi dan Bilal ibnu Rabah, maka pintu Ka'bah segera 
ditutup. Setelah beberapa saat setelah beliau keluar, maka aku bertanya 
pada Bilal: Apa yang dilakukan Rasulullah saw didalam Ka'bah?” 
Kata Bilal: ''Beliau berdiri diantara satu tiang disebelah kirinya dan dua 
tiang disebelah kanannya dan tiga lainnya dibelakang beliau. Pada 
waktu itu Ka'bah mempunyai enam tiang. Kemudian beliau melakukan 
shalat.” (Muttafag 'Alaih) 


KA: SP Kemas sadis am 
Ga nk? De Bang Ipa 
asa dirga Dien Ig 


641. Dari Abu Hurairah: Telah bersabda Rasulullah saw: ?” Melaku- 
kan shalat di masjidku ini lebih afdhal dari melakukan seribu shalat di 
masjid lain terkecuali di masjidil Haram?”. (Muttafag 'Alaih) 
s4 


KESAN JS Kan YA ASul Lisaay 


1g 


an ta PN LA pi "doc HN 


337 


642. Dari Abu Said Al-Khudri katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Tidak perlu mempersiapkan kendaraan kecuali untuk menuju tiga 
masjid: Masjidil Haram, masjidil Agsha dan masjidku ini”. 

(Muttafag ' Alaih) 


? 


4 Na 7 ig aa 2S Je bh NG AAN 
4 NYA Ain A2 AS Gl BU, IS 


aya aed bala 


643. Dari Abu Hurairah katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Diantara rumahku dan mimbarku merupakan kebun dari perkebunan 
surga. Dan mimbarku di atas telagaku”. (Muttafag ' Alaih) 


NG SEA 5 Pia -. 
HE SAY Air 


4 1... - 

644. Dari Ibnu Umar katanya: ”'Biasanya Nabi saw berkunjung ke 
masjid Guba' baik dengan berjalan maupun dengan berkendaraan. Se- 
sampainya disana, maka beliau melakukan shalat dua rakaat.” 
(Muttafag ' Alaih) 

Tek, IX. v Lg 2 Teaja 1 La 
L Gus L deltajn J8 Or AI Are 
0S 


. rara “ 
Ii IL Sah 5 Aang ARIS Da el 
“12. ola, PA 


645. Dari Abu Hurairah katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Tempat-tempat yang paling disenangi oleh Allah di bumi ini adalah 
masjid-masjidnya dan tempat-tempat yang paling dibenci oleh Allah di 
bumi ini adalah pasar-pasarnya.” (HR. Muslim) 


338 s 


AGE IE KARI Ga IKEA 
- Pera 2. . - - Vo. .. 2 
ita AN aga YNA AN dea n 


aa. 


tc 
1G 


-- 


646. Dari Utsmanr.a. katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan 
membangunkan baginya sebuah gedung di surga.” 

(Muttafag ' Alaih) 
d1 LI 2 0 
aa AI JG les NI TE NIA 
Pd Fei P3. 1. 2. s. 6 Far 
NE NE | oo : 2G 32 Arak 

Ka “5, Sara 2 


PURA « 2: Ci In BSM 5m 


647. Dari Abu Hurairah r.a.: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Barangsiapa yang berangkat menuju masjid baik di pagi hari atau sore 
hari, maka Allah akan memberikan jamuannya di surga setiap pagi dan 
sore.” (Muttafag ks 


A7 AL 


ae SIS Solfass, Ke S6 TANI BEBAN 
3 sn CA TAS EL As PA 
- RPP Sa 3 S5. « . 4 

Va Hal Eye S5 Pap: er 


Gil Aa Kaga 


648. Dari Abu Musa Al-Asy'ari katanya: 'Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ''Sebesar-besar pahala yang diperoleh oleh seorang yang shalat 
dimasjid adalah seorang yang paling jauh jarak yang ditempuhnya untuk 
menuju ke masjid. Dan seorang yang menunggu tibanya waktu shalat 
sampai ia melakukannya dengan seorang imam, maka pahala yang 
diperolehnya jauh lebih besar dari seorang yang shalat kemudian ja ti- 
dur.” (Muttafag 'Alaih). 


EF 


TAN 


339 


- 


Pt Aa Ya Aa maa JB Hereganga 


. . 


BID AT sa 3 JL 
S8 Kasar Sip Kestk 1 335 Kak 


Aan 


lepan ara Gesta Yara Nge PELAN 
Bem « G6 3 3G AT (1 As 


649. Dari Jabir katanya: ”'Ketika ada tanah kosong didekat masjid 
Madinah, maka Banu Salamah ingin pindah ketempat itu agar dekat 
dengan masjid. Ketika berita itu didengar oleh Nabi saw, maka beliau 
berkata kepada mereka: ” Aku dengar bahwa kalian ingin memindahkan 
rumah kalian hingga dekat masjid, benarkah itu?” Jawab mereka: 
”Benar wahai Rasulullah, memang kami mempunyai keinginan demiki- 
an”. Sabda beliau: '' Wahai banu Salamah, tetaplah kalian di tempat 
kalian, sebab setiap langkah yang kalian langkahkan menuju ke masjid, 
maka akan dicatat pahalanya”. Sabda beliau itu diucapkan dua kali.” 
(HR. Muslim) 


N 


5 ( 


Ma LN Is JS SA le a0. 
DATA AG ai 25 

Ga ata DS» kg Naa 

Kn : Sh da UE 283 dag 
GLASS 3 aa Esai 


2g, KI Se ALE 353 
1 kaya MAKE dak Eu 253 Ka 
eni ME 


340 


650. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
?'Ada tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah dihari yang tidak ada 
naungan kecuali hanya naungan Aliah: Seorang penguasa yang adil, se- 
orang pemuda yang gemar beribadah, seorang yang hatinya selalu rindu 
untuk kembal lagi, dua orang yang saling menyayang dikarenakan Allah 
dan seorang yang jika ia mengingat kepada Allah secara tersembunyi, 
maka ia meneteskan air matanya, seorang lelaki yang diaiak berbuat 
mesum oleh seorang wanita mulia dan amat mempesona tetapi ia me- 
nolaknya seraya berkata: ”' Sesungguhnya aku takut kepada Allah”, dan 
seorang yang bersedekah secara tersembunyi sehingga tangan kirinya 
tidak dapat mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.” 
(Muttafag 'Alaih) 


Ap buat lag He JA A0 
Kap BS: Aje Sa KAN - 
GE 3 Han Era Eta ag : 
Bap BE TN 2S amal Es 
IL Ie Bk 3 SN Na 
Ha PN : Pn Net 1 Sia “3 si 
BEN PA SAVI RI sah ra. ca 
AN Tae Sat SIN Kas. SE 
NG LE Aan SN aa 
: MENAATI : Ai A daa Tt A3 


“ 


“1 


Al 


651. Dari Abu Hurairah juga katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: '”Shalat seseorang yang dilakukan berjamaah, maka akan dilipat 
gandakan pahalanya 25 kali lebih besar dari shalat yang dikerjakan di 
rumahnya atau di tempat pekerjaannya, yaitu jika ia menyempurnakan 
wudhunya kemudian ia keluar menuju masjid dengan tujuan hanya un- 


341 





tuk melakukan shalat, maka setiap langkah yang dilangkahkan olehnya 
akan menaikkan derajatnya satu derajat dan akan dihapuskan satu dosa 
daripadanya. Jika ia telah melakukan shalat, "maka para malaikat akan 
mendo'akan baginya selama ia masih ada ditempat shalatnya. Do'a para 
malaikat: ”'Ya Allah, ampunkan baginya dan berikan rahmat padanya.” 
Dan setiap orang akan ditulis sebagai seorang yang dalam keadaan 
shalat selama ja menunggu datangnya waktu shalat yang lain.” Dalam 
riwayat lain disebutkan bahwa, para malaikat berdo'a: ”'Ya Allah, am- 
punkan dia dan ma'afkan ia selama ia tidak menyakiti orang lain di- 
dalam man dan tidak 2 batal.” (Muttafag Alaih) 


3 Anya Wets SE IG KA Moy 


Ta Koe Ja s HATI 5 
aan :N Ce Sa ISI aa Yntpar na 533 


652. Dari Abu Usaid katanya: ”Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Jika salah satu dari kalian masuk kedalam masjid, maka ucapkanlah 
do'a: "'Allahummaftahlii abwaaba rahmatika/Ya Allah, bukakanlah 
pintu-pintu rahmatMu bagiku”. Dan jika keluar dari masjid, maka 
ucapkanlah do'a: ” Allahumma innii as-aluka min fadllika/Ya Allah, aku 
mohon anugrahMu”. (HR. Muslim) 


-5 Te ERA Lae naa, 4 1 .— 
A——g dls al erna Jom II 51341 ea 0Y 
4 & - a“.a11 otg 
au As Ls AL CG Ta ! Aa TARI YG: 


2 
653. Dari Abu Oatadah katanya: ” Rasulullah saw pernah bersabda: 
”Jika salah seorang dari kamu masuk kedalam masjid, maka lakukan 


shalat dua rakaat sebelum ia duduk.” (Muttafag 'Alaih). 


.S Pa 2 4 & reg “. TG P . an 
Ang KIS SN SEE MWA M0 


342 


654. Dari Ka'ab bin Malik katanya: ?'Biasanya Nabi saw tidak pernah 
datang dari perjalanannya kecuali diwaktu dhuha dan jika tiba dari 
suatu perjalanan, maka pada mulanya beliau menuju ke masjid untuk 
melakukan shalat dua rakaat kemudian beliau duduk beristirahat di- 
dalam masjid”. (Muttafag ' Alaih) 


yA z Fa yaa ,5 d9... 
OBAT AT Wol Hu N dw ed JB A3 Aira 0 


nh Snes1 £ Lt (11 eye, 
Ka PSA TNI kada: deal 
HAL N « ASEAN 


655. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Barang siapa yang mendengar seseorang yang berteriak-teriak di mas- 
jid untuk mencari barangnya yang hilang, maka ucapkanlah: ''Semoga 
Allah tidak menemukan kembali barangmu, sesungguhnya masjid tidak- 
lah dibangun untuk keperluan ini.” (HR. Muslim) 


BA al he LE HE PE AK 
-, 0... £ - Yo 0 Ca 
KUN WLAN AAN BN ada Sa 


£ 
- 


LAN ze ate 


656. Dari Jabir katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: ”'Ba- 
rangsiapa yang makan pepohonan yang berbau busuk ini (bawang 
putih), maka janganlah ia mendekati masjid kami. Sesungguhnya para 
malaikat merasa terganggu oleh baunya sebagaimana seseorang akan 
terganggu oleh baunya.'” (Muttafag 'Alaih). 


E 


343 


2 


s - ti ata. 
Ie BA KI BEI HA IR atv 
tan CE EGA anal SAN 


657. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: ''Menge- 
luarkan dahak didalam masjid merupakan suatu dosa, maka untuk 
menghapuskannya adalah segera menguburkannya/menghilangkannya.” 
(Muttafag ' Alaih) 


“5 5 
pa BT bed 2 PG 43 m3 Pig ad 
sen . PA Hr ne 


ya Pn : pe as d3 an el 


658. Dari Abu Dzar r.a. katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
?”Telah diperlihatkan padaku baik buruknya amal-amal umatku, maka 
aku dapatkan amal-amal baiknya adalah seorang yang menyingkirkan 
gangguan dari tengah jalan, dan aku dapatkan amal-amal buruknya ada- 
lah seorang yang mengeluarkan dahak didalam masjid kemudian ia tidak 
menguburkannya/tidak menghilangkannya.? (HR. Muslim) 


- 
EN Wae, 


NE AI RON PAR 38.223 3 #3104 


Pee TAN Urai 


Ke EA An an ya cs BL 
KAA Kerang 36 KAN pem sa 


659. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Jika salah seorang dari kamu sedang shalat, maka janganlah kamu me- 


ludah kedepan, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Allah selama 


344 


ia didalam shalatnya, dan jangan pula ia meludah kesebelah kanannya, 
sesungguhnya disebelah kanannya terdapat malaikat. Hendaknya ia me- 
ludah kesebelah kirinya atau dibawah telapak kakinya kemudian ia 
kuburkan ludahnya.”” 


Sesi AN an SE ASN GIA 


- 


660. Dalam riwayat Abu Sa'id ditambahkan: ''Hendaknya ia 
meludah Landa telapak kaki kirinya.” (Muttafag 'Alaih) - 


3G AS A Gatek emang Haleian 


CN 


— 
AA ian ri 2 Kg 2, 


at “ Nee as 


661. Dari Aisyah katanya: ''Ketika Rasulullah saw sakit keras dan 
menjelang saat kematiannya, maka beliau bersabda: ”'Allah melaknati 
kaum Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur para 
Nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah”. (Muttafag 'Alaih) 


- 17 Lis & tai 2 po. | 
- 13 Ale ab | Si EL. Lena 
“5 0 13 Yana v5 
aa Ta BINA KA TA ape 
sG 


td 


KAA dal KAN GI ea 


Meta M3 


662. Dari Jundub katanya: ' Aku pernah mendengar Nabi saw ber- 
sabda: "Ketahuilah bahwa sebagian orang-orang sebelum kamu ada 
yang menjadikan kubur-kubur Nabi-nabi mereka dan orang-orang 
sholeh mereka sebagai tempat beribadah. Karena itu janganlah sekali- 
'cali kalian menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Ketahuilah 
bahwa aku telah melarang kalian untuk melakukan hal itu.” (HR. 
Muslim). 


NAS 


JA Ket JA DIPA TA EA EN 
Eau A Waria Ya KG an HS! 


663. Dari Ibnu Umar katanya: ''Telah berabda Rasulullah saw: 
?”Lakukan sebagian shalat kalian di rumah kalian dan janganlah rumah 
kalian dijadikan sebagai kubur.” (Muttafag ' Alaih). 


Pa Pd La 
- ABI sa 
PASAL KEDUA 


LL 09 


4 2 5 | 
Kah 055 6 EA 
Giaa oa Mehra 


664. Dari Abu Hurairah katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah saw: 
Nlaniara timur dan barat terdapat kiblat.” (HR. Tirmidzi). 


bara 


angsa TA SL ar debabia sang 
Cak 5 H5 ar 


aa Pat laka 1 Spa 
Mal Jus ar UE nak 


Tera PA He GK Ah 
aN en KE AN al KA As 
Lag 4 Ls AA 2 Saus 


346 


“4 G4 PPP 

, SL ola 3, 
665. Dari Thalgin ibnu Ali katanya: ''Pada suatu kali kami datang 
pada Nabi saw di Madinah. Setelah kami masuk Islam dan ikut shalat 
bersama beliau, maka kami beritahukan kepada beliau bahwa di desa 
kami ada sebuah geraja milik kami, kemudian kami minta bekas air 
wudhu beliau. Maka beliau minta diambilkan air wudhu dan setelah 
beliau berwudhu, maka sisa airnya dituangkan di bejana kami dan beliau 
bersabda: ?'Pulanglah kalian ke desa kalian dan setibanya, maka han- 
curkan geraja kalian, kemudian sucikan bekas gereja kalian dengan air 
ini kemudian dirikanlah sebuah masjid di atasnya”. Kata kami: ”' Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya desa kami amat jauh, sedangkan panas mata- 
hari akan cepat mengeringkan air ini”. Sabda beliau: Tambahkan air 

ini dengan air lain dan sesungguhnya air itu akan bertanbah jernih.” 

(HR. Nasa” 2 


AANG dala MAA SA ALE es 

ana aedk De 2 

ola NA 23, 3 Ja Jail sin, K3 
ko Goo Saad a ola gl 


666. Dari Aisyah katanya: ?'Rasulullah saw pernah menyuruh untuk 
membangun masjid-masjid di bagian atas rumah dan menyuruh untuk 
membersihkannya dan memberinya bau harum.” (HR. Abu Dawud, 
Nida dan Ibnu Majah). 


tuo “ :. Cp 

44 Teh Ca Pri Seda oo sa 21 
58 2 s3 ( At sn : 
Tn LAN — : 
AAA . # “4, -. 

2 #dolayu YA S0 
667. Dari Ibnu Abbas katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Aku tidak diperintah untuk menghias masjid-masjid””. Kata Ibnu Ab- 


bas: ””Pasti kalian akan menghias masjid-masjid sebagaimana yang di- 
lakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani.” (HR. Abu Dawud). 


347 


7 


EU 5 MAA Papa TA 
Mma AE | asa bil da 
PA Ar SA YA, 2gb ol 


668. Dari Anas katanya: ”Telah bersabda Rasulullah saw: ”'Ter- 
masuk dari sebagian tanda hari kiamat adalah jika manusia telah ber- 
lomba untuk menghias masjid.” 

(HR. Abu Dawud, Nasa'i, Darimii, dan Ibnu Majah) 


A AN on H fi (s3 ma 
Ina ra Az . z Yan Tana 
CNG . BU BA, pa Sp 


s sed 


an Bes aa 2 ES, 
7 Pd Pa Pn & 

Tea ( € S3 (as Ia 

gasal 


669. Dari Anas pula katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Telah diperlihatkan pahala-pahala umatku sampaipun pahala seorang 
yang mengeluarkan sebuah kotoran dari masjid. Dan setelah diperlihat- 
kan pula padaku dosa-dosa umatku, dan aku lihat dosa-dosa yang paling 
besar dari umatku adalah seorang yang melupakan sebuah surat atau 
ayat Al-Our'an yang telah dihafalnya.” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 


AIA £ , Mi BA Lol Pte 
Haa Td SU S6 LG. 


Aan TA saath Kata Gb 2 Ge 


29 gplo Sisa axdiola, 


348 


670. Dari Buraidah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang suka berangkat ke 
masjid diwaktu malam yang amat gelap, bahwa mereka akan mendapat 
cahaya yang sempurna dihari kiamat: kelak.” (HR. Tirmidzi dan Abu 
Dawud). 


SE gan Jasa dala 2161353 1 


671. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari Sahal ibnu Sa'ad dan 
Anas bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda: ”'Beritakan kabar 
gembira bagi orang-orang suka berangkat ke masjid diwaktu malam 
yang amat gelap, bahwa mereka akan mendapat cahaya yang sempurna 
dihari kiamat kelak.” 


# 


alaik Is 2 je Ja GAN Aa 383 1 
IA 5G. Sail MVA PEN Jeihanag 45 


aan 


S5 suk 2 L LA MPa 331 5 Ia an BG 
Ann ikan layu (ah 


672. Dari Abu Said Al-Khudri katanya: "Rasulullah saw bersabda: 
”Jika kamu melihat seorang gemar pergi ke masjid, maka saksikanlah 
bahwa ia termasuk seorang yang beriman sebagaimana yang difirman- 
kan oleh Allah: ”'Innamaa ya'muru masaajidallaahi man aamana billaa- 
hi wal yaumil aakhir/Sesungguhnya yang gemar memakmurkan masjid- 
masjid Allah adalah seorang yang beriman kepada Allah dan hari kemu- 
dian.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Darimii) 


3 RA pa TA Ny 
SAN ANK NYA AIA Asy 


349 





113 X Pa Pan - 4. Pn / 2 pg. 
DN ES ena dl an Ol aa LNG Laga 
/ 11 Pd Pa 
-. La UN (G | 
silih TA ad Adat 
Ear 212 A17 aa "3 


LI S3 
“ » PF 8 33 ade 1 KR PP 3, 
Freba TP R3) ola, « Te Maa ae 


673. Dari Utsman ibnu Madh'un katanya: '' Wahai Rasulullah, 
izinkan kami untuk mengebiri diriku'”. Sabda beliau: ”'Tidak termasuk 
golongan kami seorang yang mengebiri ataupun dikebiri. Termasuk dari 
pengebirian umatku adalah berpuasa”. Kata Utsman: ”' Kalau begitu 
izinkan kami untuk mengembara””. Sabda beliau: ' Sesungguhnya me- 
ngembaranya umatku adalah dengan jihad fil sabilillah”. Kata Utsman: 
”Kalau begitu izinkan kami untuk menjadi pendeta.” Sabda beliau: 
”Sesungguhnya kependetaan umatku adalah duduk didalam masjid un- 
tuk menunggu tibanya.waktu shalat.” 


TEKNIS Ie AA 
5 (ae Tin (ewe z4 


- Ale 3 Bab yana 33 & 2 
FAO fe JG Kana sn 


ee 


25 Drone ng He Nani ag 


£ PG YA —a naa & malah ONE BE Ig 


- IK Ia nan 
KEB KAN IL ol (HNS SK 


674, Dari Ibnu Abdur Rachman bin 'Aa-isy katanya: ''Telah ber- 
sabda Rasulullah saw: ”' Aku pernah melihat Tuhanku Azza wa Jalla 
didalam bentuk yang paling sempurna. Disaat itu Tuhanku berfirman: 
” Apa yang dipertentangkan oleh penduduk langit?” Jawabku: ”'Hanya 
Engkau yang Maha Tahu tentang hal itu.” Maka Tuhanku meletakkan 
telapak tangannya diatas pundakku sehingga aku merasa dinginnya sam- 


350 


pai diantara dikedua tetekku sehingga aku mengetahui apa yang ada di 
langit dan di bumi.” Kemudian beliau saw membacakan ayat: ''Wa kad- 
zaalika nuuri Ibraahiima malakuutassamaawaati wal ardli wal yaguuna 
minal muginiina/Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim 
tanda-tanda keagungan(Kami yang terdapat) di langit dan di bumi, dan 
Kami (memperlihatkannya) agar dia termasuk orang-orang yang yakin”. 
(HR. Ad Darimii (secara mursal) dan Tirmidzi dengan redaksi yang sa- 
ma) 


350 


Le NN KA Ea SEN Wo 
M3 LS ATAU IS tr kak AK AT, 
J Lte PP Kan EN, 
Ae Kiyare Ina: KA ENG EK 
- Po ate aa 0. Er 7 d | 
Inah 0, "3 PA Sh S3 | AG 
na Page : Ain GA IG, SEA S3 


1.5 TN 1. HP Ka “., 
Tt 2 PA - 2 AWAN Yen Ap “. 251 
HNS, SIN IR Ni La 
rt PEP Ld PER Pa 
Ea KTNA PARU A PATI, AN 336 KI ma 


“ 


MAN haha Tea Hang DAR | 
re 


675. Dari Ibnu Abbas dan Mu'adz ibnu Jabbal disebutkan bahwa 
Allah berfirman: '” Wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang se- 
dang diperdebatkan oleh penduduk langit?” Jawabku: ”'Ya aku tahu, 
yang sedang diperdebatkan oleh penduduk langit adalah tentang masa- 
lah-masalah yang dapat menghapuskan dosa seseorang. Yang termasuk 
menghapuskan dosa adalah duduk di masjid untuk menunggu tibanya 
waktu shalat, berjalan untuk menghadiri shalat jamaah dan menyem- 


351 





purnakan wudhu disaat yang tidak menyenangkan. Barangsiapa yang 
melakukan hal itu dengan baik, maka ia akan hidup bahagia, mati dalam 
keadaan yang baik dan dosanya akan dihapuskan sehingga ia bagaikan 
seorang anak bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya.” Selanjutnya 
Allah berfirman: '' Wahai Muhammad, jika kamu telah melakukan 
shalat, maka ucapkanlah do'a: ''Allahumma innii as aluka fi'lal khai- 
raati wa tarkal munkaraati wa hubbal jini wa idzaa aradta bi 
ibaadika fitnatan fagbidInii ilaika ghaira maftuunin/Ya Allah, aku 
mohon diberi petunjuk untuk mengerjakan kebajikan, meninggalkan se- 
gala yang munkar dan menyintai kaum miskin. Dan jika Engkau 
hendak menguji kepada hamba-hambaMu, maka kembalikanlah aku 
kepada-Mu tanpa diuji.” Selanjutnya firman Allah: ''Yang termasuk 
meningkatkan derajat seseorang adalah menyebarkan salam, memberi 
makan pada orang lain dan melakukan shalat malam ketika manusia 
tidur.” 


yha KK, 2 aya 
1 se del Ii Iss nada WL 
“ ba 0... Pad 
ana Er BN WE AT daa tas 
He LION I682 Aa Tua Au 5 as 
c. Sea e 
35) PN ra vegar TI Aa Ye 
alat AGE Ata BSN ENY 
“Kajugiidlo Kab ga ba S3 MA KE IS3 
676. Dari Abu Umamah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Ada tiga orang yang dijamin pahalanya dan surganya oleh Allah. Satu, 
seorang yang keluar untuk berperang di jalan Allah. Dua, seorang yang 


senantiasa menuju ke masjid dan seorang yang memberi salam ketika 
masuk Pen ?” (HR. Abu SG 


PAN Ta 53 IE ey 
Etis - Cak $ AAS Nada Aan Hua TA 


352 


TG 1 


Pen sa : 
Amran | NA Kedai CN ex 
krna 2 NN IN es 
| Nan a Sele 3 UI 


677. Dari Abu Umamah katanya: Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan telah bersuci 
untuk menghadiri shalat fardhu, maka akan diberikan pahala baginya 
seperti pahala seorang berihram haji. Dan barangsiapa yang keluar dari 
rumahnya untuk melakukan shalat dhuha di masjid tanpa tujuan lain 
selain hanya itu, maka akan diberikan pahala baginya seperti orang yang 
mengerjakan ibadah umrah. Dan seorang yang melakukan shalat fardhu 
setelah shalat fardhu yang lain tanpa memisahkan antara kedua shalat 
fardhu itu dengan melakukan dosa, maka akan dicatat amalannya itu di 
Illiyyin?. (HR. Achmad, Abu Dawud). 


ot 1 Teng 


ai Pa " Ss lesu dana 355 Ne 
(2g. Goa BE UDA - bla Jaa 


/ 


(er aga NG Jana, JE aa Dg 


- 


2 wa ola, u Ka bgs Papan TN PO 


678. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Jika kalian sedang lewat di kebun-kebun surga, maka mampirlah se- 
jenak”. Tanya para sahabat: ” Wahai Rasulullah, apa yang engkau 
maksudkan dengan kebun-kebun surga?” Sabda beliau: ''Yang aku 
maksud dengan kebun-kebun surga adalah masjid-masjid””. Tanya para 
sahabat: ” Wahai Rasulullah apa yang bisa ditahan didalamnya?” Sabda 
beliau: ''Yang bisa ditanam didalamnya adalah ucapan: ”'Subhaanallah 
wal hamdulillah wa laa ilaaha ilallah wallahu akbaru”?. 

(HR. Timidah 


Pa KN, r |) 3 26, 
BE Torn af FUN 2 ale Ye Ha Ava 


“ 


" 


353 





Ie Pa hd 2 Pa 
: s8b gelolu, « Aas gta Anal 


679. Dari Abu Hurairah juga katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Barangsiapa yang datang ke masjid dengan niat sesuatu, maka ia 
.akan mendapatkan apa yang diniatkannya””. (HR. Abu Dawud) 


BI SIT Gi HA KA 13 an. 
Lo or101 - 


Hg Tatakan Sie LG His 
Sa aa Ia Is Gr 
IS GIE IAIN IE lag 
SI Cinas Bea aah, Snp 
Tag alat IG NN SE 
Abad KG ELIS Ira de 
SEE IE AN AG Iga 


680. Dari Fatimah binti Husain dari Fatimah putri Rasulullah saw 
katanya: '”Biasanya jika Nabi saw masuk kedalam masjid, maka beliau 
mengucapkan: ?'Shalli 'alaa Muhammad wa sallim.: Rabbighfirlii dzu- 
nuubii waftahlii abwaaba rahmatika”. Dan jika keluar dari masjid, 
maka beliau membaca: ''Shalli 'alaa Muhammad wa sallim. Rabbighfir- 
lii dzunuubii waftahlii abwaaba fadilika/Ya Allah, ampunkanlah dosa- 
dosaku dan bukakanlah pintu-pintu kurnia-Mu”. (HR. Tirmidzi, 
Achmad dan Ibnu Majah). Dalam riwayat Achmad dan Ibnu Majah di- 
sebutkan: Kata Fatimah: ''Jika Rasulullah masuk kedalam masjid atau 
keluar daripadanya, maka beliau mengucapkan do'a: ''Bismillahi was 
salaamu 'alaa Rasuulillah” sebagai ganti dari ucapan: ?”Shalli 'alaa Mu- 
hammad wa sallim?”. Kata Tirmidzi: ”'Sariad hadits ini tidak muttasil, 


354 


sebab Fatimah binti Hushain tidak pernah bertemu dengan Fatimah 
putri Deli 


Tuna ada SE Lah SE Ha PAN 


Cd 
Ik 


AANG MEN ES ata 2 
an Ha pr TN PER Fa NP ALIS 


/, 


5 KANAN « sal gol Assad 3 2X 2 


681. Dari Amru ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya katanya: 
Rasulullah saw melarang orang untuk saling menyenandungkan puisi 
dan berjual beli di masjid dan bergerombol demi gerombol dihari jum'at 
didalam masjid sebelum dilakukannya shalat jum'at.” (HR. Abu 
Dawud dan Tirmidzi). 


| Pa ora If — 
Geng al Iss HE TEKAN 29 NY 
Naga 79051, PR 


& Lal Lari Dp A3 ena: N aroarabiI 


PETA Aas KE SA AL Gs 
PET 


682. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Jika kamu melihat seseorang yang berjualan atau membeli sesuatu di 
masjid, maka ucapkan: ''Semoga Allah tidak memberikan keuntungan 
dalam perniagaanmu'”. Dan jika kamu melihat seorang yang berteriak- 
teriak di masjid mencari barangnya yang hilang, maka ucapkan: ?'Se- 
moga Allah tidak mengembaliks n barangmu”. (HR. Tirmidzi dan Ad- 
Darimii) 


kennlek KT Aa 1 een ( ea ANN 


. Lana 


| Ke BAY H3 KEK Is Jali Hana 


355 





pa APEL ATA dit 3 aah glolo- 3 Laka 
Te 
s1 GE A3 


. 


Png 


683. Dari Hakim ibnu Hizaam katanya: 'Rasulullah saw melarang 
orang untuk menuduh seseorang di masjid, saling menyenandungkan 
puisidan melaksanakan hukum syari'ah didalam masjid”. (HR. Abu 
Dawud didalam kitab sunannya dan penulis kitab jami'ul ushuul juga 
meriwayatkan dari Hakim ibnu Hizaam) 


. ON - 
Aa galah 33 AM 


684. Penulis kitab Al-Mashaabiih juga meriwayatkan dari Jabir 
katanya: Rasulullah saw melarang orang untuk menuduh seseorang di 
masjid, saling menyenandungkan puisi dan melaksanakan hukum 
syari'ah di dalam masjid.” 

A , ak 1 Lp 

- Jt 2 - 
Ke bl Aa 13» 29 Na 563 is 
al Pd ed s L) & ” 
- "4 7 A Lt a P HA 
apa Nasa KA NG 


, .. 2 5 Nan 
2 Sa ai Anna Asa 
4 PAMA 
20b gl oa) Mer 


685. Dari muawiyah bin Ourrah dari ayahnya bahwasanya, Rasulul- 
lah saw melarang orang makan dua pohonan ini, yaitu bawang putih dan 
bawang merah. Sabda beliau: ''Barangsiapa yang makan kedua macam 
pohon ini, maka janganlah mendekati masjid kami. Dan jika kalian 
harus memakannya, maka masaklah lebih dahulu hingga hilang bannya 2? 
(HR. Abu Dawud) 


: 


Cc, 


A Lek Wa dIE IE KSN SAM 


356 


Bei naa Da, « el TG Kyi ta Ip Hen 0 2 
| Ta 


686. Dari Abu Said katanya: ”'Telah bersabda Rasuullah saw: ''Se- 
mua tempat di muka bumi ini dapat dijadikan tempat shalat, kecuali 
perkuburan dan pemandian”. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Darimii) 


PE LAN bas Ipa w 
| 5 fi. 3.1 Ha. KAN A aan ng 
3 dna Aas TETAAY 2, 
0g 


. balado Giant ole, dala 


687. Dari Ibnu Umar katanya: ”' Rasulullah saw melarang orang un- 
tuk melakukan shalat di tujuh tempat: Tempat pembuangan sampah, 
tempat pemotongan hewan, tempat perkuburan, di persimpangan jalan, 
pemandian, tempat pemberhentian onta dan melakukan shalat diatas 
Ka'bah”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). 


PARU UN CP ter 5 Jeda 2g 1m 
Saida IA KE, A3 IA, 
688. Dari Abu Hurairah katanya: ”Telah bersabda Rasulullah saw: 


”Kalian diperbolehkan shalat di pemberhentian kambing, tetapi kalian 
tidak diperbolehkan shalat di pemberhentian onta.” (HR. Tirmidzi) 


head Tn GYae Pa a 1. 
Keira “na An 5 AE A53 AA 


Nana 2 Gi " aga P, 38 sh 





IL ke 


3 MTA PA Pi sb tol,  Onik, 


689. Dari Ibnu Abbas katanya: ”' Rasulullah saw melaknati kaum 
wanita yang berziarah kubur dan yang menjadikan kuburan sebagai 
masjid serta memberinya lampu.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan 
Nasa'i) 


Au 2 Pa 3g ANA 3 “. 
Hse K3 HI Kel s 
Kan ea. Ka AP Na AKUN 

EN BARA WE AEEN 6 (3. 
GIA TAK Jera SE NE 


2.27) “ ag a.n 
sea g Ka H3 ta AKA, He daa Do ala 
AAS, Hega ee 5 Jala LEG an 

- 


” 


690. Dari Abu Umamah katanya: ”'Pada suatu kali ada seorang 
pendeta Yahudi yang datang bertanya pada Nabi saw: ” Tempat makan- 
an yang paling baik di bumi ini?” Nabi hanya diam saja sabda beliau: 
” Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu sampai Jibril tiba'”. Ketika 
Jibril tiba, maka beliau menanyakan padanya tentang hal itu. Kata 
Jibril: '”Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, akan tetapi 
aku akan tanyakan hal ini pada Tuhanku”. Waktu Jibril kembali, maka 
ia berkata: '” Wahai Muhammad, aku telah mendekat pada Tuhanku se- 
dekat-dekatnya dan aku belum pernah mendekat padaNya sedekat itu”. 
Tanya Nabi: ''Seberapa jauh engkau mendekat wahai Jibril?” Kata 
Jibril: ” Antara aku dengan Allah hanya dipisahkan dengan tujuh puluh 
ribu tirai dari cahaya, Firman Allah: 'Seburuk-buruk tempat di bumi 
adalah tempat-tempat perniagaan dan sebaik-baik tempat dimuka bumi 
adalah masjid-masjidnya.” 


358 


an Na Ia 
- SIG 3 
PARAT KETIGA 
AD, Pa Li ( 
Penataan! Ass ISS IE ALAN 


NG Ak & Yi Sgm hah, are 


e 


Se Ang Ala ana Aka “ara 
Aa aa Bia SI JA 


SAY v s 


691. Dari Abu Hurairah katanya: ''Aku telah mendengar Rasulul- 
lah saw bersabda: ?”Barangsiapa yang datang ke masjidku ini hanya de- 
ngan tujuan menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia diberi ke- 
dudukan seperti seorang pejuang fii sabilillah dan barangsiapa yang 
datang ke masjidku ini tanpa tujuan menuntut ilmu atau mengajarkan- 
nya, maka ia sama seperti seorang yang hanya melihat kesenangan orang 
lain”. (HR. Ibnu Majah, Al Baihagi dalam kitab Ke Iman) 


ek / tt & IE IL | AN - 
o , Z 4 Pd 3 CP 
3 Bel ana AN 2? 


B7 4 


jeda Aa Ba Nor 


« YES HM » 8 


692. Dari Al-Hasan dari hadits mursal dikatakan bahwa Rasulullah 
saw pernah bersabda: ''Kelak akan datang suatu masa yang manusia- 
manusianya suka membicarakan acara bisnisnya didalam masjid-masjid- 
nya, karena itu janganlah kamu duduk bersama mereka, sebab Allah 
tidak butuh kepada mereka.”' (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


359 


"pr 1 .. 3) 171 ea 13 “ , 
GEN UI, Ja Ska JEANAY 


.- 
? » 


Haa Sa. JB A 2A 
, AA aer 
APA PANAI 
Ka na BAN EA as 

Sisitola, 


693. Dari Saa-ib ibnu Yazid: Pada suatu hari ketika aku tidur di- 
dalam masjid, maka aku dilempar oleh seseorang, ketika aku lihat, ter- 
nyata yang melempar aku adalah Umar. Kata Umar: ''Pergilah kepada 
kedua orang itu dan bawalah kemari!” Setelah kedua orang itu meng- 
hadap kepada Umar, maka ia bertanya: ''Dari manakah kalian 
berdua?” Jawab keduanya: ''Kami datang dari Thaif””. Kata Umar: 
” Andaikata kalian berdua dari Madinah, pasti akan aku cambuk kalian 
Gengan cemeti, sebab kalian telah mengangkat suara sekeras itu didalam 
masjid Rasulullah saw.” (HR. Buchari) 


... Lane Fs kta Nz ata 
se Jaa 2 An Sr 36 2 aa 
4 an aa Gn & “| Lt i 
NS Aan z 1. batu Ka PAP 


"29 27,41 ". 73 
AA si 23 Oia GP Aga 52 
694. Dari Malik katanya: '' Umar pernah membangun sebuah se- 
rambi disekitar masjid yang diberi nama Al-Buthaihaa”. Kata Umar: 
”Barangsiapa yang ingin berbicara keras atau ingin menyenandungkan 
bait-bait puisi, maka keluarlah dari masjid dan pergilah ke serambi ini!” 
(HR. Mak dalam kitab Ar una) 


RE. Pe Ga AU HE. sal 140 
G AL A3 3 ANE Sp K3 


360 


AA ATAU Bah AE Kn I5 ox 


. 


19, Tu pat DG Danar 5 ( ngan : 
asia ha Aas Ia 3 Akui 1 pg Tan 2 HA 


. .. naga Lan 11 #1 - 2, 
Gasa ALAN MEA Old ENG 


35 9. Got , 


AN AG | 
SEN alay 3 Aa JS 8 yu 2 kpn DE AI : 


695. Dari Anas katanya: ''Pada suatu hari ketika Nabi saw melihat 
suatu bekas dahak di dinding kiblat, maka terlihat wajah beliau amat 
murka sehingga beliau berdiri dan membersihkan dengan tangannya sen- 
diri. Sabda beliau: ''Sesungguhnya seorang yang sedang shalat, maka ia 
sedang bermunajat dengan Tuhannya, dan Tuhannya berada diantara ia 
dan kiblat, karena itu janganlah ia meludah di arah kiblatnya, akan , 
tetapi meludahlah di sebelah kiri atau dibawah telapak kakinya atau la- 
kukanlah seperti ini”. Kemudian beliau mencontohkan sambil meludah 
di salah satu ujung kain selendangnya dan segera mercmas-remasnya 
dengan ujung kain selendangnya itu”. (HR. Buchari) 


L 0J- 


& nada Ya DEA MAA 
AAN S2 121 &: Ia Inf - Maaletuba 


f 19 AP sae Sa R An 


” PREKAN 


Teka An 23 NA Ga tags 
LEAN Lu Tag 


wolas Menyan & LG 55 yi Je Diana 1 
3 


361 


696. Dari Saa-ib ibnu Khallaad - sahabat Rasulullah saw - katanya: 
? Ketika ada seorang lelaki mengimami suatu kaum, maka ia meludah ke 
arah kiblat, walaupun ia dalam shalatnya. Waktu itu Rasulullah saw 
menyaksikan kejadian itu. Ketika selesai shalatnya, maka Nabi saw ber- 
kata pada kaum itu: ''Jangan kalian jadikan ia sebagai imam sekali 
lagi”. Ketika orang itu akan menjadiimam dalam shalat lain, maka me- 
reka melarangnya dan memberitahukan apa yang telah diucapkan oleh 
Rasulullah saw. Ketika orang itu menanya pada Rasulullah saw: ''Me- 
ngapa aku tidak boleh menjadi imam?” Maka beliau bersabda: ''Se- 
sungguhnya engkau telah menyakiti Allah dan RasulNya, sebab engkau 
telah meludah ke arah kiblat waktu dalam shalatmu.?” (HR. Abu 
Dawud). 


PSN SS He Apa 2 


ana Ma tar pe nu 

HA KAS MS SA ana 
“AS OK Et & ANE Pn Ao nee 
Ntah Ie aga Pp » K£ TN 
o- Lagu n Lb oreaya) ap ore Ah wu 
Ka ag SIA daa NA ITU 
aa “ EA - £ yr, TPP: 

P-4 


PA At GEA Sia, 
JIE SEA La BIS 
PES KEAG SE En UE at 
ba: PAN ANG SE Adi Ke INana 
Hadis si LA AE 


- 


362 


og, 2 5 “4 Tak Pe 
Jana (UE AG. ENG LE 


at P3 » ed sd 
Ear Ta Eh aa Ana 3 Li 


Te aa Ka LG Tara ju NA 
2 SA 5 da Ap: SE Eh 


- 
PR na 


TA ba MS Na. 1 3 ag 
ot AI L5 (2 


Sa KE IE 533 TE 


“3 


z 


P4 - 
NAN TI Az aa IL 
0yT A3 


aa Laga #las5 Manga “3 lb» ate 
Nara NK Dg be Satonlia dbs Isikardh, 
(Esa 15 BAN 


- 


” SA PA P Oo "720 £ SAN Go 
an 3 SEL NUN oa he aa (3 pada 


697. Dari Mu'adz bin Jabal katanya: ”'Pada suatu hari Rasulullah 
saw pernah terlambat menghadiri shalat subuh bersama kami sampai ke- 
tika langit sudah mulai terang. Setelah beliau keluar, maka beliau segera 
melakukan shalat subuh berjamaah dengan ringkas. Setelah selesai dari 
shalatnya, maka beliau berseru: ''Hendaknya kalian tetap berada di 
shafnya masing-masing!” Kemudian beliau saw menghadap kepada 
kami seraya bersabda: ?' Aku hendak memberitahu kepada kalian, apa 
yang menyebabkan aku terlambat menghadiri shalat subuh. Semalam 
ketika aku bangun, maka aku berwudhu dan aku lakukan shalat malam 
semampuku. Ketika aku dalam shalat malamku tiba-tiba aku mengantuk 
sampai aku tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi melihat Tuhanku di- 
dalam bentuk yang paling sempurna. Firman Tuhanku: ''Hai Muham- 
mad”. Jawabku: ”'Labbaika yaa rabbi”. Firman Tuhanku: ''Tahukah 
engkau apa yang sedang didiskusikan oleh penduduk langit?” Jawabku: 


363 





”Aku tidak tahu”. Beliau mengulangi jawabannya ini sebanyak tiga 
kali. Selanjutnya kata beliau: ''Maka aku lihat Tuhanku meletakkan te- 
lapak tangannya diantara pundakku sampai aku merasakan dinginnya 
jari-jari Tuhanku diantara kedua tetekku. Ketika itu terlihat apa saja 
dihadapanku. Firman Tuhanku: '"Tahukah kamu apa yang sedang didis- 
kusikan oleh penduduk langit?” Jawabku: '”'Penduduk langit sedang 
mendiskusikan tentang hal-hal yang dapat menghapuskan dosa”. Fir- 
man Tuhanku: '"Hal apa yang dapat menghapuskan dosa?” Jawabku: 
”Hal-hal yang dapat menghapuskan dosa ialah: Berjalan untuk meng- 
hadiri shalat berjamaah, duduk di masjid untuk menunggu tibanya 
waktu shalat, menyempurnakan wudhu di waktu-waktu yang tidak di- 
senangi.” Firman Tuhanku: ” Apa yang dapat meninggikan derajat/ke- 
dudukan seseorang?” Jawabku: ” Yang dapat meninggikan kedudukan/ 
derajat seseorang ialah: Memberi makan pada orang lain, bersikap 
ramah dalam tutur kata dan melakukan shalat malam ketika orang se- 
dang tidur.” Firman Tuhanku: ” Ucapkan do'a berikut: ” Allahumma 
inii as-alaka fi'lal khairaati wa tarkal munkaraati wa hubbal masaakiini 
wa antaghfiralii wa tarhamanii wa idzaa aradta fitnatan fii gaumin fa ta- 
waffanii ghaira maftuunin. Wa as-aluka hubbaka wa hubba man yu- 
hibbuka wa hubba amalin yugarribunii ilaa hubbika/Ya Allah, aku 
mohon kepada-Mu diberi petunjuk ustuk mengerjakan kebaikan, me- 
ninggalkan segala yang munkar dan menyintai kaum miskin. Ampunkan 
dan rahmatilah aku dan jika Engkau hendak menguji kepada hamba- 
hamba-Mu, maka kembalikanlah aku kepada-Mu tanpa diuji. Aku 

. mohon kecintaan-Mu, kecintaan orang-orang yang menyintai-Mu dan 
cinta pada amalan yang dapat mendekatkan aku pada kecintaan-Mu”. 
Selanjutnya sabda Rasulullah saw: '”Do'a tersebut adalah benar, karena 
itu pelajarilah dengan baik dan ajarkanlah” (HR. Achmad dan Tirmi- 
dzi) dan kata Tirmidzi: "Hadits tersebut hadits hasan shahih, ketika aku 
tanyakan pada Muhammad ibnu Ismail tentang hadits ini, maka ia ber- 
kata: ?' Hadits tersebut adalah hadits shahih.” 


na 233 Ion PA 
AT CAN Po 6 A3 Hasan NA 


41 Pe, . BA pa en 
“da sa Tana In ate 
1G aa aa SA Sas35 


364 


kaga az AA 3A D1 ana 
Ou Dp an EL Kasih MA LK TAN LE 
ae 


698. Dari Abdullah bin Amru ibnul 'Ash katanya: ”'Biasanya, jika 
Rasulullah saw hendak masuk kedalam masjid, maka beliau mengucap- 
kan do'a: ” 'A'uudzu billaahil 'adziim wa bi wajhihil kariim wa 
sulthaanihil gadiim minasy-syaithaanir rajiim”'. Selanjutnya kata beliau: 
?Jika seseorang telah mengucapkan do'a tersebut, maka syaitan ber- 
kata: ''Sesungguhnya engkau telah dipelihara dari Kena ank sepan- 
jang hari ini.” (HR. Abu Dawud). 


Ae Perta Pap H orellar Sea Naa 
-- - 
As 


2. “ 


30 - 
J 7” Ta 1 P4 , 2 Gs TA 
Pena. - CA 9 


Op 


Sena TAN ha. Atlas 3 


699. Dari Atha” ibnu Yasar katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai tempat yang dipuja”. 
Selanjutnya beliau bersabda: "'Sesungguhnya Allah amat murka pada 
suatu kaum yang menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai tempat- 
tempat ibadah”'. (Hadits tersebut adalah hadits mursal diriwayatkan 
oleh Malik. 


2 GA 3 
KASN Edy Mlnyen Va 


2 ( . 
Dedi ag Welas IE oli 3 2 ne 


Saad cela 5 


700. Dari Mu'adz bin Jabal katanya: ”'Biasanya Nabi saw suka me- 
lakukan shalat didalam kebun”. (HR. Tirmidzi) 


Pa an kana Ju IE BNP TKA 


Aung F1 Na Bas Aka Ar PN ATA GA ” 46, 
Ta $ Ag SN OK, re apaan JAN 


Aug SMAN, MEN A 


di Yasa. PING YA Semi EMS, BN 
"AA ah Nat “asia sa Hr Jemal 


701. Dari Anas bin Malik katanya: '”Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Shalat yang dilakukan oleh seseorang di rumahnya, maka ditulis 
baginya sebagai satu kali shalat. Sedang shalat yang dilakukan oleh se- 
seorang di masjid suatu kaum, maka akan ditulis baginya sebagai 25 
shalat. Sedang shalat yang dilakukan oleh seseorang di masjid jami, 
maka akan ditulis baginya sebagai 500 kali shalat. Shalat yang dilakukan 
oleh seseorang di' masjidil Agsha, maka akan ditulis baginya sebagai 
5000 shalat. Demikian pula shalat yang dilakukan oleh seseorang di mas- - 
jidku ini, maka akan ditulis baginya sebagai 50.000 shalat. Sedang shalat 
yang dilakukan oleh seseorang di masjidil Haram, maka akan ditulis 
baginya 100.000 shalat.” (HR. Ibnu Majah). 


ba BEBAS SG. ta 5i 35 vy 
PA , 5 
| B3 TER Ta Ri Si Lani 3 Su 
NG PAP | GG Gi EA 10 bad Pung 4 
Si. AYI aa J6. IK. BIA 
ne A 


Pul AAA AN 2d OGAN ema 


702. Dari Abu Dzar katanya: ''Aku pernah bertanya pada 
Rasulullah saw: ” Wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali di- 
bangun di muka bumi ini?” Sabda beliau: ''Masjid yang pertama kali di- 
bangun di muka bumi ini adalah masjidil Haram”. Tanyaku: ''Kemu- 
dian masjid apa lagi?” Sabda beliau: "Kemudian masjidil Agsha'. 
Tanyaku: ''Berapa lama jarak antara keduanya?” Sabda beliau: 'Jarak 


3 F 


366 


antara keduanya 40 tahun, dan semua bagian bumi ini dapat engkau 
jadikan sebagai masjid, karena itu dimana saja kamu mendapatkan 
waktu shalat, maka lakukanlah shalat.” (Muttafag 'Alaih). 


367 


SR 5. 
AI 
BAB ng UNTUK SHALAT 


Yif at 1. 
PASAL PERTAMA 


Sek Sa Iga Sa IG 2 AG Pa NAN 


ar. Mena Is -. 
Kd an KAN Haa Ta 


Maya ABE AS at, 


703. Dari Umar ibnu Abi Salamah katanya: ”' Aku pernah melihat 
Rasulullah saw melakukan shalat di rumah Ummu Salamah, sedangkan 
beliau hanya menutupi badannya dengan satu kain yang kedua ujung 
kain itu dililitkan pada kedua pundaknya”. (Muttafag -.. 


-“ 


16 kaul do, js Sa A3 V4 
ta KEN GEA NAN SAI 
4 1 pie 


704. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Jangan seseorang melakukan shalat dengan satu kain yang tidak dapat 
digantungkan di kedua pundaknya.” (Muttafag 'Alaih) 
Tn) Ps | 2 2 Pad Sp 
n 3 Ta nan u, KAA Tel A29 15 
GB 3.5 


NAS 2 KN Jan «da Gak. 
saka 


368 


705. Dari Abu Hurairah katanya: '' Aku pernah mendengar Rasu- 
lullah saw bersabda: ''Barangsiapa yang shalat dengan sehelai kain, 
maka hendaknya kedua ujung kain tersebut diikatkan yang satu pada 
yang lain.” (HR. Buchari) 


' 1 2 Gara 1 7 3, 
ak : bodo pra 5 5 MEN YA 


“. ae 
Fe Li ad Ea 


sa Nee PL NN ASuet 3 
En ar TE ag ad MK 3 
Aaja 

KAN AAN Pa Ya SKALA han 3 A33 
KU SG. SA 


706. Dari Aisyah katanya: ?'Pada suatu kali Rasulullah saw pernah 
shalat dengan memakai pakaian yang bergambar, sehingga beliau sem- 
pat melihat gambar tersebut dalam shalatnya”. Setelah selesai shalatnya, 
maka beliau bersabda: ''Bawalah pakaianku yang bergambar kepada 
Abu Jahmin dan tukarkan dengan pakaian yang tidak berwarna, sebab 
tadi aku sempat terganggu dalam shalatku oleh gambar-gambar yang 
ada di dalamnya.”' (Muttafag 'Alaih). Dalam riwayat Buchari disebut- 
kan bahwa, Nabi saw bersabda: ''Tadi dalam shalatku aku sempat me- 
lihat gambar-gambar yang ada di pakaianku ini dan aku takut kalau- 
kalau gambar-gambar itu dapat menggangguku.” 


1 1. 


Ga aa KAA TER 
Apn TE IOS 


. Le 
bayu Mad duos PASI 2. Dls 
Sr 


369 


707. Dari Anas katanya: ''Ketika ada sehelai tabir yang bergambar 
yang baru dipasang di rumah Aisyah, maka beliau bersabda: '"Turun- 
kanlah kain tabirmu ini, sebab gambar-gambarnya dapat mengganggu- 
ku dalam shalatku.” (HR. Buchari) 


INK An PAN ATI 
3 Pena, Ke C3 Ly ht . — 


As Ian fb. Tindak puar 


z 
SY 4 


- - L ban 
Sia KA RK LE 
“ 

xG 


2. . 


708. Dari Ugbah bin Amir katanya: ”'Ketika Rasulullah saw diberi 
sehelai pakaian dari sutra, maka beliau memakainya untuk shalat. 
Setelah itu beliau melepaskannya dengan tidak senang seraya bersabda: 
Sesungguhnya pakaian seperti ini tidak pantas dipakai oleh orang- 
orang yang bertakwa”. 


Pn aa 
ah 


PASAL KEDUA 
»/ - Ih "31 ? y ic. 
Ia Ag ag HF 19 YA ajar VA 


“ 
. 
7 


ON 


4. ha : Ig , Tea “t 
Ie 2 Je. Ja! Uu Aa Kita 


1 


osb Te ma 


709. Dari Salamah ibnul Akwa' katanya: ”'Aku pernah berkata 
pada Rasulullah saw: ”' Wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang se- 
ring berburu, apakah aku boleh melakukan shalat, sedangkan aku hanya 
"memakai sehelai kain?” Sabda beliau: '”'Boleh, asalkan engkau sarung- 
kan/lilitkan walaupun dengan peniti.” (HR. Abu Dawud dan hadits ini 
diriwayatkan oleh Nasa'i dengan redaksi yang serupa) 


370 


(Te 2s 8J aa 5. Ca 33 Ya 


ra 
Pe PAN UE Rea BELA ra TN 
BA arang Sa 


2D, 15 Si NA EA 3 


Pr «. oi Juta IK SN 


710. Dari Abu Hurairah katanya: ''Ketika ada seseorang yang 
shalat sedang sarungnya menjulur sampai dibawah telapak kaki, maka 
Rasulullah saw berkata padanya: ”'Ulangilah wudhu'mu?”'. Ketika orang 
itu pergi berwudhu', maka ada seseorang bertanya: ”” Wahai Rasulullah, 
mengapa engkau menyuruh orang itu untuk mengulangi wudhunya?” 
Jawab Rasulullah saw: '' Aku menyuruh ia mengulangi wudhunya sebab, 
ia tadi melakukan shalat sedangkan kain sarungnya menjulur sampai 
dibawah mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima shalat 
seseorang yang sarungnya menjulur sampai dibawah mata kakinya.” 
(HR. Abu Dawud). 


KM BAN AN SEE va 
Sid, “285 glola, sAE Y KAI II 


711. Dari Aisyah katanya: ””Rasulullah saw telah bersabda: ”'Tidak 
akan diterima shalat seorang wanita yang telah akil baligh, kecuali harus 
dengan menutup tubuhnya dengan jilbab secara sempurna.” 

(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). 


kia Ta #4 (dngn 
Raka al 35 SMA Sg Vw 
Iz 4 AKAN 1/94 


Ghe 2 KE HA AH ep 
2gb gl ole, MS SES Le gah sk 





712. Dari Ummu Salamah katanya: ”Ia pernah bertanya pada Ra- 
sulullah saw: 'Apakah boleh seorang wanita shalat hanya dengan me- 
makai baju panjang dan kudung tanpa memakai sarung?” Sabda Ra- 
sulullah saw: ''Boleh, asalkan baju panjangnya menutupi sampai kedua 
telapak kakinya.” (HR. Abu Dawud) 


- Pe Pa 

Pan LL NAN Li IS an. 5 Ie 

BPS tag On Mr mes 
PTode AA 


Pa nda 
Pn A 
713. Dari Abu Hurairah dikatakan, bahwasanya Rasulullah saw 


melarang seorang yang memanjangkan pakaiannya dalam shalat sampai 
| menutupi mulutnya.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). 


2 Sa 


A 


Pa, 2 Ku 
PEAY U Sa SAR Ke PEN 2 viL 
Gn - Kue Jana 
AE SAYA. 
Bata 


714. Dari Syaddad ibnu Aus katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: Bedakanlah diri kalian dengan kaum Yahudi, sesungguhnya 
mereka tidak pernah melakukan shalat dengan memakai sandal dan 
sepatu boot mereka.” (HR. Abu Dawud). | 


P4 Si 


KE AE LA da 5aN 33 vo 


Op 


Es. os? HA al MA Ia 2, 
ON AI Ke In BG HE AS LA 
KIE ena IN 


Sg 


"Ah & 


« eren 


px 1 


372 


Ada ORG IS sih dut de 

Cd aah abi Ibn AG naa 

PG Galeya Na 
2s. 2815 glolas A PER , 9 Ana 


715. Dari Abu Said Al-Khudri katanya: "Ketika Rasulullah saw se- 
dang shalat berjamaah dengan para sahabat, tiba-tiba beliau melepas- 
kan kedua sandalnya dan segera menaruhnya disebelah kiri beliau. 
Ketika para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw, 
maka merekapun segera melepaskan sandal mereka. Setelah selesai sha- 
latnya, maka Rasulullah saw bersabda: ''Mengapa kalian melepaskan 
sandal-sandal kalian?” Jawab para sahabat: '"Tadi ketika kami melihat 
engkau melepaskan kedua sandalmu, maka kamipun menirunya””. Sab- 
da Rasulullah saw: '"Tadi Jibril datang memberitahu bahwa pada 
sandalku terdapat kotoran. Karena itu jika salah seorang dari kamu hen- 
dak masuk kedalam masjid, maka periksalah sandalnya lebih dahulu 
dan jika terdapat kotoran, maka bersihkanlah dahulu kemudian pakai- 
lah shalat”. (HR. Abu Dawud dan Darimi). 


& (ea ru 


ghe PILAR JG BIA IS v1 


date 


0 .o... Pd al. Se ke 
Pai ai s9 RERE TAN GA 


Pe Padi 


PA Ly ra AN - 
CIA oa SKI & Dino 
sega TEA KAIN AAS. Pu & 


716. Dari Abu Hurairah katanya: ”Jika salah seorang dari kamu 
shalat, maka jangan meletakkan kedua sandalnya disebelah kanannya 
dan jangan pula disebelah kirinya, mungkin disebelah kanannya akan 
ada orang lain yang akan shalat disebelahnya. Demikian pula disebelah 
kirinya, kecuali jika tidak ada seorangpun disebelah kirinya. Sebaiknya 


373 


kedua sandalnya diletakkan didepan kedua kakinya”. Tetapi dalam 
riwayat lain disebutkan: Kalau perlu shalatlah dengan memakai kedua 
sandalnya.” (HR. Abu Dawud). 


z SIN PATA 


PASAL KETIGA 


E 


AG AAA HE J2 NA MN vw 


ALA Ya aurat Jeeda EGA 
an 


Aldo ME, Ie Ka 


717. Dari Abu Said Al-Khudri katanya: ”'Pada suatu kali aku ber- 
kunjung ke rumah Nabi saw dan aku lihat beliau sedang shalat diatas se- 
helai tikar. Dan aku lihat waktu itu beliau sedang shalat hanya memakai 
selembar kain yang ditutupkan di tubuhnya.” (HR. Muslim) 


Panen 011 35, 


V J6. aa Peni Ht sea vw 


1 


Mai Se ta 2 1 ANA 


718. Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya katanya: 
” Aku pernah melihat Rasulullah saw shalat tanpa memakai sandal dan 
aku pernah melihat pula beliau shalat dengan memakai sandal.” 
(HR. Abu Dawud). 


ed 
“3 


BARENG NI ASI, Ay As KAN 
dedi meri he ee TA k43 AG Ka) 
na lab 5 5 Ps Las Ia Mad3 


374 


TES PN Ted PAN TPP AN PANIN per GEA ICP PEN 
KAPAN Kala 0325, Ae Ke Oka A66 lt Hits 
- . . PA, 
25 Gal ola, “ AS 9 
719. Dari Muhammad ibnul Munkadir katanya: ”'Pada suatu kali 
ketika Jabir shalat hanya mengenakan sehelai sarung yang dililitkan di- 
bagian belakangnya, sedangkan bajunya digantungkan diatas gan- 
tungan, maka kata seseorang: '' Mengapa engkau melakukan shalat ha- 
nya dengan memakai sarung?” Jawab Jabir: '' Aku sengaja memakainya 
agar dapat dilihat oleh orang-orang bodoh seperti kamu, siapa diantara 
kami yang mempunyai dua pakaian dimasa Rasulullah saw?” 
(HR. Buchari) 
Pecat read a 


AE Inah SEN DX IE SES, 
dal D3 


c 


Menang ale uihanar (jug 
g | g c 07 


5 Pa 2.1 € , 7 “ag - 15 -. 
H3 ha 31 BE AE 
- - “yg - - . 


P "Lg NY LafLua sby Lee ia 
IL ay WII Agen BNIG “1G GILA 


720. Dari Ubay ibnu Ka'ab katanya: '”'Melakukan shalat dengan 
satu pakaian merupakan kebiasaan yang biasa kami kerjakan dimasa 
Rasulullah saw, sedang beliau tidak pernah menegur kami tentang hal 
itu”. Kata ibnu Mas'ud: ”' Yang sedemikian itu dikarenakan dimasa 
Rasulullah saw jarang orang yang mempunyai pakaian yang sempurna. 
Kini ketika Allah telah memberi keluasan rizki, maka shalat dengan 
memakai dua pakaian merupakan hal yang lebih sempurna.” 
(HR. Achmad). 


375 


“ 


“A, 
8 Sa XL» 
BAB MEMASANG SITRAH ATAU PEMBATAS 


Ira 9 


PASAL PERTAMA 


Aa abah KAS LEN SIT JA 
EA Lan BENANG Way sa 


& 


- Telidlala,. Gi 13 doa 


721. Dari Ibnu Umar katanya: ''Pernah Nabi saw menuju ketempat 
shalat, sedangkan orang lain membawa sebuah tongkat yang berjalan di 
hadapan beliau. Sesampainya di mushalla, maka tongkat itu segera di- 
tancapkan dihadapan beliau. Kemudian shalat dihadapan tongkat itu.” 
(HR. Buchari) 

PA OT Ih . Je LG 5 €., 
kaae ba as LI J 2 Kang VTY 
Pa 


ra IN 13 dansa BN n. PA 


ed 


1 
$ 


4, 


Lg ..... 
MEN NG Lara Aa age Pa MN Ma 515 
Pad 2 sai 

Ban EA NABI Bg 


. 


It 


Le 4 


SAY 1 KE AAN Sau IA Leni 2 


Sa neh SAS GS aa 


Mera PESAN pian Na Apar 
ALI inita CAN sx He KA ah 


376 


722. Dari Abu Juhaifah katanya: ”'Pernah aku melihat Rasulullah 
saw dibawah sebuah kubbah kulit yang berwarna merah ketika beliau 
sedang berada di Abtah/Makkah Pada waktu itu aku lihat Bilal mem- 
bawa bekas air wudhu Rasulullah saw dan aku lihat pula orang-orang 
berebut untuk mendapatkan sisa air wudhu beliau. Bila ada seseorang 
yang mendapatkannya, maka ia akan segera membasahi tubuhnya 
dengan air itu. Sedangkan seorang yang tidak mendapatkannya, maka ia 
akan mengusap tangan orang yang mendapatkannya untuk diusapkan di 
tubuhnya. Kemudian aku lihat pula Bilal memegang tongkat, kemudian 
tongkat itu ditancapkannya, kemudian Rasulullah saw keluar dari ku- 
bahnya dengan memakai pakaian berwarna merah dan beliau segera me- 
ngerjakan shalat dua rakaat secara berjamaah dihadapan tongkat ter- 
sebut. Aku lihat banyak orang dan binatang-binatang yang lewat dibalik 
tongkat itu.” (Muttafag 'Alaih) 


2G. Gan Moe 
Panu uap KAg KKNI 
sita IS 2s sa oe 


723. Dari Naafi' dan Ibnu Umar bahwasanya Nabi saw pernah 
membujurkan kendaraannya diarah kiblat kemudian beliau shalat meng- 
hadap kendraannya.” (Muttafag ' Alaih) 


h) z 123 AL 2 
Aip CP lipat 2 86 Pn ea an V4 
Jha MY Gaara ai Aa 
: yg Sya 
oya Ob Sab A3 Dia IE, Jaan 


724. Dari Thalhah ibnu Ubaidillah katanya: "Rasulullah saw telah 
bersabda: ”Jika salah seorang dari kamu telah meletakkan sesuatu di- 
hadapannya sebagai sitrah/pembatas, maka ia diperbolehkan shalat 
menghadapnya dan jangan perdulikan apa saja yang lewat dibelakang 
benda itu.” (HR. Muslim) 


PETA P1 CA DI PAR TAN TA: NENEK 


377 


Kn ” Nai Us Pa LA 
BN AHA PAP Hita na 3 
2 (aa pad 


NP UPK .. P Ban Gea To 


725. Dari Abu Juhaim katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Kalau seorang yang lewat dihadapan seseorang yang sedang shalat, 
tahu seberapa besar dosanya, maka ia lebih baik berdiri selama 40 tahun 
daripada ia lewat dihadapan seorang yang sedang shalat.” 

Dana ?Alaih) 


., 01 


ta Pa 2S a ASI VxA 
IG Ci 1 KF salih »2 aa 2 BP niih 


KE “. 17 an nang pa 


br 2 AG AAS SE A3 ML Si 
$ AIA kag BII lan lia 


726. Dari Abu Said katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Jika salah seorang dari kalian shalat dihadapan sebuah benda yang di- 
jadikan sebagai sitrahnya, kemudian ada seseorang yang hendak lewat 
dihadapannya, maka cegahlah ia. Kalau sampai ia tetap berkeras kepala, 
maka boleh ia memeranginya sebab ia adalah syaitan”. (HR. Buchari) 


Ih Ai S6 Dekg ena “5 


p 


KIE ANA. fate 
M5 « dash Peajua 


. 721. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ' Yang dapat membatalkan shalat seseorang adalah kaum wanita, 
keledai dan anjing. Dan untuk menghindarkan hal itu, maka seseorang 
dapat meletakkan sesuatu dihadapannya untuk dijadikan sebagai 
sitrah”'. (HR. Muslim) 


378 


P3? e 1, 

A53 Pare Lt KA VYA 

An Ai aa ena Ii 

3G 2. 
MENATA SA 


N 


728. Dari Aisyah katanya: ” Pada suatu kali Nabi saw pernah shalat 
malam sedangkan aku membujur diantara beliau dan kiblat, sebagai- 
mana membujurnya jenazah seseorang”. (Muttafag ' Alaih) 


Itali, ubi ke KALA HA vYa 
Pe dat ps ta 2 Ca yatag 
PS Sh AANG PES Sol IK 
ah 93 - SES En Ta mah 

AI ANE ah ph 


729. Dari Ibnu Abbas katanya: ” Pada suatu kali aku pernah datang 
dengan berkendaraan onta. Pada waktu itu aku telah mendekati masa 
akil baligh. Ketika itu Rasulullah saw sedang melakukan shalat ber- 
jamaah di Mina tanpa memakai sitrah/pembatas. Waktu itu aku lewat di- 
hadapan sebagian shaf kemudian aku turun dari kendaraanku aku biar- 
kan untuk berkeliaran. Kemudian aku segera masuk kedalam shaf, 
tetapi tidak seorangpun yang menegur apa yang telah aku lakukan tadi.” 
(Muttafag ' Alaih) 


TP Rd RP Peta 


379 


mu | seni 


PASAL KEDUA 


8 se 2 

Pa MN CA PA Tg Je Saka VY. 
PEP PAN Na ja AN 2 MG ee 

SEN ANN £ Agra : Jb 3 REA 
Ona G. EL Saa AS 


. “4 
Sanu Saha « UAS 


730. Dari Abu Hurairah katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Jika salah seorang dari kalian sedang shalat, maka letakkan sesuatu 
dihadapannya sebagai pembatas. Kalau ia tidak mendapatkan sesuatu, 
maka letakkanlah tongkatnya dihadapannya. Kalau ia tidak mendapat- 
kan tongkat, maka buatlah garis pembatas dihadapannya sehingga kalau 
ada seseorang yang lewat dibalik garis pembatas tersebut, maka tidaklah 
mengapa.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 


Pn san £ aa Aa £ . 1 
(ea Kl Ja 2 A5 UK w 
“8 Wa rank 5 2 2 1 
Sale be agan He ear ar 
Pa 
7 2 aa . P2 2 
Sal gal ola, « EK ae 3 MA LSP 
731. Dari Sahal bin Abi Hatsmah katanya: ''Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Jika salah seorang dari kalian sedang shalat dihadapan 
sitrah/pembatas, maka hendaknya ia mendekat padanya agar shalatnya 
tidak diputuskan oleh syaitan”. (HR. Abu Dawud) 


Ia 2 AL KU Nan -. 
da NA ea Y$ Per SAN hal AS 
ey. 
1595 lola ulas 
732. Dari Migdad ibnul Aswad katanya: ''Aku tidak pernah melihat 
Rasulullah saw melakukan shalat dihadapan sebuah tongkat ataupun 
tonggak ataupun pohon, melainkan beliau berdiri agak ke kanan 
ataupun ke kiri dan tidak pernah aku lihat beliau menghadap lurus 
kepada sitrah tersebut.” (HR. Abu Dawud). 


L | 
31 ai 


Ko db AN SENIN 253 ey 


- 


we - se 1 30 Pn, 
"3 Has Jpte Ae) Gx ng nur 
aro 2 & Lt SA Papa Hi 
0 ia NE TAAT 2 na 
s2 Bl Ams ebnaa Oi SR Pha aa 


733. Dari Fadhel ibnu Abbas katanya: ''Pada suatu kali ketika Ra- 
sulullah saw berkunjung ke desa kami bersama Al-Abbas, maka beliau 
melakukan shalat di tengah lapangan tanpa meletakkan sitrah dihadap- 
an beliau, sedangkan keledai dan anjing dibiarkan berkeliaran dihadap- 
an beliau tanpa diperdulikan sedikitpun”. (HR. Abu Dawud dan Nasa'i 
sg diriwayatkan hadits tersebut Gene redaksi yang sama) 


ERA d3 SE J6 8S vne 
Pesek SAAT SEN AS ANA 


734. Dari Abu Sa'id katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Jangan seorangpun dibiarkan untuk lewat dihadapan kamu yang se- 
dang shalat. Jika seseorang hendak memutuskan shalatmu, maka cegah- 
lah sekuat mungkin, sesungguhnya ia adalah syaitan”. 

(HR. Abu Dawud) 


pesat - 


Bea 


381 





/, 3 . 
& SAE za & 
PASAL KETIGA 
Ian KK 3 Ea NT AENG3E Vo 
Ootan - olt- oli 
wa Annbton Galah 


——. 
L 


Kn IL P “ 111 
Spg ngeA ta: SG Kera (s (313. dp San 


735. Dari Aisyah katanya: '' Aku pernah tidur dihadapan Rasulul- 
lah saw. yang sedang shalat, sedangkan kedua kakiku membujur di arah 
kiblatnya. Jika beliau hendak sujud, maka beliau menyentuh kedua 
kakiku dengan tangannya sehingga aku segera menarik kedua kakiku 
sampai setelah beliau melakukan sujud. Dan jika beliau berdiri kembali, 
maka akupun segera kembali membujurkan kedua kakiku. Yang demi- 
kian itu dikarenakan pada waktu itu tidak sebuah rumahpun yang mem- 
punyai lampu.” (Muttafag bau 


LA . 
.. 


Y - IA Pd PP Ita i 

2 ARSA IPA TA: sang 
P4 z REI DI CX San ag 
Eeatlat -5 CAN wa Jl hang) « 


? 


6 alat Ss 5 Aa de wa TENA an 


. 


TG Hola ulah 


736. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Andaikata seseorang dari kamu yang lewat dihadapan saudaranya 
yang sedang shalat, tahu betapa besar dosanya, tentu ia akan memilih 
berdiri seratus tahun daripada berjalan dihadapan seorang yang sedang 
shalat.” (HR. Ibnu Majah). 


382 


., pan en 4 ATA TM Ie 
Kes Ia SN AGR IG JA 3 Vas 
AA RATA 
AA Va dy Casual, ul | delela 
SLS Ara Ke boga A19) 33 


737. Dari Ka'ab Al Akhbar katanya: ”'Andaikata seorang yang se- 
dang lewat dihadapan seorang yang sedang shalat tahu betapa besar 
dosanya, maka jika ia ditelan bumi jauh lebih baik baginya daripada ia 
lapar an seorang yang sedang shalat.” (HR. Malik) 


3 Pre) 2 Iss Beban se V TN 


rn San Ad LAN APP Ken aetu 


- 


BIN ss Sa 1 FA CELU, 
ro e 


2 
glola, P3 AE Ie Pan Zn TAN Me 5R3 
2gb 


N 


738. Dari Ibnu Abbas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Jika kamu melakukan shalat tanpa sitrah/pembatas, maka shalatnya 
mungkin akan diputuskan oleh keledai, babi, orang Yahudi, orang Ma- 
jusi dan orang wanita. Maka jika ada salah satu dari mereka yang lewat 
di hadapan seorang yang sedang shalat boleh dilempar dengan batu”. 
(HR. Abu Dawud). 


383 





384 


& Latah Capai AN 


BAB, SIFAT Te 


RN? Pe Ta 


PASAL PERTAMA. : 
Pan) ad 


apa SISA MisablS5, ISS SE va 
Kai KIM A Gate lha KI | 


y 2 - #z Pe - 
Manan Par 1 1 


wd MEN Ie In PEAGA ar 
Ia. ENG. ks sja 
SK Kitah AA - Asus Kai 


P1 
PP 


Esa aa ce DANG KEBAYA COM YO) Peda 


MEN Sa KP sa ea 1 
IL (LL OA at IA At 
2 ai (Pra 
Sy - PAKE - 

Sa Ke Lal, Uje 5 5 Ga Da Ha El 

- - 152 & 3. 
2g ta) 33 - Cu a TER AnY as Sa 
“A83, 4, 


- 0.4 AA cg. G Pa nh 
Eee NA AMP NA 
Pan 


- 


739. Dari Abu Hurairah katanya: ''Pada suatu kali ketika Rasu- 
lullah saw sedang duduk di salah satu pojok masjid, maka ada seseorang 
yang masuk ke dalam masjid dan melakukan shalat. Setelah selesai sha- 
latnya, maka orang itu datang pada Rasulullah saw sambil memberi 
salam. Setelah menjawab salam orang itu, Rasulullah saw bersabda: 
”Ulangilah shalatmu, sebab engkau tadi belum shalat.” Orang itu segera 
mengulangi shalatnya. Setelah selesai, maka ia datang pada Nabi saw 
sambil mengucapkan salam. Setelah menjawab salamnya, maka Rasu- 
lullah saw bersabda: ?'Ulangilah shalatmu, sesungguhnya kamu belum 
shalat.?' Orang itu segera mengulangi shalatnya untuk yang ketiga kali. 
Setelah melakukan shalatnya, maka orang itu mendatangi Rasulullah 
saw seraya mengucapkan salam. Setelah menjawab salamnya, maka Ra- 
sulullah saw berkata: ”'Ulangilah shalatmu, sebab engkau belum 
shalat.” Kata orang itu: '” Wahai Rasulullah, aku tidak dapat melakukan 
shalat yang lebih baik dari ini, karena itu ajarilah aku shalat yang ter- 
baik”. Sabda beliau: ”'Jika kamu hendak shalat, maka sempurnakanlah 
wudhu'mu kemudian berdirilah menghadap kiblat. Setelah bertakbir, 
maka bacalah beberapa ayat Al-Our'an yang engkau ketahui. Kemudian . 
ruku'lah dengan sempurna. Jika engkau bangkit dari ruku', maka ber- 
dirilah dengan sempurna. Kemudian sujudlah dengan sempurna, kemu- 
dian duduklah dengan sempurna. Kemudian sujudlah dengan sempurna, 
kemudian duduklah dengan sempurna untuk beristirahat.” Tetapi 
dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: ''Kemudian 
berdirilah dengan sempurna (pada rakaat kedua). Demikianlah kerjakan 
semuanya itu dalam rakaat berikutnya. ” (Muttafag 'Alaih) 


14 ska Ae na “Ig 35 v4. 
pn cab HA 3 PAN AN Lah pes 
CATATAN as 
2 Pena tag a MN Sa AN SA SG 
adala Gelas Pai Rak 2 Haa 


EA Aya SRG KAA KEEN KS 3den A9 


385 


,S PKP Rn, PEN IA 33 3. 3..d, 
Se HPABUA sji Aas, Bag SN Aa 5 
Pa 


DYLAN An (rd Ka SA Pata yes Ki 


perda gl 


740. Dari Aisyah katanya: ”'Biasanya Rasulullah saw mengawali 
shalatnya dengan bertakbir dan membaca surat Al-Fatihah, kemudian 
beliau ruku', dalam ruku'nya beliau tidak terlalu mengangkat kepalanya 
dan tidak pula menurunkannya terlalu rendah. Kemudian beliau bangkit 
dari ruku'. Beliau tidak akan sujud sebelum beliau berdiri dengan sem- 
purna. Kemudian beliau duduk diantara dua sujud hingga sempurna. 
Dan beliau tidak melakukan sujud yang kedua sebelum duduk dengan 
sempurna. Dan setiap dua rakaat, maka beliau duduk untuk tasyahud. 
Dalam tasyahudnya beliau duduk diatas kakinya yang sebelah kanan. 
Beliau melarang seseorang untuk berkacak pinggang bila sedang duduk 
diantara dua sujud dan melarang seseorang untuk menidurkan kedua 
' sikunya di atas tanah dalam sujud sebagaimana yang dilakukan oleh 
binatang buas. Dan beliau mengakhiri shalatnya dengan salam.” 

(HR. Muslim) 


SS AA Sad: s3 aer NIA 
PNS Ah LA Ia Lea 2... ia 
KEK PAN Gabe 
ae 5 Kab AAA ua aa 5 


SI Pede y sama AN 
AAS KEK Fatah CA MG Yg uejua AA una 


“1 


Ae pa BSN AK AI Yars 
aji BN Mama Natan Gal seh sni 


386 


, ey $» 
ANN Kan BN Apa Sao da 
KAP 


741. Dari Abu Humaid As-Saa'idi: Pada suatu kali ia berkata pada 
sekelompok sahabat Rasulullah: ''Aku lebih hafal pada shalat Rasulul- 
lah saw dari kalian. Aku lihat jika Rasulullah saw bertakbir, maka beliau 
mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua tangannya. 
Demikian pula jika ruku', maka beliau meletakkan kedua tangannya 
pada kedua lututnya sambil membungkukkan punggungnya. Jika berdiri 
dari ruku”, maka beliau berdiri hingga sempurna, hingga seluruh per- 
sendiannya kembali seperti semula. Jika sujud, maka beliau meletakkan 
kedua tangannya tanpa menidurkannya dan tidak pula melipatkannya 
dan beliau menghadapkan semua jari-jari kakinya kearah kiblat. Jika 
duduk di antara dua rakaat, maka beliau duduk diatas kaki kirinya dan 
menegakkan telapak kaki kanannya. Dan jika duduk pada rakaat yang 
terakhir, maka beliau majukan kaki kiri dan menegakkan telapak kaki 
kanan dan beliau duduk diatastanah.” (HR. Ge 


ag “ T Pa 
29 "ijo AAA Kuli ganal Iopaksow 


ng st 9 LN 5 Lg. 
Aan « aa CSI yaed Aa CN 


Kat P3 1 aa As Ss : “3 
St N en an ae US e AN aa 


er 


742. Dari Ibnu Umar katanya: Biasanya jika mengawali shalatnya 
dengan bertakbir, maka Rasulullah saw mengangkat kedua tangannya 
hingga sejajar dengan kedua bahunya. Demikian pula jika bertakbir 
hendak ruku' dan jika berdiri dari ruku?. JIka berdiri dari ruku', maka 
beliau mengiringinya dengan ucapan: ”'Sami'allahu liman hamidah rab- 
banaa lakai hamdu?”. Ketika hendak sujud, maka beliau hanya membaca 
takbir tanpa mengangkat kedua tangannya.?” (Muttafag 'Alaih) 


387 


pa ' Bb ena BB SA NT ia 
GA II KAI abs vey 
SA WA (Gu NE Pa aa TAN AK ai KS 
Lo any at 5 PP. 
KAB 5 AN SN ah 48 


rd 


Xx 
—- 


”- 
Ta 


Gladi ola. Jp abaan IG aah 


743. Dari Naafi? dari Ibnu Umar katanya: "Jika mengawali shalat- 
nya dengan bertakbir, maka Rasulullah saw mengangkat kedua tangan- 
nya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Jika hendak ruku', maka be- 
liaupun mengangkat kedua tangannya. Jika beliau mengucapkan: ''Sa- 
mi'allahu liman hamidah?”, maka beliaupun mengangkat kedua tangan- 
nya.” (Hadits tersebut dimarfu'kan oleh Ibnu Umar sampai pada Rasu- 
lullah saw, HR. Buchari) 


Lah s a70 ad 7, , Ps LA gn 

KIE MIS AS hn 3S san 4 Mess vit 
"11, , A3 PRE 

aa Aa ANN 


Tn Y ai “n ch 0 11 
ddejaza, € SEN PN UN, : Dam j3 KAA 
744. Dari Malik ibnul Khuwairits katanya: '”Biasanya jika bertakbir 

Rasulullah saw mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan ke- 
dua telinganya. Dan jika berdiri dari ruku', maka beliaupun mengangkat 
kedua tangannya hingga sejajar dengan telinganya sambil diiringi ucap- 
an: ''Sami'allahu liman hamidah”'. (Muttafag 'Alaih) 


M3 AP AKA Sah 2 Tel A53 V40 


Satu Ola AAA Gala G3 Sampah di Koba jaa 


745. Dari Malik ibnul Khuwairits bahwasanya, ia pernah melihat 
Nabi saw melakukan shalat malam, dan jika hendak melakukan shalat 
witir, maka beliau tidak berdiri sebelum duduk sejen 
(HR. Buchari) 


388 


Naa 


AL ade Pa PES 585 Ve 


PUT 121 "5g AP NG ka skas aa 
ae. A3, Sel AAU ra EL 
Lo OI Dra PA ata 
Bah KA Ga ea MA 

JL ane, PPA - 21 

— '. ola KAA Ta Je Us, S5 aa 
aa aa. v 
daa ol, Du kena, Nae oC « 4 Se 
146. Dari Wa-il ibnu Hujur bahwasanya, ia pernah melihat Nabi 
saw mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir ihram. Kemudian be- 
liau berselimut dengan bajunya dan beliau meletakkan tangan kanan di 
atas tangan kiri. Ketika hendak ruku'?, maka beliau mengeluarkan kedua 
tangannya dari baju kemudian beliau mengangkat kedua tangannya 
dengan diiringi takbir. Setelah itu, maka beliau ruku'. Demikian pula 
ketika beliau mengucapkan: ”Sami'allahu liman hamidah”, maka be- 


liaupun mengangkat kedua tangannya. Ketika beliau sujud, maka beliau 
sujud diantara kedua tangannya”. (HR. Muslim) 


22.11 PR va, “4 ac go, 
saga V OP JAE IG, Bap HP YA 
3) 7 Ea Ter ae LX. 
Bia DANG Sala alel Ie RN 
4 
GS 
7471. Dari Sahal bin Sa'ad katanya: ''Nabi saw menganjurkan 


orang-orang untuk meletakkan tangan kanannya diatas lengan kirinya 
ketika shalat.” (HR. Buchari) 


“ 


PERA Pr Bem KS, IP NAN VLA 


Ps u— “2... L: 
re 2 . HAK SI AAN, War 


23 Ka Gi Rr TEHNIK 


Pp 2 Maag Aasas. Ap 
za Kana ge Gaun 


Ge: 


Re held z Pa sayatan 3 KTEM ee? 5 23 Haa, 


Tea .7.. 7 - 1 Su 
pa San Kran bag aa ALA 


748. Dari Abu Hursirah katanya: '”Biasanya aa beliau hendak ber- 
diri mengawali shalatnya, maka beliau mengucapkan takbir. Demikian 
pula ketika hendak ruku'. Ketika bangkit dari ruku', maka beliau mem- 
baca: ”'Sami'allahu liman hamidah””. Setelah berdiri dengan sempurna, 
maka beliau membaca: ''Rabbanaa lakal hamdu”'. Kemudian beliau su- 
jud dengan diiringi takbir, demikian pula ketika bangkit dari sujud, 
maka beliaupun juga bertakbir. Kemudian beliaupun bertakbir ketika 
beliau hendak sujud, demikian pula ketika beliau bangkit dari sujud. 
Demikianlah seterusnya, Nabi melakukan hal yang sama hingga selesai 
shalatnya. Dan beliau bertakbir juga ketika bangkit dari tasyahud per- 
tama. (Muttafag “ABih): 


Ph 
.. FP 3 A5 DIPA 0... 
Ana Ne An J6, AS Via 
2 23 
ia day ey Ah: 2 2 | 
749. Dari Jabir katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ”'Se 


afdhol-afdholnya shalat adalah yang paling lama berdirinya.” 
(HR. Muslim) 


Pad 
aa 1 
- 1 hheati 
PASAL KEDUA 


ANA Pa kok, ara IG Te TEA va. 


7. - 


390 


aa aa aa 
ANN Ar An KE 3 eye Pur 
KE PERCAYA f BEKAL NN SEN 


Ta ” P os Ju An 
Hana basa Ta KET 


AA insan NG Jia Te: Na ARP 


Pena Naa Aa Ta Asa 
ga Ita 12 Peang, 
TT Pen pe WN RAP 


PAR Arr an Ken Pera LG - 


350 Kama 2 c ah 9 2 Ga : 


1 dag an TP sa, Pa PR PA '. 
“ - KEY 
z 
PA Ih, 35 “5x 


Ta Pe, Ke TAU SI 
sa Pra Ngak na 
-.-. 13 yeh 1 ” 
5 KN sana TA F 2 Anya Es 
SA Fa ri BIASA SN Sa KOS « A3 ba 
Dad Sah Je AA, 
Ad ah Anas. di Mo Kai 
TER KPA 7. y.7 A 
BEA ga akte Sa, PRA 
alta 2 Pi og glola, SEA Aa 


-“ 
Ga 


“ 


N 


Ga 


391 


z 

£ ng . Ceri ra Ke Pe 
SIA kab PA ) 
0 nga 


Sea Ke Ips. S3 aa PE EN 
Tea BETA KS 3 KIE ut 3 
Disana ost as YA AB 
Oa na SAN dat A3 Ka 
KANG PN ANITA ENG 
Tek Se MAU SAN daa SI 


A—4 6 ak Ka pa 36313 R33 


—— Or NN Tantan Sasa M3 33 
KP, 


Aa An An si PE PA 
2... Pe PL Pd 4 3 gih P 
4 as AWAN AN 3 ANIS 


750. Dari Abu Humaid As-Saa'idi katanya: ” Pada suatu kali ia ber- 
kata dihadapan sepuluh orang sahabat-sahabat Nabi: ”' Aku lebih tahu 
pada shalat Rasulullah saw dari kalian”. Jawab mereka: ”' Coba tunjuk- 
kanlah pada kami”. Kata Abu Humaid: ''Biasanya jika hendak shalat, 
maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua 
bahunya sambil diiringi dengan ucapan takbir. Kemudian beliau mem- 
baca surat Al-Fatihah dan surat. Kemudian beliau bertakbir untuk ruku' 
sambil mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahu- 
nya. Ketika ruku', maka beliau meletakkan kedua telapak tangannya 

diatas kedua lututnya. Ketika beliau bangkit dari ruku', maka beliau 
berdiri dengan sempurna. Beliau bangkit dari ruku' dengan diiringi 
ucapan: ''Sami'allahu liman hamidah””, sambil mengangkat kedua ta- 
ngannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Kemudian beliau me- 
nukik kebawah sambil diiringi dengan kalimat takbir untuk sujud. Be- 


322 


liau sujud dengan menjauhkan kedua lengannya dari kedua lambungnya 
dan membuka jari-jari kedua kakinya. Kemudian beliau mengangkat ke- 
palanya dari sujud dengan bertakbir dan beliau duduk diatas kaki kiri- 
nya. Beliau duduk dengan sempurna hingga tulang-tulang persendiannya 
kembali pada keadaannya semula. Kemudian beliau bersujud dengan 
diiringi ucapan takbir. Kemudian beliau bertakbir pula dan segera me- 
rentangkan kaki kirinya dan beliau duduk diatas kaki kirinya sejenak. 
Beliau duduk dengan sempurna hingga tulang-tulang persendiannya 
kembali ke tempatnya semula. Kemudian beliau bangkit pada rakaat ke- 
dua dan beliau melakukan seperti apa yang telah dilakukannya pada 
rakaat pertama. Ketika beliau bangkit dari rakaat yang kedua, maka be- 
liau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya 
sambil diiringi dengan ucapan takbir. Demikianlah beliau melakukan hal 
yang sama pada rakaat-rakaat selanjutnya hingga ketika beliau duduk 
pada tasyahud terakhir, maka beliau meluruskan kaki kirinya dan beliau 
duduk pada kaki kirinya. Kemudian beliau mengakhiri shalatnya dengan 
salam.” Jawab para sahabat: ''Benar, memang demikian cara Rasulul- 
lah saw shalat.” (HR. Abu Dawud dan Darimii). 

Dalam riwayat Abu Dawud dari hadits yang bersumber dari Abu Hu- 
maid disebutkan: ''Kemudian beliau ruku' sambil meletakkan kedua 
tangannya diatas kedua lututnya seolah-olah beliau sedang menceng- 
keram kedua lututnya. Kemudian beliau menjauhkan kedua tangannya 
dari kedua lambungnya. Selanjutnya ketika beliau sujud, maka beliau 
meletakkan keningnya dan hidungnya diatas tanah, menjauhkan kedua 
tangannya dari kedua lambungnya, meletakkan kedua telapak tangan- 
nya sejajar dengan kedua bahunya sambil membuka kedua pahanya 
hingga tidak menekan perutnya. Ketika duduk dari sujud, maka beliau 
menggelarkan kaki kirinya dan beliau duduk diatas kaki kirinya sambil 
meletakkan telapak tangan kanannya diatas lutut kanannya dan mele- 
takkan telapak tangan kirinya diatas lutut kirinya dan beliau mengisya- 
ratkan dengan telunjuknya. Dalam riwayat Abu Dawud pula dikatakan: 
”Jika beliau duduk pada rakaat yang kedua, maka beliau duduk diatas 
tumit kaki kirinya dan menegakkan tumit kanannya. Jika duduk pada 
rakaat yang keempat, maka beliau meletakkan paha kirinya diatas tanah 
dan mengeluarkan kedua telapak kirinya dari satu arah.” 


393 


- 
AN ON GA 


- ST. Pi ang ve 
“ aa Pera ra 
Secrs Ag SA ra Pa Lari 


PEN 


t 


.agl gl ol ea Va. Peraga Asal AAA SIS, AL 


751. Dari Waa-il ibnu Hujur bahwasanya ia pernah melihat Nabi 
saw ketika hendak shalat. Ketika hendak takbiratul ihram, maka beliau 
mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Sedang 
kedua ibu jarinya hampir menyentuh pada ujung kedua telinganya. Ke- 
mudian barulah beliau bertakbir.' (HR. Abu Dawud). 


KAPAN YA 5. As gg San 221356 13 

Ana Na “2 te pk h Kn TER AA 
2s aa elus 

752. Dari Oubaishah bin Hulbi dari ayahnya katanya: ”' Ketika Ra- 


sulullah saw mengimami shalat kami, maka beliau meletakkan tangan 
kanannya diatas tangan kiri.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). 


Alai NI Fan, R3 voy 
daan jas &: AIA HE ke 33 it 
EA saia, K Koi EKA 


- 


BAG Ga Seng an J6 teag | ssak 
Jae ag Inna Ji Aa 
ENG ha Sa Ma ay 
Men get Iin. Ane £ 2G 


“394 


An ae anta aa Sial 


5 Tah SESEANG Colin 
» CC . .. 1 , 2 Ya. p 
S3 TAG eni Bike PIA 


: ag Anita tegalan 
—oglogal olaya umat va 3 «Tali 335, 


5 AS # PN SNN Pa AN 
: NA B0 KA Lae gr. 
NBA SA IE GI ina 


dh, tF, ar Ba 2 2711 3 Peka 7) 
AU Yi Ne AS AS ESA 
- pa 0 & ea yaa P0 


He dika 0 A3 9 


753. Dari Rifaa'ah bin Raafi' katanya: '”Pada suatu kali ada se- 
orang masuk kedalam masjid kemudian ia melakukan shalat. Setelah 
melakukan shalat, maka ia datang kepada Nabi serta memberi salam. 
Sabda beliau: ”'Ulangilah shalatmu, sebab shalatmu tidak sempurna?”. 
Jawab orang itu: '”Wahai Rasulullah, ajarkan padaku bagaimana cara 
shalat yang terbaik”. Sabda beliau: ”'Jika engkau hendak shalat, maka 
menghadapiah kearah kiblat dan bertakbirlah. Kemudian bacalah surat 
Al-Fatihah dan surat lainnya yang kamu sukai. Jika engkau ruku', maka 
letakkan kedua telapak tanganmu diatas kedua lututmu dan sempurna- 
kanlah ruku'mu sebaik-baiknya. Demikian pula jika engkau bangkit 
dari ruku', maka bangkitlah dengan sempurna hingga tulang-tulang per- 
sendianmu kembali ketempatnya semula. Jika kamu sujud, maka sem- 
purnakanlah sujudmu. Jika kamu bangkit dari sujud, maka duduklah 
diatas pahamu yang sebelah kiri. Demikianlah seterusnya semua yang 
engkau lakukan pada rakaat pertama hendaknya engkau lakukan pada 
rakaat-rakaat berikutnya hingga selesai shalatmu.” (HR. Abu Dawud, 
Tirmidzi dan Nasa'i) | 
Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan: ''Jika engkau hendak shalat, maka - 
berwudhu'lah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian 
adzanlah dan igamatlah. Jika kamu dapat membaca beberapa ayat Al- 
Our'an, maka bacalah dalam shalatmu. Tetapi kalau tidak, maka 
penuhilah shalatmu dengan ucapan tahmid, takbir dan tahlil. Kemudian 
ruku'lah.” 


395 


Sa Aa AU vot 
- t ye nang Tn dg Tt Ka 

KKS: SEA Mai ON AA aman! 
“ . 


NG ON Oa anta Ae ih 
ar “ay aa Nia Aa "aa ai 
0 aT apn | 25 
ga syal kale ae se 
Sad odoy « Ana , Tn 


754. Dari Al Fadhel ibnu Abbas katanya: ''Telah bersabda Rasulul- 


lah saw: ''Shalat itu dua rakaat-dua rakaat, karena itu setiap dua rakaat 
ada tasyahud. Dan hendaknya shalat itu engkau lakukan dengan penuh 
khusyu', tadharru?, dan ketenangan. Kemudian angkatlah kedua 
tanganmu hingga menghadap kewajahmu dan berdo'alah. Sebab 
barangsiapa yang tidak melakukan demikian, maka shalatnya akan sia- 
sia.” (HR. Tirmidzi) 


“aa 


» MEA. 


PASAL KETIGA 


M5 IS 36 ap, ka Voo 


gt eni oa 334 Tana LIS 3G 
as 
repNanna PKN Dah Jaa 


Gadlols, (Aa aa »IG Ls 


755. Dari Said ibnul Harits ibnul Mu'alla katanya: ”' Pada suatu kali 


ketika Abu Said Al-Khudri mengimami kami, maka ia mengeraskan 


396 


suara takbirnya ketika bangkit dari sujud, ketika sujud dan ketika ber- 
diri dari rakaat yang kedua. Kemudian ia berkata: '' Demikianlah yang 
pernah aku lihat pada Nabi saw.” (HR. Buchari) 


Ke Kata Ne Si Av 
bea Ea tar P para 1. 
2 AE AL Aas DAK Sepbe3 LAN 
93 P3 

-. Te JAE BANK, »3 
SAN ola A3 


756. Dari Ikrimah katanya: '”Ketika aku shalat dibelakang seorang 
tua di Mekkah, maka kuhitung ia melakukan takbir sebanyak 22 kali. 
Ketika aku katakan pada Ibnu Abbas bahwa orang tua itu adalah se- 
orang bodoh, maka kata Ibnul Abbas: ''Sesungguhnya demikianlah 
yang perah dilakukan oleh Abul Ng (Nabi) saw.” (HR. Buchari) 


s 5 - . 7 oe, 
NE NUR KI KS Dans 5 dent vov 
5 5 .. “9 ap Tn 

Bnasu kader: AA 

Ta “ 

P Fa Tn at 23 - CAT “Tea 

AB X2 GAES LX Ds IE 

”“ (4 Te 
757. Dari Ali ibnu Husain dalam suatu hadits mursal dikatakan: 
”Biasanya Rasulullah saw melakukan takbir dalam setiap shalatnya se- 
tiap beliau turun maupun naik. Demikianlah keadaan itu tetap dilaku- 


kan oleh Rasulullah saw dalam shalatnya hingga sampai beliau meng- 
hadap kepada Allah Ta'alaa?. (HR. Malik) 


KIAN. BASE IE AAS 143 von 


SEE Ke belasan 


397 


PN Pa la 


Saltoha Siapdlola » BY pa 25 s1 
Pa 


758. Dari Al-Gamah katanya: "Pada suatu kali Ibnu Mas'ud per- 
nah berkata kepada kami: ''Maukah kalian aku contohkan cara shalat 
Rasulullah saw?” Setelah kami jawab: ''Mau”', maka ia melakukan 
shalat. Selama dalam shalatnya ia tidak mengangkat kedua tangannya, 
kecuali satu kali saja yaitu ketika mengawali shalatnya dengan takbira- 
tul ihram.” (HR. Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i). 


Jo 


Half an Ig SIG ad Ara vaa 
Garang 9 Kara 


' yg 


" Kala ada, «. « SPA, “dbs AI 


“ 


759. Dari Abu Hummaid As-Saa'idi katanya: Jika hendak shalat, 
maka Rasulullah saw menghadap kiblat, kemudian beliau mengangkat 
kedua tangannya sambil diiringi dengan takbir.” (HR. Ibnu Majah) 


. 


3 - L 


gi sd sal 2S p tadi vx 


“4 


SKA TU Ta 5 Sejalan H3 P3 IG 


ear . .. “Ju Pd - “tg 
5 JSL PAN 323. pa MAN fesi 
” 21 No 2 Ta 
MA TA BE do 7 EN 
NA P2 dead 2 en 
Hesa SM Sa aa An 


Aa ola, « Sh 


760. Dari Abu Hurairah katanya: ”'Pada suatu hari ketika Rasulul- 
lah saw mengimami dalam shalat dhuhur, maka pada saat terakhir ada 


398 


seorang yang shalat semaunya, sampai ketika telah selesai shalatnya, 
maka beliau berseru: '”"Wahai si fulan, mengapa engkau tidak melaku- 
kan shalatmu dengan baik, apakah kalian mengira bahwa aku tidak 
dapat mengetahuinya yang kalian lakukan dibelakang? Sesungguhnya 
demi Allah, aku mengetahui apa yang ada di belakangku, seperti yang 
ada di mukaku.” (HR. Achmad) 


399 


1g, 2 gaya 2 
» AE ENG 


BAB YANG DIBACA 
SETELAH TAKBIRATUL IHRAM 


2 2 
——2 Ta Sea 3 
PASAL PERTAMA 


Lap. 


Aa 5 KIE SA 
AS "2 IKAN IG AI, KA 
BE AG JII, Ikan YANG, Papa 
KAA sat KA Ito ds IA 
Tea SINAR at ik 
PW TEN aa 33 KAP ed ta 
abaya a21, dbs, 


Ra X 


— 961. Dari Abu Hurairah katanya: ”' Biasanya Rasulullah saw setelah 
bertakbiratul ihram, maka beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fa- 
tihah. Tanyaku: ”Wahai Rasulullah, apa yang engkau baca ketika 
engkau diam diantara takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fati- 
hah?” Jawab Nabi: ''Ketika itu aku membaca: ?'Allahumma baa-'id 
baini wa baina khataayaaya kamaa baa adta bainal masyrigi wal magh- 
ribi. Allahumma nagginii minal khataayaa kamaa yunaggats-tsaubul 
abyadlu minad-danasi. Allahumaghsil khataayaaya bil maa-i wats-tsalji 
wal baradi”. (Muttafag 'Alaih) 


jau 2 6 


“ 5 
. La 3, 5 aah ka 
PENA Ga IE us dhan, 253 VAY 


SEP ANA paha) ABI Pa 


DA ah dp Ea BP: SI 
ME IA BG AG LS, 
C3 1 20) GMN Au UN oa 5 
Teh AA is aa 


rd 


4) 


Sh 5 Ba ALS Ai Sud Ya 
A3 ar sah SAY sam ENG, Its 


K2 


GAS BAY SG Sh ata Sl 
EN EPA “ga 
K3 aa Ke 3 ag SI 
ang ae Gb, abi naa 
3 Sa #3 5 Os Ih Crest 
Jo ga, FN aa TIA, TA 


Sg. 


PPP 


5 115m. 

Hae sa 36 (ea Cw Ua—at Pr 
ae Na Dab Naga 

A3 Saga Cap 5 1g Hola 


Io PS . 


5 - dan ya 
Ae LN Wa IN LAKI 
Ion Ip ama NN Wak Io NG 


9 ge &.. 


LG 211 2. ti 2 
d SL as Sr: 2 kala SAI S3 5 Joe. SA 


401 


, Ti 
s 


3 Hn SIKA MAN .. 
ebeg me Ya 15 2G 


ARA 


AAS vg EN Lia (3 ag 
Aan SAI sat ia LAM SA ba 
Bata teh TEN Aan 233 
IG Cu » Lena Ia lah Oki Sui 


762. Dari Ali r.a. katanya: ''Biasanya Nabi saw setelah bertakbira- 
tul ihram, maka beliau mengucapkan: ” Wajjahtu wajhiya lilladzii fatha- 
ras-samaa waati wal ardla haniifan musliman wamaa ana minal musyri- 
kiin, Innashshalaati wa nusukii wa mahyaaya wa mamaati lillaahi rabbil 
'aalamiin, laa syariikalahu wa bidzaalika umirtu wa ana minal muslimii- 
na. Allahumma antal maliku laa ilaaha illa anta, anta rabbii wa anaa 
'abduka dlalamtu nafsii wa taraftu bi dzanbii faghfirlii dzunuubii 
jamii'an. Innahu laa yaghfirudzdzunuuba illa anta. Wahdinii li akhsanil 
akhlaagi laa yahdii li akhsanihaa illa anta. Washrif 'annii sayyi-ahaa laa 
yashrifu 'annii sayyi-ahaa illaa anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu 
kulluhuu fii yada ika wa syarru laisa ilaika anaabika wa ilaika tabaarakta 
wa ta'alaita astaghfiruka wa atuubu ilaika”. Kemudian jika beliau 
ruku', maka beliau mengucapkan: ” Allahumma laka raka'tu wa bika 
aamantu wa laka aslamtu khasa'a laka sam'ii wa basharii wa mukhkhii 
wa adhmii wa-'ashabii”. Dan jika bangkit dari ruku', maka beliau 
mengucapkan: ” Allahumma rabbanaa lakal hamdu lil assamaawaati wal 
ardli wa maa bainahumaa wa mil-amaa syi'ta min syai-in ba'du.” Dan 
jika beliau sujud, maka beliau membaca: ?'Allahumma laka sajadtu wa 
bika aamantu wa laka aslamtu sajada wajhii lilladzii khalagahu wa 
shawwarahu, wa syagga sam'ahu wa basharahu. Tabaarakallaahu 
akhsanul khaaligiina.”” Kemudian akhir ucapan yang beliau ucapkan di- 
dalam tasyahud akhirnya: ”'Allahummaghfirlii maa gaddamtu wa maa 
akhkhartu wa ma asrartu wa maa a'lantu wa maa asraftu wa maa anta 
a'lamu bihii minnii. Antal mugaddimu wa antal muakhkhiru Jaa ilaaha 


Ta 


402 


| INLVMASIN 


illa anta”. (HR. Muslim) 

Dalam riwayat Syafi'i, Nabi saw juga mengucapkan do'a dalam ta- 
syahud akhirnya: '”Wasy-syarru laisa ilaika wal mahdiyyu man hadaita 
anaabika wa ilaika laa manjaa minka wa laa malja-a illaa ilaika, tabaa- 
rakta.” 


0 


3 Kap aa Ta T 
2 asa Kah KS CST, AG yay 


Maa SS Ka 


170 AL Lt 


Harta ES IN 2G, 43 
Ki LS kan (AP 9” LK Ja 
Aan An Jas ai 26 NIA 
JEANS laa Kd Kantata 
(Gap KG AAS AA 


kakao) ola, Kesan 


763. Dari Anas: Pada suatu kali ada seorang lelaki masuk 2 
shaf dengan terengah-engah nafasnya sambil ia mengucapkan: ”' Allahu 
Akbar, alhamdu lillaahi hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fiihi?” 
Setelah mengakhiri shalatnya dengan salam, maka Rasulullah saw ber- 
tanya: ''Siapakah yang mengucapkan kalimat tadi?” Tidak seorangpun 
dari mereka yang menjawab pertanyaan Nabi tersebut, sehingga Nabi 
mengulanginya sampai tiga kali. Barulah orang itu berkata: '"Tadi aku 
masuk kedalam shaf dengan terengah-engah nafasku, sehingga aku 
mengucapkan ucapan itu?. Sabda beliau: ''Sungguh aku melihat dua 
belas malaikat saling berebut siapakah diantara mereka yang akan meng- 
haturkannya pada Allah”. (HR. Muslim) 


403 


—., 


- Map 


PASAL KEDUA 
» 5/1 Aaja ar Ia an Aa 
Pe PO Pada AOA TAN AA APE WES Mt 


aa 20 - Pp aa 2,11 


(Wit vs Je Sana —ae Aa 


Te 


ay Aid, sa 33 SE, LAI NEp 


Pa 
ft -) 
“ 


| 23 ga 
764. Dari Aisyah r.a. katanya: '”Biasanya setelah membuka shalat- 
nya dengan takbir, maka Rasulullah saw mengawali bacaannya dengan 
ucapan: ”'Subhaanakallaahumma wa bihamdika wa tabaarakta ismuka 


wa ta'aala jadduka wa laa ilaaha khairuka”. (HR. Tirmidzi dan Abu 
Dawud). 


7 data 


ASN ha u Dasa VX0 


Kw 


765. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Said katanya: ?'Biasa- 
nya setelah membuka shalatnya dengan takbir, maka Rasulullah saw 
mengawali bacaannya dengan ucapan: ''Subhaanakallaahumma wa bi- 
hamdika wa tabaarakta ismuka wa ta'aala jadduka wa laa ilaaha khai- 
shase "3 


Ha aah Naa kabar vw 
15 pe 13 Pan 3 Pp 


ha KLS ME IA EKA 


: Aas, 2gb gal ol Oa « OP 2 Abas deli Sa 


404 


766. Dari Jubair bin Muth'im bahwasanya, ia pernah melihat Rasu- 
lullah saw mengucapkan do'a iftitah: ”'Allahu akbar kabiira, Allahu 
akbar kabiira, Allahu akbar kabiira, wal hamdu lillaahi katsiira, wal 
hamdu lillaahi katsiira, wal hamdu lillaahi katsiira, wa subhaanallaahu 
buxratan waashiila, wa subhaanallaahu bukratan wa ashiila, wa subhaa- 
nallaahu bukratan wa ashiila. A'uudzubillaahi minasy-syaithaani min 
nafkhihi wa naftsihi wa hamzihi”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 


Hina: Kapal DE ap OA VTY 
Sae BOR HE nk 
AN Ar AANG ya An SAN AE A3 ta 
Kes 


andi GI An en bahan — 
5 o,2 


767. Dari Samurah bin Jundub bahwasanya, ia pernah menyaksikan 
Rasulullah saw diam sebanyak dua kali shalatnya. Diam setelah ber- 
takbiratul ihram dan diam setelah membaca: ''Ghairil maghdzuubi 'alai- 
him waladhdhaalliin''. Ucapan Samurah bin Jundub ini dibenarkan oleh 
Ubay ibnu Ka'ab. (HR. Abu Dawud, dan hadits tersebut juga diriwayat- 
kan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Darimii dengan redaksi yang sama). 


Api Te SI BAG Ya 
GUN EL KI Sa ln AG 
ra . K3 (5 2 ki AAA, 
Kab LNG pan AG. Pes 


aa OZ " 
Atap h— ve 


405 


168. Dari Abu Hurairah katanya: ''Biasanya jika Rasulullah saw 
berdiri dari rakaat yang kedua, maka setelah membaca surat Al-Fatihah 
beliau tidak diam.” (Demikianlah yang disebutkan dalam shahih Mus- 
lim. Hadits tersebut juga disebutkan oleh Al-Humaidi dalam kitab Ifrad 
dan penulis kitab Al-Jaami' dari riwayat Muslim). 


NE Na 
3 AE 


PASAL KETIGA 


“ Pan AN Ia , 2g Pu Pa 
ag Bath sah IK IE Ass una 


Pd PNG aa 3 
PA NI Tel mala ah GEN Gi 


Ep Aa 4 5 

4 Opa SINGA pr 

Men Sh, “ 
AG 


769. Dari Jabir katanya: ''Biasanya jika Rasulullah saw telah meng- 
awali shalatnya dengan bertakbiratul ihram, maka beliau mengucapkan: 
”Inna shalaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillaahi rabbil 'aala- 
miin laa syariikalahu wa bidzaalika umirtu wa anaa awwalul muslimiin. 
Allahummahdinii li ahsanil a'maal wa ahsanil ahlaagi laa yahdii li ahsa- 
nihaa illa anta, wa ginii sayyi-al a'maali, wa sayyi-al akhlaagi. Laa yagii 
sayyi-ahaa illaa anta?”. (HR. Nasa'i) 


Ana 


4 Pig P Pra ta G2 an 
En WA y 33. 


re 


, 
Bm 


15 


Pn Er AK (2 ON ea ENAK 356 Aa 
CW EN rai Kab ap3 155 


si 5 PA KUE TUK AGAN di Gebi 


“ 


La 


P9 15 eta V5 
LN Sai tape (Jea GAl KAN St Ke 


Pa “ per Z1 2 - 0 
SN o14 y. “AE 5 & tera 
770. Dari Muhammad bin Maslamah katanya: ''Biasanya Rasulul- 
lah saw jika melakukan shalat sunnah, maka beliau mengucapkan: ”'Al- 
lahu akbar, wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas-samaawaati wal ardla ha- 
niifan wa maa ana minal musyrikiina”. Dalam hadits Jabir disebutkan 
seperti yang disebutkan dalam hadits diatas, hanya saja ucapan tersebut 
diganti dengan ucapan: '”Wa ana minal muslimiina””. Kemudian beliau 
mengucapkan: ” Allahumma antal maliku laa ilaaha illa anta subhaana- 
ka wa bihamdika”'. Kemudian beliau membaca surat Al-Fatihah”. 
(HR. Nasa'i) 


407 


$ Den: "Nae aka 


BAB BACAAN YANG DimKER 
DALAM SHALAT 


2 ega 
ant 


PASAL PERTAMA 
Le alta Kena ok 3 KE Gea 223 Lesi vvi 
Sian 1 LAST Btn ae 
MAS JAN A Getuk Wan G3 ada 
. 711. Dari Ubadah bin Shaamit katanya: "Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ”'Tidak syah shalat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fa- 


tihah didalamnya.” (Muttafag 'Alaih) 
Dalam riwayat Muslim disebutkan: ''Bagi yang tidak membaca surat Al- 


da dan sea ka 
Ie Kl Peni Par nu 1 Ta 2 maag 
Pa EN Hata Aa LN 3 
an SA ui AAA 
KA Ta UP PN j8. eMAg SK 


ea TN PALA PA 


Pernah egg. ra al, NT 


(As Man Ea EA HA IG tapa 


- 


GESHG Kp min Jelas des alE JG 
A8. Ke Has SAE Ken KENA Ke 
Ab aka LA Ta ah wpap Kata Lisah Exa 


Teknis -. SBB (HD al —etasti 
5 P: eka ola, 


772. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Barangsiapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah didalam shalatnya, 
maka shalatnya tidak sempurna””. Ketika ditanyakan pada Abu Hurai- 
rah: '”Jika kamu shalat dibelakang imam, maka bacalah surat Al-Fati- 
hah sendiri-sendiri, sebab aku pernah mendengar Nabi saw bersabda: 
” Allah telah berfirman: '' Aku telah membagi surat Al-Fatihah menjadi 
dua bagian. Separuh untuk-Ku dan separuh untuk hamba-Ku, dan bagi 
hamba-Ku diperkenankan apa yang diminta. Jika seseorang mengucap- 
kan: ”'Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin”, maka Allah berfirman: 
?Hamba-Ku telah memuji Aku”. Jika seseorang mengucapkan: ”'Ar- 
Rahmaan ar-Rahiim””, maka Allah berfirman: ''Hamba-Ku telah me- 
muja Aku”. Jika seseorang mengucapkan: ”'Maaliki yaumiddiin”, 
maka Allah berfirman: ''Hamba-Ku telah mengagungkan Aku”. Jika 
seseorang mengucapkan: ''Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin”, 
maka Allah berfirman: ''Ini adalah bagian-Ku dan bagian hamba-Ku 
dan bagi hamba-Ku diperkenankan apa yang diminta””. Jika seseorang 
mengucapkan: ”Ihdinasy-syiraathal mustagiima, syiraathal ladziina an 
'amta 'alaihim ghairil maghdluubi 'alaihim waladiaalliin?', maka Allah 
berfirman: ''Ini adalah bagian hamba-Ku dan bagian hamba-Ku diper- 
kenankan apa yang diminta”. (HR. Muslim) 


KA A Gak upssa ag 3S Vvy 
SO Batan Date gk Inka H3 
Akatolo, (SN 5 


773. Dari Anas bahwasanya Nabi saw, Abu Bakar dan Umar selalu 
mengawali shalat mereka dengan bacaan surat Al-Fatihah”. 
(HR. Muslim) 


ANA IPA CIA LAI, baal 36) vv4 
TN BIASA An BN Car 
La gapP HI at Kant 
FANS AP ah aga J6 - | 
SI A5 UBS AT YA (MU 
Lap Sat Ma AL bada 
HE SAS AN J3 ES 
Bak Kara. :.28 Ka 
| santa 


774. Dari Abu Hurairah katanya: ?”Telah bersabda Rasulullah saw: 
»”Jika seorang imam membaca: ”'Ammiin?, maka ucapkanlah: 
” Ammiin””. Sesungguhnya seorang yang bertepatan ucapan aminnya de- 
ngan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan 
diampunkan oleh Allah.” (Muttafag 'Alaih) 

Dalam riwayat lain disebutkan: ''Nabi saw bersabda: ”'Jika seorang 
imam mengucapkan: ?'Ghairil maghdzuubi 'alaihim waladh-dhaalliin”, 


410 


maka ucapanlah: ” Ammiin”. Sesungguhnya seorang yang ucapan amin- 
nya bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka dosa-dosa- 
nya yang terdahulu akan diampunkan oleh Allah.” (Redaksi hadits ter- 
sebut adalah seperti yang disebutkan oleh Buchari, demikian pula 
Muslim juga menyebutkan hadits tersebut dengan redaksi yang sama.) 
Dalam riwayat Buchari yang lain, Nabi saw bersabda: ''Jika seorang 
gari' mengucapkan: '' Ammiin?', maka ucapkanlah: '' Ammiin”'. Se- 
sungguhnya para malaikatpun ikut mengucapkan amin. Barangsiapa 
yang bersamaan ucapan aminnya dengan ucapan para malaikat, maka 
akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu.” 


An Aa) Do BEE SEN ep SE) vyo 
KENA Sa era) Nebad AN AU 
HE SE Se SG aa 
LA Se IK S3 AS 
Sp, A3 LE LG EA 
Tea Ie Ma NS, ae Ang CoA 
Kid 2 AMAN, WS alah 

2 NYI 


775. Dari Abu Musa Al-Asy'ari katanya: "Telah bersbda Rasulul- 
lah saw: ''Jika kalian hendak shalat, maka ratakan shaf-shaf kalian. 
Kemudian pilihlah salah seorang dari kalian untuk menjadi imam. Jika 
ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Jika ia membaca: ?'Ghairil 
maghdzuubi 'alaihim waladl-dlaalliin”', maka ucapkanlah: "'aamiin”, 
riaka Allah akan memperkenankan do'a kalian. Jika ia bertakbir dan 
ruku', maka bertakbirlah dan ruku'lah kalian. Seorang imam harus 
ruku' dan mengangkat kepalanya lebih dahulu dari kalian. Selanjutnya 
sabda beliau: '' Hendaknya apa saja yang dilakukan oleh seorang imam 


411 





diikuti oleh para ma'mumnya”?. Selanjutnya kata beliau: "Jika seorang 
imam mengucapkan: ”'Sami 'allaahu liman hamidah”', maka ucapkan- 
lah: ”'Allaahumma rabbanaa lakal hamdu??, maka Allah akan mende- 
ngar pujian kalian”. (HR. Muslim). 


. . 
J 03 rd Ta 
Arok (3 ats, 234633. pads AI PM) 35 VA 

776. Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abu Hurairah dan 
Oatadah bahwasanya, Nabi saw telah bersabda: ”'Jika seseorang imam 
membaca surat (Al-Fatihah maupun surat lain) hendaknya kalian men- 
dengarkannya dengan tenang.” 


Late Tere S1 Y LEAN 33 va 
as 5 Ka Gea 


" 2 Z . 1 3. rA 

Aa Naa AE 3 

pd “ 7 7. Pd “ 

Pa “4 1G gt 

. ALE pap , CAN, «masi 
77). Dari Abu Gatadah katanya: ''Biasanya Nabi saw jika shalat 
dhuhur, maka beliau pada duarakaat yang pertama beliau membaca 
surat Al-Fatihah dan dua surat, sedangkan pada dua rakaat yang ter- 
akhir beliau hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Adakalanya beliau 
membaca ayat dengan mengeraskan suaranya. Dan biasanya beliau me- 
manjangkan rakaat yang pertama lebih dari rakaat yang kedua. Demi- 


kianlah yang biasa beliau lakukan diwaktu shalat ashar dan shalat 
Naa ” (Muttafag La : 


Pe ag JA SIN bala 
si Nan TAG (age sena 
Aoa Ja (de 0): ME RIA AA na ch | 


412 


EN, AGE 45 AI TE KAA 
PETANT LAU S2 NT Gea 
DS 33 e PN sk nah 

KAA NA AN PAYA 


778. Dari Abu Said Al-Khudri katanya: ''Pada suatu kali kami per- 
nah memperhatikan berdiriniya Rasulullah saw pada shalat dhuhur dan 
ashar. Pada waktu itu kami lihat beliau berdiri pada dua rakaat pertama 
dalam shalat dhuhurnya selama seseorang membaca ayat ''Alif laam 
miim tanzil az-sajdah'”. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau 
berdiri pada setiap rakaat sebanyak bacaan tiga puluh ayat. Dan kami 
perhatikan pula bahwa lama berdiri beliau pada dua rakaat yang ter- 
akhir adalah separuhnya dari dua rakaat yang pertama. Dan kami per- 
hatikan pula pada dua rakaat pertama dalam shalat asharnya, beliau 
berdiri sama dengan waktu berdirinya pada dua rakaat yang terakhir 
dalam shalat dhuhurnya, sedangkan pada dua rakaat terakhir dalam 
shalat asharnya, maka berdirinya separuh dari dua rakaat pertama 
dalam shalat Jenguk ? (HR. Muslim) 


Can ah 3G. PN METIAK 
Min Hamka pehatr IG, 
3, 2 AE Ia (WI Aa SM 

kal NO TEA Tar Il 


“ta I 


779. Dari Jabir bin Samurah katanya: ''Biasanya Nabi saw mem- 
baca surat ''Wal laili idzaa yaghsyaa””, dalam riwayat lain beliau mem- 
baca surat ''sabbihisma rabbikal a'laa” dalam shalat dhuhur dan ashar- 
nya. Dalam shalat subuhnya, maka beliau membaca surat yang lebih 
panjang daripada itu.” (HR. Muslim) 


413 


0.3 2 .. o 0... og 0. 
PEP ULP 2 bada YG pakis AAS VA. 
7 te Ia 7, -, - 
Aur Ban oane SNGA La Ane 
780. Dari Jubair bin Muth'im katanya: ''Aku pernah mendengar 
Rasulullah saw membaca surat ”' Ath-Thuur”' dalam shalat maghribnya” 
(Muttafag ' Alaih) 
Naren KT EN dip Jani BELA 
: Pa 2 AMP aa H 
& 3 Pgssnlaa pena au 
Ae At - ag 62 


781. Dari Ummul Fadlel bintil Harits katanya: '' Aku pernah men- 
dengar Rasulullah saw membaca surat ”” Wal mursalaati 'Urfan”” dalam 
shalat maghribnya.” (Muttafag 'Alaih) 


ah an SEA PA mar Sin VAY 
Se aan EA - 2 ah 
22 M3 JG, tea PL ryan ea 
SA el kasasi. BAN iga 
255 P5 dan JG OIL LAS duh 
Tenan Et Kanak 
15 (A3 1G apaan Hernua 

A3 3 3G, Walt Haa el Unas AA 

ae AA 


ear Ak anak DAN agan CU 


414 


al UEA BEE Pe KA 2 
(KN any ED 
Ae sita (li BA TE 


782. Dari Jabir katanya: Biasanya Mu'adz ibnu Jabal ikut shalat 
berjamaah bersama Nabi saw, kemudian beliau datang pada kaumnya 
untuk mengimami kaumnya. Pada suatu kali setelah ikut berjamaah sha- 
lat isya' bersama Nabi saw, maka ia datang pada kaumnya untuk meng- 
imami shalat isya?. Dalam shalatnya itu ia membaca surat Al-Bagarah 
sehingga salah seorang dari ma'mumnya keluar dari shaf kemudian ia 
"melakukan shalat isya' sendiri, setelah itu ia pulang. Kata mereka: 
”Wahai fulan, apakah engkau termasuk seorang munafik?” Jawab 
orang itu: '"Demi Allah, aku bukan termasuk seorang munafik, aku 
akan laporkan kejadian ini pada Nabi saw”. Keesokan harinya, ia da- 
tang pada Rasulullah seraya berkata: '' Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
kami kaum petani selalu payah dikarenakan beratnya pekerjaan kami di 
siang hari. Tadi malam setelah Mu'adz ibnu Jabal ikut shalat berjamaah 
bersamamu, maka ia mengimami kaumnya dengan membaca surat Al- 
Bagarah, sehingga terpaksa aku memisahkan diri dari berjamaah, kare- 
na aku terlalu payah”. Mendengar laporan orang ini, maka Rasulullah 
saw bertanya pada Mu'adz: '” Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin me- 
nimbulkan kekacauan ditengah umat Islam?”, jika kamu mengimami 
suatu kaum cukup kiranya engkau membaca surat-surat '” Was-samsi wa 
dluhaaha”, ”' Wadi Dluha?”, ''Wal-Laili idzaa yaghsyaa” dan ?'Sabbi- 
hisma rabbikal a'laa””. (Muttafag 'Alaih) 


GEN EKA UP £ Pan 16 BA VAY 
2 Se suasa (23 KA) $ Sh3 3 pe | 
. Aka gia Aa do 


- 


783. Dari Al-Barra' ibnu 'aazib katanya: '” Aku pernah mendengar 
Nabi saw membaca surat ”'Wath-Thiini waz-Zaithuuni” dalam shalat 


415 





isya'nya, dan aku belum pernah mendengar seorangpun yang bacaannya 
seindah bacaan Nabi saw.”” (Muttafag 'Alaih) 


KU sa 3 Ip 2 AG VAt 
Ta (MAA, Ad AI Eng 


1 ga, III - 2 2G . 
"kaola, | Uas Asu d5 Sena 3 
784. Dari Jabir bin Samurah katanya: Biasanya Nabi s saw mem- 
baca surat ” af wal Our'aanil majiid?” dan surat-surat yang serupa de- 
ngan surat itu didalam shalat subuhnya. Tetapi didalam shalat-shalat 
lainnya beliau selalu memperpendek bacaannya.” (HR. Muslim) 


Ch SL. 5 0 Pp Ft 9. 0. 
Ae Ao oa SI Gaal Hanap V9 


diusob, ea In sa Ag rr 


785. Dari Amru bin Huraits bahwasanya, ia pernah mendengar 
Nabi saw membaca surat ”Wal-Laili idzaa'as'asa””. (HR. Muslim). 


ina SI J6 Mba 2 sh 
eneg 2G. AA PETA 


gn. 


S3 HI. SESI bas San nga 


KEC BA 
oa GA 


786. Dari Abdullah bin Saa-ib ba Terus Rasulullah saw 
melakukan shalat subuh berjamaah di Makkah. Dalam shalatnya itu 
beliau membaca surat Al-Mu'minuun?' sampai ketika tiba pada ayat 
yang menyebutkan tentang kisah Musa dan Harun.» atau yang menye- 
butkan tentang kisah Isa ibnu Maryam.4, maka beliau terhenti oleh 
batuk sehingga beliau ruku?”. (HR. Muslim). 

3) Al-Mu'minuun ayat 45 
4) Al-Mu'minuun ayat 20 


416 


Z5 25 sasa s9 sap “NW 
sad aU 1 Hay 


787. Dari Abu Hurairah katanya: ''Biasanya Nabi saw didalam 
shalat subuhnya pada hari jum'at beliau membaca surat ”'Alif laam 
miim tanzil” pada rakaat pertama dan membaca surat ''Hal ataa 'alal 
insaan?' pada rakaat Leak ” , (Muttafag 'Alaih) 


. 5 a.. 


abraa 2 SA 6 BOGA » VM 
pke sasi las Ka Kia 
Gn 233 3 SN IAI PMAY-AGUA 


RAN Peta AN Ai petad JS 
EA Dot dy KK 


788. Dari Ubaidullah ibnu Abi Raafi” katanya: ''Pada suatu kali 
ketika Marwan ibnul Hakam menyuruh Abu Hurairah untuk mewakili 
kota Madinah, maka Abu hurairah melakukan shalat jum'at dengan 
membaca surat ”'Al-Jumu'ah?' pada rakaat yang pertama dan surat '' Al- 
Munaafiguun?” pada rakaat kedua. Setelah selesai, maka ia berkata: 
”Aku pernah mendengar Rasulullah saw membaca kedua surat ini 
ketika shalat jum'at.” (HR. Muslim) 


KN APN MPET AT At "ENG Yna 
ng Sisa Taha PATI « KA at 
LAYAN GE GAN MD 3 


417 


Aas “ PMA ai Jasa 


789.. Dari Nu'man ibnu Basyir katanya: "Rasulullah saw pernah 
membaca surat ''Sabbihisma rabbikal a'laa” dan ?'Hal ataaka hadiitsil 
ghaasyiyah'' dalam kedua shdiat ied dan shalat jum'atnya yang kebetul- 
an terjadi pada hari jum'at. Kata Nu'man: ”'Jika hari raya jatuh pada 
hari jum'at, maka sebaiknya kedua surat ini dibaca didalam shalat Ied 
maupun shalat jum'atnya”'. (HR. Muslim) 


A1 An KL MSI PADI Va, 


15 ar 


A53 asa dos & PA 1 40 ai 
KEB at AS as AG 
“Aiindo, entah YA Fery a 


790. Dari Ubaidillah bahwasanya, pada suatu hari Umar ibnul 
Khaththab pernah bertanya pada Abu Waagid Al-Laitsi: '' Apa yang 
biasa dibaca oleh Rasulullah saw dalam shalat Iedul Adha dan shalat 
ledul Fitri?” Jawab Abu Waagid: "Biasanya saw membaca surat ” Oaf 
wal Our'aanil Kes dan surat ”Igtarabatis-saa'atu”. (HR. Muslim) 


- 


Pe IA Ie, 5 JG BRA 1) 
Kg 20 APA WS AN 5 rp 
“dutada, par 


791. Dari Abu Hurairah katanya: ''Biasanya Nabi saw membaca 
surat ''Al-Kaafiruun”” dan surat ?”Al-Ikhlas”” dalam dua rakaat shalat 
sunnah fajarnya.” (HR. Muslim) 


418 


UI 


AN Sen ak S8 as LA yag 
IIA & Awi « iba Nasa T 


Ear PA IK aa Benua 
.3 Bala (se 


792. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Nabi saw pernah membaca: 
”Ouluu aamanna billaahi wa maa unzila ilainaa””.:.s) dan ayat ''Kul yaa 
ahlal kitaabi ta'aalau ilaa kalimatin sawaa-in bainanaa wa baina- 
kum''.», dalam dua rakaat shalat sunnah fajarnya.” (HR. Muslim. 


& 

&. Sisik. ( 
AI 3 
PASAL KEDUA 


Ten ban Te Kis. ALA “5. vay 
oa ( (Ehh atau LN 5 IG, 


- Th 3 
793. Dari Ibnu Abbas katanya: '”Biasanya Rasulullah saw meng- 


awali shalatnya dengan membaca Bismillaahir Rahmaanir Rahiim””. 
Mn Bag 


ba Ine 0 TAS PENA va 
A5 (alta $ 3 sada eta Ae 13 par Par 
Puasa Ta Alda dalah Kel 
| Ka 


$) Surat Al-Bagarah ayat 136 
6) Surat Al-Imran ayat 64 


419 





794. Dari Wail ibnu Hujur katanya: ''Aku pernah mendengar 
ketika Rasulullah saw membaca: ” Ghairil maghdzzubi 'alaihim waladh- 
dhaalliin”', maka beliau membaca '' Ammiin” dengan mengeraskan dan 
memanjangkan suaranya.” (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Ad-Darimii 
dan Ibnu Majah) 


Apa AA IG GAN AS API va0 

SITI ag D5 Kabah (3 
nm Gee aan 
25 Pe SIA 


2 53 ( 


795. Dari Abu Zuhair An-Numairi katanya: ”'Pada suatu kali ketika 
kami keluar bersama Rasulullah saw, kami melihat sescorang yang ber- 
sungguh-sungguh dalam do'anya. Melihat hal itu, maka beliau ber- 
sabda: "Pasti akan dikabulkan permohonannya, jika do'anya pakai 
penutup””. Tanya salah seorang dari sahabat: '' Bagaimana cara penutup 
do'a?” Sabda beliau: '' Dengan mengucapkan: ” Aamiin”. 

(HR. Abu Dawud) 


LA 2 Ga Ke 
(BEN sia Ta ja Sealk 
Aha olas. TA YN ea 5 


796. Dari Aisyah katanya: ”'Rasulullah saw pernah membaca surat 
Al-A'raf yang dihabiskan didalam rakaat pertama dan kedua dalam 
shalat maghribnya.'” 


420 


— Tren SAS AA — 
Aa Gal In 
Ah An KE da. Anal 
3 (Jaa bata el. (5 ae Aya 
deal 2 K6. Co LA 
Pagi TE ea Ne Pa Len 
AA, TN 


797. Dari Ugbah bin Amir katanya: ''Pada suatu hari ketika aku 
menuntun onta Rasulullah saw dalam suatu perjalanannya, maka beliau 
berkata padaku: '” Wahai Ugbah, maukah engkau aku ajari dua surat 
yang paling afdhol untuk dibaca?” Jawabku: ''Ya, aku mau”. Ke- 
mudian beliau mengajari aku untuk membaca surat ”'Al-Falag dan An- 
Naasi”. Selanjutnya ketika beliau melihat aku amat bergembira sekali 
dengan kedua surat yang diajarkan kepadaku, maka ketika beliau meng- 
hadiri shalat subuh berjamaah, maka beliau membaca kedua surat ini 
dalam shalatnya. Setelah selesai, maka beliau menoleh kepadaku seraya 
berkata: '' Bagaimana wahai Ugbah, apakah kamu senang dengan kedua 
surat tersebut?” (HR. Achmad, Abu Dawud dan Nasa'i) 


ea - ea 36.3 daa "ALS van 


ba" aa: AG WS ah NA! - 


ara | Tai ol, E ANA (WN 

798. Dari Jabir bin Samurah katanya: ''Pada suatu malam jum'at 
Nabi saw pernah membaca surat ''Al-Kaafiruun dan Al-Ikhlash”' dalam 
shalat maghribnya.” (Hadits tersebut diriwayatkan dalam Syahrus- 
Sunnah) 


421 





ak pa Tg: LAH AEig al da “lola VAN 


- pa 
i 
. 


- 


799. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits diatas dari Ibnu umar, 
hanya saja ia tidak menyebutkan "malam jum'at.” 


Il Mae Ji 2 Sikka 


Pe ara Le NE 
Wi TNI KATA Aa 


an oa AI 
- TI PYA ols, (asi 


“800. Dari Abdullah ibnu Mas'ud katanya: ”' Aku tidak dapat 
menghitung beberapa kali banyaknya Rasulullah saw membaca surat 
”Al-Kaafiruun dan surat Al-Ikhlash” didalam dua rakaat shalat sunnah 
setelah maghrib dan dua rakaat shalat sebelum shalat subuh?”. 

(HR. Tirmidzi) Ji 


Aaja EA | 3 Adlue dala ylolaya Ae 
uati 


- 


N 


801. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Hu- 
rairah, hanya saja ia tidak menyebutkan dua rakaat shalat sunnah sete- 


lah maghrib.” 
pd 
3 GL Sae At Pn .—— 
- 
Pa yk 


Ketik Sanga SK atas 
a71 35 ud 03 
HENNA SS KE LAKI 3 


PA ye ap Ke Aa Mena A3 


422 


An ALarlis Jaan Aas 
Ih oles dm AN Jaka IN NI US Ar 


802. Dari Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah katanya: ''Belum 
pernah aku shalat dibelakang seseorang yang shalatnya menyerupai 
shalat Rasulullah saw seperti ketika aku shalat dibelakang si fulan”..7 
Kata Sulaiman: ''Aku pernah shalat dibelakang orang itu. Ia senantiasa 
memanjangkan dua rakaat pertama dan memendekkan dua rakaat 
terakhir dari shalat dhuhur maupun shalat asharnya. Dalam shalat 
maghribnya ia biasa membaca surat-surat yang pendek, sedangkan da- 
lam shalat isya'nya ia biasa membaca surat-surat yang sedang dan dalam 
shalat subuhnya ia biasa membaca surat-surat yang panjang.” 

(HR. Nasa'i) 


LI SEE sal hy TT hy 


SS KE AY EA AU 


In “ Gn .. gg, S9 
KAS 22 KS. IG wb. Bra 
ASEAN IE, Ie anna us 
Sea Pie Ri tapa s$ 


803. Dari Ubadah ibnu Shaamit katanya: ''Pada suatu kali aku ikut 
ihalat subuh dibelakang Rasulullah saw. Dalam shalatnya itu beliau 
membaca ayat-ayat Al-Our'an, tapi nampaknya agak berat bagi beliau 
jalam pembacaannya ketika itu. Setelah selesai shalatnya, maka beliau 
bersabda: '' Mungkin kakanpan ikut membaca surat ketika kalian shalat 
dibelakang imam kalian”. Jawab kami: ''Benar, wahai Rasulullah”. 
Sarda beliau: '' Janganlah kalian membaca sesuatu apapun dibelakang 
imam, terkecuali hanya surat Al-Fatihah saja. Sebab, tidak diterima 
shalat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah didalamnya.” 
(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 


TM Yang dimaksudkan adalah Umar bin Abdul Aziz 
423 





z 
| ea. 


GIE La Ian Pena Ii Net 
aan Jis PAGI Ga.npe PRA 5S 
ET (Sa dullatt g 4 Pa ET Lipat 
SE LADA Ja TN aan Yi 
AA AG TERI SN ea 
Ak dis ias Ii Pai annnenpa 
ea BAN 235 (3 Kesra M3 LAN UT: 


2 
341 


» Ona PERANAN an, 


5 
er 


804. Dari Abu Hurairah katanya: ''Pada suatu hari setelah Rasulul- 
lah saw melakukan shalat yang biasanya beliau membaca Al-Our'an 
dengan mengeraskan suaranya, maka beliau bertanya: ''Apakah tadi 
ada sescorang dari kalian yang membaca surat bersamaan dengan aku?” 
Kata seseorang: ''Tadi aku yang membaca surat bersamaan dengan 
engkau”. Sabda beliau: '' Mengapa aku disaingi dalam bacaanku?”. Kata 
Abu Hurairah: ''Maka sejak itu tidak seorangpun yang ikut menyertai 
Rasulullah dalam bacaannya ketika beliau membaca surat dengan suara 
keras dalam shalatnya.” (HR. Malik, Achmad, Abu Dawud Tirmidzi 
dan Nasa'i. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan 
redaksi yang sama). 


PaTes PPP” 


Mal aku Iisa YG AI SA h.0 


? 
teh 


daa AS Ae IA Aas | 
9 Dip R9, 5 
Ia oa, DAN PA Sa 


G 


424 


805. Dari Ibnu Umar dan Al-Bayaadlii katanya: ''Sesungguhnya 
seorang yang sedang shalat, maka ia sedang bermunajat pada Tuhannya, 
karena itu perhatikan apa yang ia ucapkan dan janganlah sebagian orang 
mengeraskan bacaan Al-Our'annya lebih dari sebagian yang lain.” 

(HR. Achmad) 


ALAN ku Isa, 3 J6 2 A AN AN 
. 154 .. £ Pa ” Z er 
5 laka & 23 AA Ti 
AA Yl ES Ra ayla gl ola, Jah -1 
806. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Sesungguhnya seorang imam harus diikuti. Karena itu jika ia ber- 
takbir, maka bertakbirlah kalian, jika ia membaca surat, maka dengar- 


kanlah bacaannya.” 
(HR. Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah) 


bea da sk ji Bi iakkaig AV 


Pan DA geAa Inah 
1 27 “4 , Td ee 12 (iz . . 
ANA MO 8 Ii Sep Ui 
KA 29 sngt 4 lg Nan, 
SEN (aa 
G3 3 MAL Laga 23 Sah ae, 


ARENA Ceri tiri ton ipa 2 ds 


Ads 


Pad 


dl da BA 


“ “ Hata 7 . 4 - 

dah aula, TN a95 glela ae aga 
Ls 

Aa) papa 


425 





807. Dari Abdullah ibnu Abi Aufa: Pada suatu hari ada seorang 
datang pada Nabi saw seraya berkata: ''Sedikitpun aku tidak mampu 
menghafal ayat-ayat Al-Our'an, karena itu ajarkan padaku bacaan yang 
dapat aku ucapkan dalam shalatku'”. Katanya: '' Ucapkan: ?'Subhaanal- 
laahi wal hamdulillah wa laa ilaaha illallah wallahu akbar, wa laa haulaa 
wa laa guwwata illaabillaah?. Kata orang itu: '” Wahai Rasulullah, kalau 
bacaan ini hanya untuk Allah, lalu apa untukku?” Sabda beliau: ' Ucap- 
kanlah: ''Allahummarhamnii wa 'aafinii wahdinii warzugnii?”, selanjut- 
nya kata Abdullah ibnu Aufa: ''Ketika diajarkan do'a tersebut, maka 
orang itu membuka kedua telapak tangannya, kemudian ia tutupkan ke- 
duanya, sehingga Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya orang ini 
telah memenuhi kedua tangannya dengan kebaikan”. (HR. Abu Dawud, 
tetapi dalam riwayat Nasa'i disebutkan hanya. sampai pada ucapan: 
”Wa laa guwwata illa billaah?”.) 


Kung ah Si Ika BEN AsA 
BS 2 Tak: nnge Kak 
NA 2 Aloba, 4 Kian, 
808. Dari ikan Abbas r.a.: Biasanya Nabi saw membaca ' Sabbihis- 
ma rabbikal a'laa” pada ucapannya yang pertama kali ini, maka beliau 
mengucapkan: ”'Subhaana rabbiyal a'laa”. (HR. Achmad dan Abu Da- 
wud). 
stan vaaa IP YAA A4 
72... -& aa 
DE (RA su, KA , 
C3 ah Sg (AT Salah 
lai ia HD 15315 Gta 
3G BY ti PP An Up 9 Ta 


Pal 


z5) NA YO (ag OK 


426 


 -— 84 az to Y63 


Ola dia UAN 1 Kaka sea AR ari 


at Kebtg  Hg Ii akad has 
Sia Tah 


809. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Jika salah seorang dari kamu membaca surat '”Wath-Thiini waz- 
Zaituun”. hingga akhir pada ayat ”' Alaisallaahu bi- ahkamil haakimiin”” 
maka ucapkanlah: ''Balaa wa ana 'alaa dzaalika minasy-syaahidiina”?. 
Dan barangsiapa diantara kamu membaca ”'Laa ugsimu bi yaumil gi- 
yaamah”' hingga pada akhir ayat ''Alaisa dzaalika bi gawadirin 'alaa 
anyuhyiyal mautaa”, maka ucapkanlah: ”Balaa”. Dan barangsiapa yang 
membaca surat '” Wal mursalaati 'Urfan”' hingga berakhir pada ayat ”'Fa 
bi-ayyi hadiitsin ba'dahu yu'minuun?', maka ucapkanlah '' Aamana bil- 
laah?. (HR. Abu Dawud. Dalam riwayat Tirmidzi hanya disebutkan 
sampai pada ucapan '"Wa anaa 'alaa dzaalika mu er ” 


PT ANA GA Mi seniap SAI6 js 369 Na 
ata Ci ba ee 13 Mie 
FKG. 5d MI AB, K3 
PG paska akan KI 2 

At Napi AI (sok 
ta 


810. Dari Jabir katanya: ''Pada suatu kali ketika Rasulullah saw 
membacakan surat ''Ar-Rahman”' dari mulai awal hingga akhirnya di- 
hadapan para sahabat, maka para sahabat hanya diam saja ketika men- 
dengarkannya””. Sehingga Rasulullah saw bersabda: ''Disuatu malam 
ketika aku dipertemukan dengan sekelompok jin, ketika aku bacakan 
surat Ar-Rahman” dihadapan mereka, maka mereka memberikan 


427 





jawaban yang lebih baik dari kalian yaitu, setiap kali aku membacakan 
ayat ''Fa bi ayyi 'alaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan”, maka mereka 
membaca: ”Laa bisyai-in min ni'aamika rabbanaa nukadzdzibu fa lakal 
hamdu?”'. (HR. Tirmidzi) 


Pe Aa 

3 ye 9 Ta 

2 SIA aa, 
PASAL KETIGA 


AN di MUAT MENU CAN 
1 gnba SA IE ar 4 KE S An 
SATA 


GAN LI EA Sbs ai Oral 
5 SA NPK ori OA TAN (Is (31 


| 1x 
D9h pola, Ie 


811. Dari Mu'adz ibnu Abdillah Al-Juhani katanya: '' Ada seorang 
dari suku Juhainah memberitahukan bahwa ia pernah mendengar Rasu- 
lullah saw membaca surat ''Idzaa zulzilatil ardlu”” pada setiap rakaat 
shalat subuhnya. Ia tidak tahu apakah beliau membaca surat tersebut 
pada setiap rakaat dalam shalat subuhnya itu secara sengaja apakah ka- 
rena lupa.” (HR. Abu Dawud) 


2. 


5 Ant Z5 Sila KU "3 .JB Or 5563 NW 
ee Sy PU Ra Usa AN BrUn 
ED Wing. kata Lang 
PA elagak 


812. Dari 'Urwah katanya: '”' Bahwasanya Abu Bakar Ash-Shiddig 
r.a. pernah membaca surat Al-Bagarah dalam dua rakaat shalat subuh- 
nya.” (HR. Malik) 


428 


au Pai ng "AIA 583 ANY 


Lai Z “v.. 

Ora LK naa 
IL. 0 “TT 0: 

Se weLLti JEPANG any 


Kao ola, A33 SG 8 


813. Dari Al-Faraafishaahibnu Umair Al-Hanafi katanya: ''Tidak- 
lah aku menghafal surat Yusuf, kecuali dari bacaan Usman ibnu Affan 
yang sering membaca surat tersebut diwaktu shalat subuh.” 


(HR. Malik) 


AA BD JB AR 


SE Sia YES Sel ag 


2 5 ENG AN 3. G3 SA ci Da 2s 


On PAR 


Pa : 
Won Ia des Sa Ul Ao 


814. Dari Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah katanya: ”' Pada suatu 
kali pernah kami shalat subuh dibelakang Umar ibnul Khaththab. 
Dalam shalatnya itu ia membaca surat Yusuf dan surat Al-Haj””, dengan 
bacaan perlahan-lahan”. Kata seseorang kepada Abdullah: ''Kalau begi- 
tu shalat subuhnya akan berakhir ketika matahari telah terang.” Jawab 
Abdullah: ” Ya memang demikian”. (HR. Malik). 


Sa. dg Oknt salat Har ya F3 Mo 
Lpagn AA sar Ga. Ok ae ah 
Sig Eta £ Gi 2 Ys Ong Ogan 


SA alang Lt Hg JL KAU 
« Ma ola, 


ng pan ls Sd3 


429 


815. Dari Amru ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya katanya: 
Tidak suatu surat yang pendek maupun panjang, kecuali aku telah 
mendengarnya sendiri dari Rasulullah saw yang biasa beliau baca dalam 
shalat-shalat fardhunya.” (HR. Malik) 


Tana 0... 


PN Je PelAty ABE A1 
(DE 2: Aa 2S Ta Te 
£ K2 LA BLN Olah 


816. Dari Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud katanya: "Pernah Rasu- 
lullah saw membaca surat ''Haa miim Ad-Dukhaan” dalam shalat 
maghribnya””. (HR. Nasa'i secara mursal) 


430 


S TE Kes Van 


BAB RUKU' 


sei Ye 


PASAL PERTAMA 


ia Panin As J6 36 MD AV 
ES 20an NA Di 


Ajak 


817. Dari Anas katanya: ”Telah bersabda Rasulullah saw: ''Sem- 
purnakaniah ruku' dan sujud kalian. Demi Allah, aku dapat melihat 
kalian dari belakangku seluruh apa yang kalian lakukan”. 

(Muttafag ' Alaih) 


c Op Lag 
KL de Tante Pe 0 ig SM 6 A3 NYA 
» 6 K3 Laoly III 2 


(EL Pr TA KAN Hoa Odong 
Ade gita « PA KOK : 312 


818. Dari Al-Barra?: : Biasanya ruku?, sujud dan duduk diantara dua 
sujud serta berdiri setelah ruku' yang dilakukan oleh Nabi saw lama 
waktunya Ke sama.” (Muttafag 'Alaih) 


An Sg AU LT | 
Lah aan SES JA, ANA 
La Ae rolor 


AB: Pa aa la AN AKI 
ang 3 Iis olah Bah Kang AG 


431 


819. Dari Anas katanya: ”'Biasanya jika Nabi saw membaca ”'sami 
Allahu liman hamidah””, maka beliau berdiri tegak hingga sempurna. 
Kemudian jika beliau sujud, maka beliau menyempurnakan sujudnya 
hingga sempurna. Demikian pula jika beliau duduk diantara dua sujud, 
maka beliau pun menyempurnakan duduknya hingga sempurna.” 

(HR. Muslim) 


Rar LA Kat ” 


Pen RAYA Kei te boa ME “. 
& tan 02225 26533 sala ka 


NA ( IE ba Gi Sh AS NE 
Erorr 


.- 


820. Dari Aisyah katanya: ''Biasanya Nabi saw sering membaca 
dalam ruku' dan sujudnya: ''Subhaanakallahumma rabbanaa wa bi 
hamdika allahummaghfirlii” sebagaimana yang dianjurkan oleh Al- 
Our'an.9” (Muttafag 25 


Ba PG (kate Iagea, Ari 
Ca NY LI ey) 
SA 5. H3 TA a02 Ae 


24 FA G 
su 03) 


821. Dari Aisyah juga katanya: ''Nabi saw pernah membaca dalam 
ruku' dan sujudnya: ”'Subbuhun gudduusun rabbul malaa-ikati war- 
ruuhi”. (HR. Muslim) 


- 


16 PEN K0) KAN Pap CN Je AE AYY 
LINGGA TN II H3 


8) Dalam surat An-Nashar ayat terakhir. 


432 


253 san 3 G6 Ga Bk pa 3 
Ain daya 


822. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Rasulullah saw pernah bersabda: 
"Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Our'an diwaktu ruku'- 
maupun sujud. Diwaktu ruku', maka agungkanlah Tuhanmu.», sedang- 
kan dalam sujud, maka perbanyaklah berdo'a sebab, do'a diwaktu su- 
jud pasti akan dikabulkan oleh Allah”. (HR. Muslim) 


ena OS. ANA ne 
5: t A0 

26 NA 1 MPA SAK AG AAN, 

pe Eu KS A3 Sg 


.. 


823. Dari Abu Hurairah katanya: ””Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Jika seorang imam membaca: ''Sami'allaahu liman hamidah?”', maka 
ucapkanlah: '”"Rabbanaa lakal hamdu”'. Sesungguhnya sescorang yang 
bacaannya dapat bersamaan dengan ucapannya para malaikat, maka ia 
akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu?”. 
ing 'Alaih) 


otg Ag Ik IA Pan KAI Ka 


Li S KA IIA Hera | 


, E0 st Nan LAS Ka Ki 


dmna Ai tapi ae 


9) Dengan membaca: ''Subhaana rabbiyai 'adziim 
433 





824. Dari Abdullah ibnu Aufa katanya: Biasanya jika berdiri dari 
ruku', maka Rasulullah saw mengucapkan: ”'Sami'allaahu liman hami- 
dah, allahumma rabbanaa lakal hamdu mil-as samaawaati wa mil-al 
ardli wa mil amaa syi'ta min syai-in ba'du'”. (HR. Muslim) 


Eee oa Ie IE BAN ALS, M0 
Der Ot 3 PNP ANN Ge ak naa 1 5 
KAA aoi: Je AA S3 Pa 
e £ 9, ala :: 3 

Aa 23 Sa : YA NT AE, 


AS MEA UN JB A ipsi 


Nag 0... 


2 Ko SA Lyu 
AA 5 2. SA an au Sa 


II 
adala, . TNI Con 


825. Dari Abu Said Al-Khudri katanya: "Biasanya jika berdiri dari 
duduk, maka Rasulullah saw mengucapkan: ”' Allahumma rabbanaa 
lakal hamdu mil-as-samaawaati wa mil-al ardli wa mil-a maa syi'ta min 
syai-in ba'du, ahlats-tsanaa-i wal majdii, ahaggu maa gaalal 'abdu wa 
kullu naa laka 'abdun. Allahumma laa maani'a limaa a'thaita wa laa 
mu'thi ya limaa mana'ta wa laa yanfa'u dzal jaddii min kal jaddu?”. 

(HR. Muslim) 


pesan (ds3 SES 2 NU KET AA 


ah jp suasa Kare 
134 BAE LT £ 2 la 


: Sari 


2 Pa 


TERONN J6 makai ma Gt F SAK 
aa “3 Ag c, 
BI dag NANGKA TA CA KG S3 


434 


826. Dari Rifaa'ah ibnu Raafi' katanya: ''Pada suatu hari ketika 
kami shalat dibelakang Nabi saw, maka ketika beliau bangkit dari ruku'- 
nya beliau mengucapkan: ''Sami'allahu liman hamidah, maka ada se- 
orang dibelakang beliau yang mengucapkan: ”' Rabbanaa wa lakal ham- 
du hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fiihi'. Setelah selesai sha- 
latnya, maka Rasulullah saw bertanya: ”'Siapa yang tadi mengucapkan 
ucapan tersebut??? Jawab orang itu: '' Aku yang tadi mengucapkan ucap- 
an tersebut. '” Sabda beliau: Tadi aku lihat lebih dari 30 malaikat yang 
saling berebut untuk mencatatnya lebih dahulu.” (HR. Buchari) 


SEK AAL: 

PASAL KEDUA 

BT Ko SUN AA AXV 

bagan ah SEN Ka £Y Inai 

AAN 33 Ghea. 20lo gd Ola SEN 
» 3 mndalia TEA Is IM 


aa 


Ca 


€ 
1 


/ Ea 03“ 


827. Dari Abi Mas'ud Al-Anshari katanya: '"Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Tidak akan sempurna seseorang sampai ia menyempurna- 
kan punggungnya ketika ia ruku' dan sujud”. (HR. Abu Dawud, Tir- 
midzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ad Darimii). Kata Tirmidzi: '' Hadits 
tersebut adalah hadits Hasan shahih.” 

“yg . 


C3 aa) LG IE Aber KS An 
KEAG MEN AN AAN 
kada £ Gas Pa 3 " 
sebal ola Toke SIS ka Pari ani 


“ia dal doa Ga 
435 





828. Dari Ugbah ibnu Amir katanya: Ketika Allah menurunkan 
ayat: "Fa sabbih bismirabbikal 'adziim””, maka Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Bacalah: ''Subhaana rabbiyal 'adziim ketika kamu ruku', dan 
ketika turun ayat ”'Sabbihisma rabbikal a'laa”, maka beliau bersabda: 
”Ucapkanlah: ''Subhaana rabbiyal a'laa”” ketika kamu sujud??. 

(HR. Ibnu Majah dan Darimii) 


An Gs2 Se IG pasar AS kluss Pal 2 
aa 15 ai Sin f Grntifrinred 
rs Ti MSN di Bg G: 
IS YKOA Peta akad TES Hr Sesi TE 
SAN ola Si Ula So FS MS 
Ir. yah Bika Ns TA Boa 
| TESAGAUSA 


829. Dari 'Aun ibnu Abdillah dari Ibnu Mas'ud katanya: ''Telah 
bersabda Rasulullah saw: "Jika salah seorang dari kamu paling se- 
dikitpun mengucapkan dalam ruku'nya: ''Subhaana rabbiyal 'adziim” 
sebanyak tiga kali, maka sempurnalah ruku'nya. Demikian pula jika ia 
mengucapkan paling sedikitnya didalam sujudnya: 'Subhaana rabbiyal 
a'laa”' sebanyak tiga kali, maka sempurnalah sujudnya?””. (HR. Tirmidzi, 
Abu Dawud dan Ibnu Majah). Dikatakan oleh Tirmidzi bahwa hadits 
tersebut sanad-sanadnya tidak muttashil, sebab 'Aun ibnu Abdillah 
tidak pernah berjumpai ka Ibnu! Mas' 5 


d TAK AK ya 1 Kadi JI 3 Ay. 


. “ Ti Pa Pn Pd LA 
23 “dg EA AA sa Ya 3 

g Li 251 P3 aan Pa hg 
1 Fu S TN YEN neaaan | 
303 1239 as rana du: $ Tera 


436 


AP gg - : 2. an NG. — 
Kake pl Th dang BO 20 13 SiaAh ol 
Menemani tia Keihdas. JLN dadi 


830. Dari Hudzaifah katanya: ”'Ia pernah ikut shalat bersama Nabi 
saw. Dalam ruku'nya beliau membaca: '”'Subhaana rabbiyal 'adziim'' 
dan dalam sujudnya beliau membaca '”'Subhaana rabbiyal a'laa”. Da- 
lam shalatnya itu jika beliau sampai pada ayat yang membicarakan ten- 
tang rahmat, maka beliau berhenti sejenak untuk memohon rahmat dan 
jika sampai pada ayat yang memberitakan tentang siksa, maka beliau 
berhenti sejenak untuk memohon perlindungan pada Allah”. 

(HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Darimi). Dan diriwayatkan pula oleh 
Nasa'i dan Ibnu Majah sampai ucapan: ''Subhaana rabbiyal a'laa””. Di- 
katakan oleh Tirmidzi bahwa hadits tersebut hadits hasan shahih.” 


| 4 TETI “. 

PASAL KETIGA 
Ie GIA en Jp Da aa Avi 
dna pos TG Ku 23 91 - 

Sa TN AN kl 
P3 5, Ae Mau s3 
2 AG ol, “ TA 1g 


831. Dari Auf: Pada suatu hari, aku pernah shalat malam bersama 
Rasulullah saw. Ketika ruku', maka beliau ruku' yang lamanya seperti 
seorang yang sedang membaca surat Al-Bagarah. Dalam ruku'nya itu 
beliau mengucapkan: ”'Subhaana dzil jabaruuti wal malakuuti wal ki- 
briyaa-i wal adlamati.” (HR. Nasa'i) 

2. aa . 
saga PMA ES, dk SAN basi 


Pee Hae I sa Aw dah PA te 


437 





sa ap Bian DIAN 
Fa 3 BAN SI ia 
Heni asa RA ag 
au seb gslola, 


832. Dari Ibnu Jubair katanya: '' Aku mendengar Anas berkata: 
”Belum pernah aku shalat dibelakang seseorang yang shalatnya menye- 
rupai shalat Rasulullah seperti ketika aku shalat dibelakang orang ini 
-Umar ibnu Abdil Aziz -”. Kata Ibnu Jubair: ''Ketika kami perhatikan 
lama ruku' dan sujudnya ternyata ia membaca sepuluh kali kalimat tas- 
bih didalam ruku'nya, demikian pula ketika didalam sujudnya.” 

(HR. Abu Dawud dan Nasa'i) 


25 
1 An 2 3 & ASI JB CaL5 53 NN Y 


- 


-es Papa 


ASN AA ra MEA Ira SU SI Ya 


SN IE Sh Sp apa Ae 
Ken AAN 


833. Dari Syagig katanya: ”'Pada suatu hari ketika Hudzaifah me- 
lihat seseorang yang tidak sempurna dalam ruku' dan sujudnya, maka ia 
berkata pada orang itu: '' Sungguh shalatmu tadi tidak sempurna”?. Kata 
orang itu: ''Mungkin”, selanjutnya kata Hudzaifah: ''Andaikata 
engkau mati sedang shalatmu masih demikian, tentu engkau akan mati 
diluar agama Muhammad”. 

(HR. Buchari) 


4 “, Pe PP 
AL Mw ka Gol MG AY4 


2. 


433 


Aja 


3 an TER AN 
Aa Apk GI Aka NA 
AG 0... Ag 
(In de GIE, Sah Ag CE dhan Kant 


Pa R33, 


PPh) 
“Anelolay «ada 3 KA 


834. Dari Abu Oatadah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Sejahat-jahatnya pencurian yang dilakukan oleh seseorang, adalah 
seorang yang mencuri dari shalatnya?”. Tanya para sahabat: '” Wahai Ra- 
sulullah, bagaimana seseorang mencuri shalatnya?” Sabda beliau: ''Se- 
Orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya, maka ia sama 
saja dengan mencuri dan shalatnya.” (HR. Achmad) 


os 21 LM 64 La 
Ae . An) CAN NI, Hana 03 Oladl Ea mo 
. " “ 
AG ag BEN 013 2 ap: AN ata 
L) Od kz .. .. . 2 
Moga ya.» Sek tag pn S3 33 
2. .. 4 7 ALA Ka , Ti 
ig sa dd 3 gas si Sa & 
9» : 3 TN "7 nan 
MEA Nana . PENA DD, 
- ogk inna Layu 
835. Dari Nu'man bin Murrah bahwasanya, Rasulullah saw pernah 
bertanya: ””' Bagaimanakah pendapat kalian tentang seseorang yang yang 
minum minuman keras, berzina dan mencuri yang belum dikenakan 
sangsi atasnya?” Jawab para sahabat: ''Hanya Allah dan RasulNya saja 
yang maha mengetahui tentang orang itu”. Sabda beliau: ''Semua per- 
buatan dosa yang aku sebutkan tadi merupakan pelanggaran hukum 
yang harus dikenakan sangsi, akan tetapi masih ada pencurian yang 


lebih dari itu yaitu, seseorang yang mencuri dari shalatnya.” Tanya para 
sahabat: "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang yang mencuri dari 


439 


. shalatnya?” Sabda beliau: ''Seseorang yang tidak menyempurnakan 
ruku' dan sujudnya sama dengan seseorang yang mencuri dari shalat- 
nya”. (HR. Malik dan Achmad. Ad-Darimii juga meriwayatkan hadits 
tersebut dengan redaksi yang sama) 


4 8. 3 P3 aj Ba p' 
2-28 semeN  , 
BAB SUJUD DAN KEUTAMAANNYA 


tasit SA ea 


PASAL PERTAMA 


PAN 1 GAP AAA TP KE A5 As Asa 
PA Dea Kendi 53 
HI. MAN AG, she 

PM Pnajen 


836. Dari Ibnu Abbas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Aku diperintahkan untuk bersujud diatas tujuh anggota. Diatas dahi, 
dua telapak tangan, dua lutut dan dua ujung kaki. Dan aku dilarang un- 
tuk terhalang sujudku oleh kain maupun rambut??. (Muttafag ' Alaih) 


Tangga KAN hua LEE SIG Axv 
Ka TON SEN NI PENJ 
837. Dari Anas katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: ''Sem- 


purnakanlah sujud kalian dan jangan kamu menidurkan kedua lengan- 
mu sebagaimana yang dilakukan seekor anjing.” (Muttafag 'Alaih) 


La og 
de Cah GA NP GS AH EN S3 NA 


- 


441 


dn ABG BA s Pang As : 2 
ia 


838. Dari Al-Barra' ibnu 'Aazib: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Jika salah seorang dari kamu sedang sujud, maka letakkan kedua 
telapak tangannya diatas tanah dan angkatlah kedua sikunya.” 

(HR. Muslim) 


7 Hata ena SU Sh GL 0 91, 

Pos ng Bi gaun S9 NG, 
Psi 21 - pe Giakan Fa 

DI Aa TI ES KA IA 


- 


9 pa 


ta Cetbalbats. Sik ee 
PEN Par eta 

Fe SASAK NASA oat PATI 
Sh II Las 


839. Dari Maimunah katanya: ”'Biasanya jika sedang sujud, maka 
Nabi saw menjauhkan diantara kedua tangannya sampaipun jika ada se- 
ekor anak kambing yang hendak lewat diantara kedua tangan beliau ten- 
tunya akan dapat. (HR. Abu Dawud, sebagaimana yang disebutkan 
dalam kitab Syarhus-Sunnah). Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa 
Maimunah berkata: ''Jika Nabi saw sedang sujud, maka jika ada seekor 
anak kambing yang hendak lewat dibawah tangan beliau pasti akan 
dapat.” 


RA 1 KA 2 Li GM Ailee At, 


BI SEL g en ARE IN urpa 
- NA ol# 
Aa gain u Aa 


st. 


442 


840. Dari Abdullah bin Malik ibnu Buhainah katanya: "Biasanya 
jika sedang sujud, maka Nabi saw membuka kedua tangannya hingga 
terlihat "2 kedua ketiaknya.” (Muttafag Bisa 


MTA AAA Ss pe KAN AA 


“y 
PT Pt 83 A33 JA 1 oo Jai 
. 23, 
“"huwaola, G3 2 Ag JAN 5 455 
841. Dari Abu Hurairah katanya: ''Biasanya dalam sujudnya Rasu- 
lullah saw membaca: ”'Allahummaghfirlii dzanbii kullahu diggahu wa 
jillahu wa awwaluhu wa aakhiruhu wa 'alaa niyyatuhu wa sirrahu (Ya 


Allah, ampunilah dosa-dosaku yang kecil dan yang besar, yang awal dan 
yang akhir, yang tampak dan yang tersembunyi)”. (HR. Muslim) 


aa "2 . apn 3 - AE 75 2 3. Mx 
- #x Tt ANE “, Fr 


WA peer aa 
Set AN in Dan AAA IA v 23 


ac RAGU APP Ay Bea H3. Be 
»kiwoola Kapita 


842. Dari Aisyah katanya: ''Pada suatu malam, ketika aku mencari 
Rasulullah saw ditempat pembaringannya ternyata beliau tidak ada, se- 
hingga aku meraba-raba dengan tanganku. Ternyata aku dapatkan ta- 
nganku menyentuh bagian bawah kedua telapak kaki beliau yang sedang 
tegak ketika beliau sujud di masjid. Di dalam sujudnya itu beliau meng- 
ucapkan do'a: ” Allahumma innii 'a'uudzu bi ridlaaka min sakhatika wa 
bi mu'aafaatika min uguubatika wa 'a'uudzubika minka laa ukhsii tsa- 
naa-an alaika anta kamaa atsnaita 'alaa nafsika/Ya Allah, aku berlin- 
dung dengan ridla-Mu dari murkaMu, dengan afiat-Mu dari siksa-Mu, 


443 





dan aku berlindung dengan rahmat-Mu dari murka-Mu. Bagi-Mu segala 
pujian tanpa hitungan sebagaimana ketika Engkau memuji diri-Mu.” 
(HR. Muslim) 


nu AH PA Ia 29 25 NY 


PK AKA 


aa PU Sa Sayan 333 Aa Ko KE 
huanda, 


843. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Sedekat-dekat seseorang kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang su- 
jud, karena itu perbanyaklah do'a didalam sujud.” (HR. Muslim) 


Ta Kaataah ah yaaa Ntt 
Na pp TN Nan Ikan bat Ka BANI 
54 VAN 2 ati sen TAG 1 ats 5 
“Aitoda,. Ne EA Jo en Ea 


844. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
””Jika seorang putra Adam membaca ayat Sajadah, kemudian ia mela- 
kukan sujud tilawah, maka syaitan segera menyingkir daripadanya se- 
raya menangis. Dalam tangisnya itu ia berkata: ''Alangkah celakanya 
aku, anak Adam diperintah untuk bersujud, maka ia bersujud sehingga 
ia mendapatkan sorga, tetapi ketika aku diperintah untuk bersujud, 
maka aku tidak mentaatinya sehingga bagiku disediakan api neraka.” 
(HR. Muslim) 


Ran GAN ENG So Aas Mao 


C. ai 


SS KAK as eni aa Aku Iban 
BEA SG MENU MA Ap YS 


Pata CA sk KE Ka ra 2 
EN ORI Kemis e Helo» Je igo 
ha ol 
Ea SSI 


845. Dari Rabi'ah bin Ka'ab katanya: '”Pada suatu hari ketika aku 
bermalam bersama Rasulullah saw, maka aku menyiapkan air wudhu 
dan segala keperluan beliau. Sabda beliau padaku: ''Mintalah sesuatu 
dari aku, pasti aku akan mengabulkannya??. Kataku: ' Aku mohon agar 
aku menjadi kawanmu di sorga?”. Sabda beliau: '” Apakah tidak ada per- 
mintaan lain selain ini? Jawabku: ”' Aku hanya minta itu saja.” Sabda 
beliau: ''Kalau begitu bantulah aku dengan banyak bersujud (shalat)”. 
(HR. Muslim) 


"3 ant fat La At Sgp 15, 
Si aa Aap Lah | Je SL IG Ig Ot 


4 Tara Is 
Rul ola IS LH 2 Ah 
LA Gus ES Peri IKA 5s 


#” 

. F. - oZ & (- : L 
Aa abah ic 325 S3 SI es 
Sion ala S5 LSG. Asad Eun (re 


et 


oa MEA ME ANA, 
(5 SEK 3S PON NA en 


dada 


846. Dari Ma'dan bin Thalhah katanya: ''Ketika kau bertemu 
dengan Tsauban maula Rasulullah saw, maka aku berkata: ?'Beritahu- 
kan padaku tentang sesuatu amalan yang jika aku kerjakan, maka Allah 
akan memasukkan aku kedalam sorga”'. Tsauban hanya diam saja se- 
hingga aku mengulangi ucapanku sampai tiga kali, setelah itu baru Tsau- 
ban berkata: "Ketika aku berkata pada Rasulullah saw tentang hal itu, 
maka beliau bersabda: ''Perbanyaklah bersujud sesungguhnya tidak 


445 





satu kali sujudpun yang dilakukan oleh seseorang, melainkan Allah akan 
meninggikan satu derajat orang itu dan akan dihilangkan daripadanya 
satu dosa.” Kata Ma'dan: "Ketika aku katakan pada Abu Darda' apa 
yang telah dikatakan Tsauban, maka Abu Darda' mengatakan padaku 
seperti yang pernah diucapkan oleh Tsauban padaku.” (HR. Muslim) 


PASAL KEDUA 
AA aa! Panas SEAL USE Atv 
A3 HP ab Es KENG, IG 
Ada Sai Safa sala goa, oo (3 


847. Dari Wail bin Hujur katanya: 'Jika beliau bersujud, maka aku 
lihat Rasulullah saw meletakkan kedua lututnya di tanah sebelum kedua 
tangannya. Dan jika berdiri dari sujud, maka beliau mengangkat kedua 
tangannya sebelum kedua lututnya”. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, 
Nasa'i, Ibnu Majah dan Darimii) 


PN LO £ LI ve (ng (Tua tan 23 f 
AI TT RITA Tg NG 
Ann 4 aa YO PNG 1 5 Pe Ph 

Ta PANTI au state “ Pesan 


Teikakia Ida Mada ae au "Pa Spa Sh 


848. Dari Abu Hurairah katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Jika salah seorang dari kamu bersujud, maka janganlah ia menjatuh- 
kan dirinya sebagaimana ketika seekor onta hendak duduk. Hendaknya 
ia meletakkan kedua tangannya di tanah sebelum kedua lututnya.” 

(HR. Abu Dawud, Nasa'i dan Ad-Darimii. Kata Abu Sulaiman Al- 


446 


Khathtiiabi: ''Hadits Wail ibnu Hujur lebih kuat dari hadits di atas. Tapi 
Aa aU ea bahwa hadits ini telah dimansuhkan fungsinya.” 
5 aa BK BN SIS HE AG MA 
BL. on, 02 rta 
Be Sbalg 25 5 baslaki v HE dan on Ji 
She anda a salsa a ola, us 2 
849. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Biasanya jika beliau duduk di an- 
tara dua sujud, maka beliau mengucapkan: ”'Allahummaghfirlii war- 
hamnii wahdinii wa 'aafinii warzugnii”. (HR. Abu Dwaud dan Tirmi- 
dzi) 
NE pala 


Fa Tag Ta AON Ade ak tah Di Maa AG « 


0. 


ha Gladi da, CIA »”3 DEKAN 


850. Dari Hudzaifah katanya: "Jika duduk di antara dua sujud, 
biasanya Nabi saw membaca: ”'Rabbighfirlii”. (HR. Nasa'i dan Dari- 


mii) 
» ENI » Te 
PASAL KETIGA 
BULAN Ing IK 101 
Saba Bs AA ja J3 Tanya 
ah aal3 glola,. ra Ibn dan 3: nat | Pe | 
Bu 
851. Dari Abdur Rachman bin Syiblin katanya: ''Rasulullah saw 


melarang bersujud cepat-cepat seperti seekor burung gagak yang me- 


447 


matuk makanan dan melarang pula seorang menidurkan lengannya ke- 
tika ia sujud sebagaimana yang dilakukan oleh binatang buas yang ber- 
Istirahat dan beliau melarang seseorang melazimi suatu tempat di masjid 
sebagaimana yang dilakukan oleh seekor onta yang melazimi tempat 
pembaringannya””. (HR. Abu Dawud, Nasa'i dan Darimii) 


. 


2... 2 3 Oo 
Le A5 Ane AKG aan HE 1G ABI Aoy 
Pe nota SG omi HAL La Si 
. Biaid olay SELASA HK 


852. Dari Ali katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: '' Wahai 
Ali, aku senang bagimu, apa yang aku senangi bagi diriku, dan aku tidak 
senang bagimu, apa yang aku tidak senangi bagi diriku, karena itu ja- 
nganlah engkau duduk cepat-cepat di antara dua sujud.” 
(HR. Tirmidzi) 


# 
- 


, 231 Lg L... Ne2 
AG Png bli Sid 3 De kar hah 


“. 


Ta GREY MEN SESI 
Ann MU 


853. Dari Thalgin ibnu Ali Al Hanafi katanya: "Telah bersabda 
Rasulullah saw: ”'Allah tidak akan melihat shalat seseorang yang tidak 
mau meluruskan tulang punggungnya ketika ia berdiri di antara ruku' 
dan sujudnya.” (HR. Achmad) 


, 0 


pay Ne Lae, 2 29 5 Loe 
EX An ata Jpn Mn Blues por 
Ke KAA Fade 2 2 


SA SI naa £ Case Al 
- Sfkkolay «da .4 daan Tang (OS Kan 


(Gea tan, 
: Da 


854, Dari Naafi” bahwasanya Ibnu Umar pernah berkata: ''Jika se- 
seorang meletakkan dahinya di atas tanah ketika ia sujud, maka hendak- 
nya ia meletakkan pula kedua telapak tangannya diatas tanah. Demiki- 
an pula jika.ia bangkit dari sujud, maka hendaknya ia mengangkat ke- 
dua tangannya pula. Sesungguhnya kedua tangan harus diikutkan dalam 
sujud bersamaan dengan ketika meletakkan wajah di atas tanah.” 

(HR. Malik) | 


449 


he Ken Ja pg 


BAB TASYAHUD 


tg ai Ana 


PASAL PERTAMA 


7“ 


G1 AGAR RN 3 IG AA N00 


& 3 yang 229 Ne SN aa 5 

333 Sami RED Ae Lp 5 Aing 3 

ra 4 La Ng: Hat rn... V. L 
JL AE Ts. ek oL 


ny “2 


ola, 


855. Dari Ibnu Umar katanya: ”Jika duduk dalam tasyahudnya, 
maka Rasulullah saw meletakkan tangan kirinya diatas lutut kirinya dan 
meletakkan tangan kanannya diatas lutut kanannya. Kemudian beliau 
melipatkan ketiga jarinya dan melingkarkan ibu jarinya serta melurus- 


kan jari telunjuknya.” (HR. Muslim) 
AS aa SAN 3S SK Al as Non 
93 ag Pria 
EA ANE padaah 
AA ON ola, GAB Al Ne 


856. Dalam riwayat Ibnu Umar pula katanya: ”'Jika duduk dalam 
tasyahudnya, maka Rasulullah saw meletakkan kedua tangannya diatas 
kedua lututnya sambil meluruskan jari telunjuknya hingga akhir tasya- 
hudnya sedang telapak kirinya dibiarkan terbuka diatas lutut kirinya.” 


(HR. Muslim) 


450 


Jo 


AG Ah MI AIPANAA 1 AN 3S hov 


na Bana) HN aah La oh ISI PGA 


-.- 
AU, 


LA 33, IA al nana oi ba Lg 
.dewaolay AI $ Tas “AA Gula Aa 


857. Dari Abdullah bin Jubair katanya: ''Biasanya jika duduk di- 
dalam tasyahudnya, maka beliau meletakkan tangan kanannya diatas 
paha kanannya, sedangkan tangan kirinya diletakkan diatas paha kiri- 
nya. Beliau meluruskan jari telunjuknya sambil melingkarkan ibu jari- 
nya pada jari tengahnya dan beliau membiarkan telapak kirinya terbuka 
diatas lutut kirinya.” (HR. Muslim) 


PA AAN 6 JG 2 A0 WES AON 
aa A5 dk IE eh W3 X Bp MAN LA 
Ata TT aa AA Ted 


GNU, ma Ha aja 
SY, IE ara Saat Is ae 
bentar Sa. apes sg 
Ha Lalat S Ayi WE 
GL AAA Ha II LATIN 455 

| en Na 3 era 55 S1 
Ha HAN nara HA 
SA giat aa: AS ANA TA 4 


451 


858. Dari Abdullah bin Mas'ud: Dulunya jika kami ikut shalat ber- 
sama Nabi saw, maka ketika kami duduk dalam tasyahud, kami ucap- 
kan salam pada Allah, Jibril, Mikail dan kepada yang lain. Ketika Nabi 
saw selesai dalam shalatnya, maka beliau menghadapkan wajahnya 
kepada kami seraya bersabda: Janganlah kamu mengucapkan salam ke- 
pada Allah, sebab kata As-Salam itu sendiri adalah sebutan nama Allah, 
karena itu jika kamu duduk dalam tasyahud, maka ucapkanlah: ”' Atta- 
hiyyaatu lillaah wash-shalawwatu wath-thayyibaatu. Assalaamu'alika 
ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Assalaamu'alainaa 
wa 'alaa 'ibaadillaahish-shaalihiina - maka do'a ini akan mengena pada 
setiap hamba Allah yang shaleh baik yang ada di langit, maupun yang 
ada di bumi- Asyhadu an laa ilaaha ilallah wa asyhadu annaa Muham- 
madan 'abduhu wa rasuuluh, kemudian ucapkanlah satu do'a yang ia se- 
nangi.” (Muttafag 'Alaih) 


. 


Ai Ga Ka da (5 Buktg BA A08 
Paw EN NA Ha 


Pd 
“ 

(1 
- 


Me 3 PEG SEN Ih Ine 
Dua 1, 


CAN apariana: ES Ik da. au 
Fa pa re3 JA, 2 Yi AKG KA PLN 


P3 | ta 
A25 


859. Dari Abdullah ibnu Abbas katanya: ''Nabi saw mengajarkan 
do'a tasyahud pada kami sebagaimana ketika beliau mengajarkan suatu 
surat Al-Our'an, yaitu sebagai berikut: ?'Attahiyyaatul Mubaarakaa- 
tush- shalawaatuth-thayyibaatulillah. Assalaamu'alaika ayyuhan-nabiy- 
yu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, Assalaamu'alainaa wa 'alaa 'ibaa- 
dillaahish-shaalihiina. Asyhadu an laa ilaaha ilallah wa asyhhadu anna 
Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh”'. (HR. Muslim) 


452 


AN MAKA 
$ SEK ah s 


PASAL KEDUA 


A— ade Au At) AN pgra Fa ra AL 
Aa SNI S5 SN Aa Adi 
AA sa As cad mad Ai 2 5 Sh 


. 
5 “7 


Pean Petodari SN ra yo7a1 
85. daa HL EL ai Ta Panin 
abon Sl 


860. Dari Wail bin Hujur bahwasanya, ketika Rasulullah saw duduk 
dalam tasyahudnya, maka beliau duduk diatas kaki kirinya sambil mele- 
takkan tangan kirinya diatas paha kirinya dan merapatkan sikut kanan- 
nya diatas paha kanannya, kemudian beliau melipat jari kelingking dan 
jari manisnya kemudian beliau melingkarkan ibu jarinya pada jari 
tengahnya dan beliau meluruskan jari telunjuknya sambil kulihat beliau 
menggerak-gerakkannya ketika membaca do'a tasyahud””. 

La Abu Dawud dan Ad-Darimii) 


Ai Tel TAN 38 KA OA MU 


GS L 


1 Lil 
ab. TKI ae adl ol ola, : Ka. oh Pe L Za) 
KAS ME 


Atas 


861. Dari Abdullah ibnu Zubair katanya: '' Biasanya Nabi saw hanya 
meluruskan jari telunjuknya ketika membaca do'a tasyahud tanpa 
menggerak-gerakkannya.”” (HR. Abu Dawud, Nasa'i. Dan ditambahkan 
oleh Abu Dawud: ?'Dan beliau tidak mengarahkan pandangannya lebih 
dari batas jari telunjuknya”). 


453 


.n ovj. £ an na, G7 Ta 2.» “4 an, 
| Aigaa yah Sdn JB 26 1G NN 


Ps Esa Tai - 


Kai £ 5 TE CAN EA AN GA Hi aga 
5 | olay a Rae! Ho Ata OS) ME ATUT AP 


Pn 2. 
sp ANE, Ada Iluih, 


862. Dari Abu Hurairah katanya: ''Pada suatu kali ketika Rasulul- 
lah saw melihat seseorang bertasyahud dengan meluruskan kedua jari- 
nya, maka beliau bersabda: ”' Yang harus diluruskan dari jarimu adalah 
satu saja.” (HR. Tirmidzi, Nasa'i dan Al-Baihagi dalam kitab 
Ad-Da'awaatul Kabiir) 


“ Y , Ja cz 2 "8 , 
Sa hde dh PU PAN TA PAg UN NN 
220 2 290» g . IG 215 
ba 33 SMAN 3 JAN Had 
t tag 92 se. . 


sap Ade de Aru ay 


N 

“ 

N 

“ 
“3 
Y 
. 

« 


DI 33. ado gala 


2 Naa 
863. Dari Ibnu Umar katanya: ''Rasululliah saw melarang seseorang 
duduk bersandar pada tangannya ketika ia duduk dalam shalatnya.” 
(HR. Achmad, dan Abu Dawud. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan 
bahwa Nabi saw melarang seseorang yang bersandar pada kedua tangan- 


nya ketika ia berdiri dalam shalatnya.) 
A4 Mane 5 25 LD d2... TAN 
perun Ank Cai Ka an Dosa PANAS See NN 
2 PA 2 : 2 Ling AKAN GA : 
GAN das (rr Saw Camat ke BC AAN OA 3 
“5 
1G 
: PN rr sah Ker 
864. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: '”Biasanya Nabi saw pada 
dua rakaat pertamanya seolah-olah beliau berdiri diatas sebuah batu 
yang dipanaskan diatas api sampai berdiri tegak”. (HR. Tirmidzi, Abu 
Dawud dan Nasa'i). 


454 


ag “o 


PASAL KETIGA 


gai Li JJ s. a72 
ulas AAA Ag Sea Da 


LA 


SEA. PIP Kl ottn £ AN Sa Ooh Ea, aman Sdh 
bego ear Many St: & 
“ih YAI ET, ANA Se IE SE As 


| wr, 1 , Li at y 1 ALA 1514, (Lte 

Al 29519 ya, Tw so Tes A5 
2 - - 

“AG lolayu Bike 


865. Dari Jabir katanya: "Rasulullah saw mengajarkan pada kami 
do'a tasyahud sebagaimana ketika beliau mengajarkan suatu surat dari 
Al-Our'an yaitu: Bismillah wa billah. At-Tahiyyaatu lillaah wash-shala- 
waatu waththayyibaatu. Assalaamu'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahma- 
tullaahi wa barakaatuhu. Assalaamu'alainaa wa 'alaa 'ibaadillahish- 
shaalihiin. Asyhadu an laa ilaaha ilallah wa asyhadu annaa Muham- 
madan 'abduhu wa rasuuluh. As-alullaahal jannata wa a'uudzu billaahi 
minan-naari”. (HR. se 

Li yan 12 


«3 LL 
AKA alang Geribte IG IE SESES AM 
“AA F na 3 AI AN Tea 33 
Jaa. 1 Gr sena Pat JH 


PETA OA MIN Sp ola 


866. Dari Naafi' katanya: ”'Biasanya jika duduk dalam tasyahud, 
maka Abdullah ibnu Umar meletakkan kedua tangannya diatas kedua 


455 





lututnya dan ia meluruskan jari telunjuknya sambil diikuti oleh pan- 
dangan matanya. Setelah selesai dari shalatnya, maka ia berkata: ''Se- 
sungguhnya Rasulullah saw telah bersabda:''Seorang yang mengisyarat- 
kan jari telunjuknya ketika ia tasyahud, maka jari telunjuknya itu bagi 
syaitan dianggapnya lebih tajam dari sepotong besi.” (HR. Achmad) 


P Apk 9... Ea aZcr 4 

AGEN SNATAN Gan Tn Deputy 3 NW 
35K Sia Tg 9 Nana sal golola, 
867. Dari Ibnu Mas'ud katanya: '"Termasuk dari bagian sunnah, 


seseorang yang menyembunyikan tasyahudnya.?' (HR. Abu Dawud, dan 
Tirmidzi. Kata Tirmidzi: ” Hadits tersebut hadits hasan gharib”) 


456 


51 1, CG Pet ad UP 
» du SEE 1 
BAB MEMBACA SHALAWAT 
DAN KEUTAMAANNYA 


MA UEA 


PASAL PERTAMA 


LS NS NE 


KANAN : sa Ge aya Sena LA Yaa 
PLP (R33 desa : Ie: SA 
AAN Sa Ken Menata Sen 
DEL ENY IY KG 
IE IG Ek ui 3 Ye 


na, P3 Anta 


MA pmanga Hb yA 


313 


3 


. ae 


-. jix . Ei 
- 5 YA St Ph ” 
4: ts Tu ja Tea ae 1 LX sun 
dm - 
MASNI « Ca 
868. Dari Abdur Rachman ibnu Abi Laila katanya: ”'Ketika aku 
bertemu dengan Ka'ab ibnu 'Ujrah, maka ia berkata: ''Maukah engkau 
aku beri hadiah dengan suatu hadits yang pernah aku dengar dari Nabi 


saw?” Jawabku: ''Mau”?. Kata Ka'ab: ”' Pada suatu kali kami bertanya 
pada Rasulullah saw: ” Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara bershala- 


457 


wat pada ahlul bait?, sedangkan Allah hanya mengajarkan kami cara 
memberi salam kepadamu saja”. Sabda beliau: '' Ucapkanlah: ?' Alla- 
humma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa shallai- 
ta 'alaa Ibraahiima wa 'alaa aali Ibraahiima. Innaka hamiidun majiidun. 
Allahumma baarik 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad, kamaa 
baarakta 'alaa Ibraahiim wa 'alaa aali Ibraahiim, innaka hamiidun ma- 
jiidun”'. (Muttafag 'Alaih. Hanya saja dalam riwayat Muslim tidak di- 
ucapkan ucapan 'alaa Ibraahiima pada kedua tempat.) 


2s se tar IG .53 maa 1565 Ata 
Ka 2 ant ka dul Dea TA Jen N ee tg Sg 


3 
Le 


Is Sako € Sia das Ai, 35 , 
BE 133 da GENG Bad 1 
ALIS AAN 


869. Dari Abu Humaid As-Sa'idi katanya: ”Pada suatu kali para 
sahabat bertanya: '” Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara bershalawat 
padamu?” Sabda Rasulullah: ”Ucapkanlah: ”' Allahumma shalli 'alaa 
Muhammad wa azwaajihi wa dzurriyyatihi kamaa shallaita 'alaa aali 
Ibraahiima. Wa baarik 'alaa Muhammadin wa azwaajihi wa dzurriyyati- 
hi kamaa baarakta 'alaa aali Ibraahiima, innaka hamiidun majiidun”. 
(Muttafag 'alaih). 


Ur "— 4 (3 GL Lot. G o-. 
Pena Wow S3 IE 2 BEI: Nvs 
1 ae EN na er 


870. Dari Abu Hurairah katanya: ””Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Barangsiapa yang bershalawat padaku satu kali, maka Allah akan ber- 
shalawat padanya sepuluh kali.” (HR. Muslim) 


“458 


PA 


1d Sa : 
FASHAL KEDUA 
Pa 130 . 
Aa Ga 2 2 PA Sos AV 
ra 2. Dana 
pra au Dal, Kd 
5 97 , Sel AN ,. Ah 
Pn es :: Pe na SEL Ala 
Haa 


871. Dari Anas katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ”'Ba- 
rangsiapa yang bershalawat padaku satu kali, maka Allah akan bersha- 
lawat padanya sepuluh kali, dan akan dihapuskan sepuluh dosanya dan 
akan dinaikkan sepuluh derajat baginya”. (HR. Nasa'i) 


&N 


L 1 (4 7 Pa Pa 
AAA IL Ae A0 u K Peran 063 NW 
gg 3 5, z 
Mp KA ARA SA ATI v 


: SA | ola, 


872. Dari Ibnu Mas'ud katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 


”Seorang yang paling dekat dengan aku kedudukannya di hari kiamat 
kelak adalah seorang yang paling banyak membaca shalawat padaku.” 
(HR. Tirmidzi). 


K ane, sa BN ae ss IE Gn AN 
SEA, Eps ANE 2 Hot ab 
ENI desi 


873. Dar Ibnu Mas'ud katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Sesungguhnya Allah mengutus sejumlah malaikat untuk berkeliling di 
459 


muka bumi untuk menyampaikan padaku salam yang diucapkan oleh 
umatku (HR. Nasa'i dan Darimii) 


NN 


EN 2 
Ke du Ve 1s “f8 LAN Avz 
ej Kh, ea g si. "1g - 
2 a13 NI de ka: AS Sala IG 
ana Par yel» glola, « payuc na 


874. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Tidak seorang muslim yang mengucapkan salam padaku, melainkan 
Allah akan mengembalikan ruhku padaku sampai aku dapat menjawab 
salamnya.” (HR. Abu Dawud dan Al-Baihagi dalam kitab Ad-Da'awaa- 
tul Kabiir) 


k Ga NN 3 laa SL IA -. Ave 

al Da ea yi Na 03 Apri 

are rona 3 Ka 2 AI 
HAN otaya ps A3 gala Fa 35 & 


875. Dari Abu Hurairah katanya: ” Aku pernah mendengar Rasulul- 
lah saw bersabda: ''Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian se- 
bagai kubur dan jangan kalian menjadikan kuburku sebagai tempat hari 
raya. Dan bershalawatlah padaku, sesungguhnya shalawat yang kalian 
ucapkan disampaikan padaku walaupun dari mana saja.” 

(HR. Nasa" 1) 
SA LI y 


Out ATE RA AS au IE IE. 1163 va 
Jo 3 1g ng Bap SN Sa 


GA aa Ya PA Tea Cu 2 Al ae 12 

22 « 

pin , rd ng ay, 0G 3 0 s1 

PAT KAA Be Ta 3 AA 3 Sg YAN Lag 
Sisidi ola, 


876. Dari Abu Hurairah katanya: ””Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Alangkah ruginya seseorang yang disebutkan namaku di hadapannya, 
tetapi ia tidak mau mengucapkan shalawat padaku. Alangkah ruginya 
seorang yang didatangi bulan Ramadhan sehingga berakhirnya, sedang- 
kan ia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Alangkah ruginya 
seseorang yang mendapatkan keduanya atau salah satu dari keduanya 
telah mencapai usia lanjut, sedangkan keduanya tidak dapat menyebab- 
kan ia masuk kedalam surga.” (HR. Tirmidzi). 


An AE BAK La SATU 5 Mv 
Ia ALE IE A33 AG HL 
NA th Al Ill gia Jas 
Ta KI Ketat AE MA 
Ehh IN ol ola ul MEP AN Pa 


877. Dari Abu Thalhah bahwasanya, pada suatu hari Rasulullah 
saw datang dengan wajah bergembira, seraya bersabda: ”'Jibril telah 
datang padaku seraya berkata: "Sesungguhnya Tuhanmu telah berfir- 
man: ''Wahai Muhammad, tidakkah engkau senang jika ada seseorang 
dari umatmu yang membaca shalawat padamu sebanyak satu kali, maka 
Aku akan bershalawat padanya sebanyak sepuluh kali. Tidakkah engkau 
senang, jika ada seseorang dari umatmu yang membaca satu kali salam 
padamu, maka Aku akan membalas sepuluh kali salam padanya?” 

(HR. Nasa'i dan Darimii) 


Aan GE HS BIS AN 


ag 


PEP 3. IM KIAT ak EN aa 


2 17 the 0 z5 ud P 
LA 3G « Ba AEg 2 LE 
Saat j3. an 


Es 


Ya 2) Lg 
Na 


461 


aga “31 sae 211 ja TER 21 
Pee S3 Ip Habaa la oeh aa 


Pa 


LK 31 JB, KIS Ti KE « & 
Sad olay - On 3 


878. Dari Ubay ibnu Ka'ab katanya: ''Pada suatu kali aku berkata: 
”Wahai Rasulullah, aku gemar membaca shalawat padamu, berapa 
yang harus aku sisakan waktuku untuk bershalawat padamu?'' Jawab 
beliau: ''Sesukamu'?. Tanyaku: ''Bagaimana kalau separuh dari waktu- 
ku aku jadikan untuk bershalaat padamu?” Jawab beliau: ''Sesukamu, 
akan tetapi jika engkau tambah, maka hal itu jauh lebih baik bagimu?”. 
Tanyaku: ''Bagaimana kalau dua pertiga dari waktuku aku jadikan un- 
tuk bershalawat untukmu?” Sabda beliau: ?' Sesukamu, akan tetapi jika 
engkau tambah, maka hal itu jauh lebih baik bagimu””. Kataku: ”' Kalau 
begitu, bagaimana pendapatmu jika aku gunakan seluruh waktuku un- 
tuk bershalawat padamu?” Sabda beliau: ''Kalau memang demikian, 
maka Allah akan menghilangkan segala kerisauanmu dan akan meng- 
Hasi segala dosamu.” (HR. Tirmidzi) 


td 
Pt an Pa 


kat ca angan 3 Nae: ad 23 323 AV 


F3 


ut 2 


7 td 2 “201 » Pa GP 5 ra 
san IE (£ | seo en 2 ni IA Gea: 


Ana kam Ea 


2 gua Ya 1 Pa ban ara Near 

S3 ena Sl) db ah, 
: 1 Lg LE Kn 
pra BA SAS de ne 


pare - Ku 2: u Aa Ca Po, 
TA AAN Ae 
NS KG padu Era Kas ITA 
ci AN Aa 33 Pa 

da EP 1 Kate GAY kia 


3951 


- Og£ SA, Dai Lag: Se 


ar 


462 


879. Dari Fadhalah bin Ubaid katanya: ''Ketika Rasulullah sedang 
duduk di masjid, maka ada seorang masuk dan melakukan shalat. Ke- 
mudian orang itu berdo'a: ''Ya Allah, ampunkan dan rahmatilah aku”. 
Sabda Rasulullah saw: ''Wahai orang, mengapa engkau terburu-buru 
dalam do'amu?, jika engkau hendak berdo'a, maka dahuluilah dengan 
ucapan tahmid dan shalawat padaku, kemudian berdo'alah””. Tidak be- 
rapa lama, ketika ada orang lain masuk ke dalam masjid kemudian ia 
melakukan shalat, setelah itu ia mengucapkan kalimat tahmid dan shala- 
wat pada Nabi saw, maka Nabi saw bersabda: '" Wahai orang, mohonlah 
kepada Allah niscaya permohonanmu akan dikabulkan oleh Allah.” 
(HR. Tirmidzi, hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari 
Nasa'i dengan redaksi yang sama) 


z Tea ee 02 0 92 9. 
2 IN ASI Go, PIALA. 


TN re dana aer ria Pa G S6 Tk Getah | 
East TAN, Th ah: 21 se AG, 


Pranata 4 


1 plan ta KAT EN TAN 2 J bges £ 
Seed ol ola) A3 Aa 


880. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: ”'Pada suatu kali aku me- 
lakukan shalat, ketika itu Nabi sedang duduk bersama Abu Bakar dan 
Umar. Ketika aku duduk, maka aku mengucapkan kalimat tahmid dan 
shalawat pada beliau, kemudian aku berdo'a. Sabda Nabi saw: ?Ber- 
do'alah kamu dan do'amu akan dikabulkan”. Beliau mengulangi ucap- 
annya sebanyak dua kali.” (HR. Tirmidzi). 


463 


PASAL KETIGA 
Pan Te Peagga SE BA IE 
a12, - Pp Take apa ES ah 
PA Ea AAN gafrane 
.. abis TN # h Bek Na 22 
In la Je sela KG a33 AN 


. -. 
- 


881. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Barangsiapa yang ingin diberatkan timbangannya, maka jika bershala- 
wat pada kami ahlul bait, hendaknya ia mengucapkan: ?' Allahumma 
shalli 'alaa Muhammadin-nabiyyil ummiyyi wa azwaajihi ummahaatul 
mu'miniin wa dzurriyyatih wa ahli baitihi kamaa shallaita 'alaa Ibraa- 
hiima innaka hamiidun majiid.” (HR. Abu Dawud) 


PT Sal Pp TIA CI As 2 Al 33 Ta AN 


Peta Ka 


Wadah Tah, Kat 
Cena ba AN PENA MA aa olayg Sia lola, 


— ask as Ta Na Silat IG, 
82. Dari Ali Katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: Seorang 
yang kikir adalah seorang yang jika disebutkan namaku (Nabi saw) di- 
hadapannya tapi ia tidak mau mengucapkan shalawat padaku.” 
(HR. Tirmidzi. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Achmad dari Al- 
Husin ra. Kata Tirmidzi: ”' Hadits tersebut termasuk hadits hasan shahih 
gharib.”) 


464 


i Lag Ang kical K6 2 alsE3 MAY 


eat c 


BAN SE A3, KP BR Ke dst 
& JAN Hen d Edo 


883. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Barangsiapa yang membaca shalawat padaku disisi kuburku, maka 
akan diperdengarkan bagiku dan barangsiapa yang membaca shalawat 
bagiku dari tempat yang jauh, maka shalawatnya akan disampaikan 
padaku (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


SERA YIA AP: PORT, Ant 
oa. TI KPR ASA SS ANE BIKS 213 pa 
IA 


884. Dari Abdullah bin Amru katanya: ''Barangsiapa yang mem- 
baca shalawat satu kali pada Nabi saw, maka Allah dan para malaikat- 
nya akan bershalawat padanya sebanyak tujuh kali.” (HR. Achmad) 


s 15 tag Aa 
Jaa d9 Ge Usa Tap 
neha NA at La (IE AG 


ar. 
BAG ana DA SAB SN” 5 — | Al Bab 
Kek sea 


2 CA 

885. Dari Ruwaifi' bahwasanya, Rasulullah saw pernah bersabda: 
?” Barangsiapa yang membaca shalawat kemudian ia mengucapkan do'a: 
Allahumma anzilhul mag'adal mugarraba indaka yaumal giyaamati”, 
niscaya ia akan mendapatkan syafaatku'”. (HR. Achmad) 


1“... 


gw sa KI Anta ARI 


— Head edaran 7 


ab 


465 


Par 2 


5. - (2 Sha 
Ja yan KS SEA Az A— 
ne raaa PEP KAA Pe 


AMS kam AS SERA MAKER BESI NE Ra SK 
3 Das IS IE Wa Ta Is 


Iii AI Se brng S IY ddE 
FG an Ea WEEK R5. Te SAS BK 


9 GE 
. Hola, 


886. Dari Abdur Rachman bin 'Auf katanya: '"Pada suatu kali, 
Nabi saw pernah keluar kemudian beliau menuju ke suatu kebun kurma. 
Di tempat itu beliau bersujud dan memanjangkan sujudnya sampai aku 
khawatir bila Allah telah memanggil beliau ke haribaanNya. Ketika aku 
datang melihat beliau, maka beliau segera bangkit dari sujudnya seraya 
bertanya: ''Mengapa engkau kemari?” Ketika aku ceritakan pada beliau 
tentang kekhawatiranku, maka beliau bersabda: ” Sesungguhnya Jibril 
telah berkata padaku: ”'Bergembiralah engkau, sebab Allah telah ber- 
firman: ''Barangsiapa yang mengucapkan shalawat padamu, maka Aku 
akan mengucapkan shalawat pula padanya. Dan barangsiapa yang mem- 
beri salam padamu, maka Aku akan memberi salam pula padanya.” 
(HR. 4 

SA ra. 


| 1. pw Sa 
A3 KH K5 an Da nona AA 
- . PA PON Ka Lg. 3 Jaa 
SA Sa Hanan er sak ( 93gA 
.Sieilola, In ds 
887. Dari Umar ibnul Kahththab r.a. katanya: ”' Sesungguhnya do'a 


seseorang akan terhenti antara langit dan bumi. Ia tidak dapat naik sam- 
pai setelah diiringi bacaan shalawat pada Nabi saw.” (HR. Tirmidzi) 


AAN, 


BAB DO'A DALAM TASYAHUD 


“4 “Sa, 
Ne s 


FASHAL PERTAMA 


IP AG O "33 Pe” 
ali Agen P3 Haa An an anna MDA 
Pan - (EA Bag 


KN Ga Ia Saad P3 SAN 
Ha AA aan AA ala 


ag 


A3 nd Ia Autis Ii 
Ni Lai 3 da Aap KE: sai 


Po Op 


GEN Ar C3 AG NG ANA AN Ce 
Pa 
AS ane 


888. Dari Aisyah katanya: ''Biasanya Nabi saw membaca do'a 
dalam tasyahudnya: ''Allahumma inni a'uudzubika min 'adzaabil gabri 
wa a'uudzubika min fitnatil masiihid dajjaal wa a'uudzubika min fitnatil 
mahyaa wa fitnatil mamaati. Allahumma inni a'uudzubika minal 
ma'tsami wa minal maghrami?”. Tanya seseorang: ''Sesungguhnya jika 
seseorang telah terkena kebiasaan berbuat dosa, maka ia akan berdusta 
jika ia berbicara dan akan memungkiri janji jika ia telah berjanji.” 
(Muttafag ' Alaih) 


0 1 T- Lu Pa Pa 5 (an 
“ dlu EA AN SY AN GR AAS, 
antar — 2 AL PP 5 
an NX 2 Ga? TA 2 ln d3 
In » 


Oia Jati Bean Dn 
Pa AN AA SAN 


889. Dari Abu Hurairah katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Jika salah seorang dari kamu telah duduk dalam tasyahud akhirnya, 
maka mohonlah perlindungan pada Allah dari empat perkara. Dari siksa 
neraka Jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian 
Fi dari ira masihid dajjaal.” (HR. Muslim) 


Hake! Kuan. Giat SEA Aa. 


”, 


Si aa Pa aa 
2 2G lis ie La Ibas BIA 3. 


ad Ke 
EA aa Na AA SIG 
ar ai Na S6 


890. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Nabi saw pernah mengajarkan 
pada para sahabatnya do'a ini sebagaimana ketika beliau mengajarkan 
surat Al-Our'an kepada mereka. Sabda beliau: ''Allahumma innii 
@'uudzubika min 'adzaabi jahannam wa a'uudzubika min 'adzaabil ga- 
brii wa a'uudzubika min fitnati masiihid dajjaal wa a'uudzubika min fit- 
natil mahyaa wal mamaati”/Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah masihid dajjal dan 
dari fitnah kehidupan maupun kematian.” (HR. Muslim) 


PN CA LEG 225 Jual d Kado Aan 
d3 J6 Aoa 3 da gas AS aka Ia ask 


TAIL AA LNG 23 Sa 


Prana Ia Oesen ai dai t 


468 


Peran « Sa 


891. Dari Abu Bakar As-Shiddig r.a. katanya: '' Aku pernah ber- 
kata pada Rasuulllah saw: '”'Wahai Rasulullah, ajarkan aku do'a yang 
dapat aku baca dalam shalatku”'. Sabda beliau: '' Ucapkanlah: ”'Alla- 
humma innii dhalamtu nafsii dhulman katsiiran wa laa yaghfirudzdzu- 
nuuba illa anta. Faghfirlii maghfiratan min'indika warhamnii innaka an- 
ta ghafuurun rakhiim/Ya Allah, aku telah banyak mendzalimi diriku dan 
tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku selain hanya Engkau, 
karena itu ampunkanlah aku dengan pengampunan daripada-Mu dan 
rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” (Muttafag 'Alaih) 


z 


Iri : IG Pa O Pegh PA 


rd 
PP La ud 


M3 Cia TENANG Jd Pa YA 
duaolas i Pa Sa SI 55 


892. Dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya katanya: ? Aku pernah me- 
lihat Rasulullah saw memberi salam sambil menoleh ka kanan dan ke 
kiri sampai sai melihat putih pipinya.” (HR. Muslim) 


Land ag 


2 Tag 23 1,14 
KS da PPPA TA AI atas Nay 

Blah, meter Kai SN SAT PS 

893. Dari Samurah bin Jundub katanya: ”'Biasanya jika telah selesai 


shalatnya, maka Rasulullah saw menghadapkan wajahnya pada kami.” 
(HR. Buchari) 


5 
2 AE - 


Ojan AA ls ANN AA se Je sala has 
An AA 


469 





894. Dari Anas katanya: ''Biasanya jika hendak meninggalkan tem- 
pat shalatnya, maka Nabi berdiri ke sebelah kanannya.” (HR. Muslim) 


ul 23 p KI, 8 Depag " BSE M0 
ee G2 Yo a ATAU 83 & Kota at 


Ta AA 


OA Ke NG SEA 35 BIAN AR 
- 
Aataitnu ojenue 


895. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata: '”Jangan ada salah 
seorang dari kalian memberi kesempatan pada syaitan untuk meng- 
ganggu dalam shalatnya dengan beranggapan bahwa ia harus selalu ber- 
diri dari shalatnya dari sebelah kanannya, padahal aku sering melihat 
Rasulullah saw jika hendak meninggalkan tempat shalatnya, maka 
beliau melangkah ke sebelah kiri.” (Muttafag ' Alaih) 


Peipan Lan Ara ja ibn Ku KN ASI 
3 0 Pa an 
rank Wal Kesedk 


ak Ta Kera - 0223 0 ts PN ANO 
( 27 AS 5 Si IG. Aga Lake 
0 ta Bo 


Abal» Ig Ra Lai 


896. Dari Al-Barra' katanya: ''Biasanya jika kami shalat dibelakang 
Rasulullah saw, maka kami lebih senang untuk shalat di shaf bagian 
sebelah sebab, setelah selesai shalatnya biasanya beliau akan menoleh- 
kan wajahnya kepada kami dan dikala itu aku dengar beliau meng- 
ucapkan do'a: ?'Rabbii ginii 'adzaabaka yauma tab'atsu 'ibaadaka/Ya 
Allah, lindungilah aku dari siksaMu diwaktu Engkau membangkitkan 
hamba-hambaMu di hari kiamat kelak.” (HR. Muslim) 


470 


Hae Ah SJ KAT Ab pt 9 Ny 
3 Ag pa K3 AL PLAT UI 


PL nat, 


PA 1 Kake sn SN 233 


JP 


SEN A, aka Aa Ten V5 8 EL 
D3 
- Gisnlola, 


897. Dari Ummi Salamah katanya: '”'Biasanya kaum wanita di masa 
Rasulullah saw jika telah selesai dari shalat fardhunya bersama Rasulul- 
lah saw, maka mereka segera pulang. Sedangkan Rasulullah dan kaum 
pria masih duduk sejenak, sampai jika beliau telah berdiri, maka kaum 
pria pun berdiri”. (HR. Buchari) . 


Aa & 

» JSI cal , 

PASAL KEDUA 

VOL 0 Na Pa PRP 

WAK SS SAH SEA JBa KE SS MAN 
Pa Ita 0 121 “» PON An CU En - 
Ul ES at SU IN Ti Hg 
Kena JIN LIS NI 
ANA Saba Jb Igo Jen 
NA Naa Ke AN 
Tolagu Seo Ketan Ope En SE 


- MEN 28h ayla 


898. Dari Mu'adz bin Jabal katanya: ''"Pada suatu kali Rasulullah 
saw memegang tanganku seraya berkata: '”Wahai Mu'adz, aku menyin- 
taimu''. Jawab Mu'adz: ''Akupun menyintaimu wahai Rasulullah”. 
Sabda beliau: '”Kalau begitu jangan engkau tinggalkan setiap habis sha- 
lat mengucapkan: ”'Rabbii a'innii 'alaa dzikrika wa syukrika wa husni 
'ibaadatika/Ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang yang senantiasa 


471 





mengingat-Mu, mensyukuri-Mu dan menjadi hamba-Mu yang baik”. 
(HR. Achmad, Abu Dawud dan Nasa'i) 


AK Sai a23) € ar 5 De 5 naa 
“EN TEE, Ant AS Sana 


SKIN, data Bensesk 


an 


- 


bal Z2 Mp” Aa 


285 gilola, Nok agita ta 
Oia JAE EK Luas Gian 


899. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: ''Biasanya Rasulullah 
mengakhiri shalatnya sambil menoleh ke kanan dengan mengucapkan: 
” Assalaamu'alaikum wa rahmatullah””, sehingga terlihat putihnya pipi 
kanan beliau, kemudian beliau menoleh ke kiri dengan mengucapkan: 
” Assalaamu'alaikum wa rahmatullah”, sampai terlihat putihnya pipi 
kiri beliau”. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, hanya saja Tirmidzi tidak me- 
nyebutkan: ”' Sampai terlihat putihnya pipi beliau”). 


“, P, SL 0 y yu “eh, 
Ka ES Axle plols3a Aa 


900. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits diatas dari Ammar bin 
Yasir. : 
PAN  ,.— .& a71 0, ae 
Si 2 ge wakai peka, sasa As 


-, Pes AA rai 


« sah 5 » 3 ola, 
901. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: ?'Biasanya jika berdiri dari 
shalatnya kebanyakan Nabi saw pergi kearah sebelah kiri untuk menuju 


ke kamar beliau.” 
(Hadits tersebut diriwayatkan dalam Syarhus-Sunnah) 


472 


Png Is IE. PLAY Ik akasia a.x 


(en A3 ANA , AGAN ANN £ 
IA ANA Ja, 200 selohan JET Sa 


Pa 


3 


902. Dari Atha' Al-Khurasaani dari Al-Mughirah katanya: "Telah 
bersabda Rasulullah saw: ”'Janganlah seorang imam melakukan shalat 
sunnah rawatib, kecuali ia telah berpindah di tempat lain.” 1» (HR. Abu 
Dawud, dan dikatakan oleh Abu Dawud bahwa Atha' Al-Khurasaani 
tidak mendapatkan masa hidup Al-Mughirah) 


2 - “, 3 z5- 
Frea Aa UT 1 Zul Hati, Peer 33) 


PA EA PAT Basa Ae ph 2 
sah das. 3 


903. Dari Anas katanya: '”Nabi saw senantiasa menganjurkan para 
sahabat untuk mengikuti shalat berjamaah dan beliau melarang mereka 
meninggalkan tempat shalat mereka sebelum beliau meninggalkan tem- 
pat shalat mereka sebelum beliau meninggalkan tempat shalatnya”. 

(HR. Abu Dawud) 


.10) Maksud sabda Nabi tersebut adalah untuk Mena tempat lain sebagai saksi dari 
suatu shalat yang pernah ia kerjakan di hari kiamat kelak 


473 


2: “ 3 Hat ”, 
SIB pad & 
PASAL KETIGA 


“ 


say ta Pena IG bale AE 
Sea 3 Fa, PE anna 
Te NG KEP TAG Ap 
KKP BLS Aw AG OP engan 25 


(Ga “77 “91 yg Sa 


PENA ye Bas Eu das aa 
- Ogke NAN LAN ol ola, 


904. Dari Syaddad ibnu Aus katanya: ?”Biasanya Rasulullah saw 
membaca do'a didalam shalatnya: '”Allhumma inni as-aluka ats-tsabaa- 
ta fil amri wal 'aziimata 'alaar-rusydi wa as-aluka syukra ni'matika wa 
husna 'ibaadatika wa as-aluka galban saliiman wa lisaanan shaadigan 
wa as-aluka min khairi maa ta'lamu wa a'uudzubika min syarri maa 
ta'lamu wa astgahfiruka limaa ta'lamu/Ya Allah, aku mohon keteguhan 
didalam Islam dan berkemauan tinggi diatas petunjuk-Mu. Dan aku 
mohon kepada-Mu jadikanlah aku sebagai seorang yang selalu men- 
syukuri nikmatMu, menjadi sebaik-baik hambaMu, menjadi seorang 
yang berhati bersih, menjadi seorang yang lisannya benar dan aku 
mohon kepadaMu segala kebaikan yang Engkau ketahui, aku berlin- 
dung kepadaMu dari kejahatan yang Engkau ketahui dan aku mohon 
kepadaMu dari segala dosa yang telah Engkau ketahui.” 

(HR. Nasa'i, demikian pula Achmad menyayatkan hadits tersebut de- 
ngan redaksi yang sama) 


Tan 


sa Le or 
Aa KS as Ke BA ker 0 


414 


Den ud ebi aman 
AS nik, an saga WN 3 Sati 
Ie al EA Sani Ta 


905. Dari Jabir katanya: '' Biasanya Nabi saw mengucapkan do'a se- 
telah tasyahud: ''Ahsanul kalaami kalaamullaahi wa ahsanul hadyi- 
hadyu Muhammadin sebaik-baik firman Allah dan sebaik-baik petunjuk 
adalah petunjuk Muhammad. (HR. Nasa'i) 


BA LS SN alas EN SUL an 
AL aa Fa AAN 1 pera dl 
“kah olay Min 2 Sah SI 12 Apa 


906. Dari Aisyah katanya: ''Biasanya Nabi saw jika menoleh ketika 
memberi salam, maka beliau menoleh dengan seluruh wajahnya, kemu- 
dian setelah selesai dari shalatnya, maka beliau duduk agak menghadap 
ke kanan.” (HR. Tirmidzi) 


c (ga 


ru “ c 1” Te 1-4 
Kepada ya Se) gam € Sr Je aka 3 AV 
1 par 


Lea 34 tg 
susu detak Ea PL TNO 
Aa 15 
907. Dari Samurah katanya: ''Rasulullah saw menyuruh kami un- 


tuk selalu bertegur sapa dengan seorang imam dan saling mengikat kasih 
sayang serta membudayakan salam diantara kami.” (HR. Abu Dawud) 


475 


aa c - - Pad 
DNAN: 
BAB He SETELAH SHALAT 


dia 2 an 
s 13 
— PASAL PERTAMA 
. 3 4 an “. 4 Pa c 4 Pe 
AG SA IG 2: Ds Y£ age A-N 


Para LA 2 ea san an BM 


908. Dari Ibnu Abbas ra katanya: '” Aku mengetahui akhirnya sha- 
lat Rasulullah saw adalah dengan ramainya suara takbir yang dibaca se- 
telah shalat: ” (Muttafag 'Alaih) 


Iki duta NG Ge bG5 Aina 
Feat ke Dar mana G Tia Cl 


- 


Sana SA BUS HN seri 
Ane A3 INN ET NGK 


909. Dari Aisyah r.a. katanya: ''Biasanya setelah mengucapkan 
salam, maka Rasulullah saw tidak duduk lama, kecuali hanya meng- 
ucapkan: "Allahumma antas-salaamu wa min kassalaamu tabaarakta 
yaa dzal jalaali wal ikraam.” (HR. Muslim) 


6 


” 
45 rotasi 2 J2 l IT IN 12 21, 


dil di! renta aa Ig As dl 55 sa aan Ah 


IE BAY an SAI | Hary 


476 


ra KK Pe AA (art 
Aa ri gaya Karbu 3 SA ai 6 
ea 


910. Dari Tsauban katanya: '”Biasanya jika telah selesai shalatnya, 
Rasulullah saw membaca istighfar 3 kali kemudian beliau membaca: 
Allahumma antas-salaamu wa minkas-salaamu tabaarakta yaa dzal ja- 
laali wal ikraam. (HR. Muslim) 


KU AAN 2 kan HN an 


Odor3 TAI 15. & SIA BIS SS Apr a 
25 GE KE SAS JAGUNG ANE 
og Pn, A3 Fat) pan. », 

Nae 2 9 IA aa Cas | Can TAN Asa 


kar Pi 
. Jaa Sa “ LI Ma pl 


911. Dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah: Biasanya setiap selesai shalat 
fardhunya, maka Rasulullah saw membaca: Laa ilaaha ilallahuwahda- 
huu laa syariikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli 
syai-in gadiir. Allahumma laa maani'a limaa a'thaita wa laa mu'thiya 
limaa mana'ta wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu/Tiada Tuhan me- 
lainkan Allah yang Maha Esa dan tidak bersekutu bagi-Nya. Hanya Dia 
yang berhak memiliki kerajaan dan mendapatkan pujian, dan Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan jika 
Engkau memberi dan tidak ada yang dapat memberi jika Engkau me- 
nahan. Sedikitpun tidak bermanfaat orang kaya, sebab segala kekayaan 

'latangnya dari Engkau.” (Muttafag 'Alaih) 


AKAP AN TERI 

Pale Opah 2 AD ae ig an 
Pr 

WN Aa AN Da PRA Oa La 1 dea 


477 


7 
Kg ' 


Ga Aas SUN AAS Sp GA Tap AYI, 
Ke! Pa BIA SN BE 


- 
ag 


BIAN En kana. LA Loan Yi 
“ea dl olayu Ae AN Ana Sad ea, AA fi 


912. Dari Abdullah ibnu Zubair katanya: ''Biasanya setelah selesai 
dari shalatnya, maka Rasulullah saw mengucapkan do'a dengan duara 
keras: Laa ilaaha ilallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku wa lahul 
hamdu wahuwa 'alaa kulli syai-in gadiir, wa laa haulaa wa laa guwwata 
illa billaah. Laa ilaaha ilallahu wa laa na'budu illaa iyyaahu. Lahum 
ni”matu wa lahul fadhlu wa lahuts-tsanaa-ul hasan, laa ilaaha ilallah 
mukhlisiina lahud-diin wa lau karihal kaafiruun/Tiada Tuhan melainkan 
Allah yang Maha Esa dan tidak bersekutu bagiNya. Hanya Dia yang 
berhak memiliki kerajaan dan mendapatkan pujian dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. Tiada daya upaya kecuali hanya dengan bantuan 
Allah. Tiada Tuhan selain Allah dan tiada yang kami sembah selain 
hanya Allah, hanya Dia yang pantas mendapatkan nikmat, mendapat- 
kan keutamaan dan pujian baik. Tiada Tuhan selain Allah, hanya bagi- 
Nya kami ikhlaskan amal bakti kami walaupun orang-orang kafir tidak 
menyenanginya.” (HR. Muslim) 


P/ Pa 2» 8 - an Y C, - Pa 
3 ga PAN AN ana . 
$ 2.7 4 Lulu Pat “ - -. - 
KA Sa SL GAN IN AT» BA S3 Lae 
SR huh A3 Oa Ae 3 selo Jai 0 SL 


La ola, 


478 


913. Dari Sa'ad bahwasanya, ia selalu mengajari putra-putranya 
do'a yang biasa dibaca oleh Rasulullah saw setiap selesai dari shalatnya 
seperti berikut: Allahumma innii a'uudzubika minal jubni wa a' uudzubi- 
ka minal bukhli wa a'uudzubika min 'adzaabil 'umuri wa a'uudzubika 
min fitnatiddunyaa wa 'adzaabil gabri””/Ya Allah, aku berlindung kepa- 
daMu dari sifat penakut, sifat kikir, dari lanjut usia yang menghinakan 
(pikun), dari fitnah dunia dan dari siksa kubur.” (HR. Buchari) 


Pi 


HE Sip Aas SN Ga 
SEN HENNA SSS 5 hap Hansen ega 
IE NA AA Ce Sh ang NA 

ran | BAANG aga HAN EKPAT 

FE Z5 CAN IS ana 
KE ui nh, Nu 4 SES 

aa AA en Tata aw Sd 
Jek te, SA KE, JI MG 
Sin 2 - 15 Hi EK 

CAS. psr La AN Ce RUPA 
tep k Hae KIS US JPN 
Malas A55 yA 3» Ina 


ES 


914. Dari Abu Hurairah katanya: ''Pada suatu hari kaum fakir Mu- 
hajirin datang pada Rasulullah saw seraya berkata: ”' Sesungguhnya 
kaum konglomerat dapat mencapai dengan mudah kedudukan paling 


479 


tinggi dan kesentausaan tempat tinggal yang paling menyenangkan di 
surga. Tanya beliau: ”' Apa yang kalian maksud dengan ucapan kalian?” 
Kata mereka: ''Kaum konglomerat dapat shalat dan berpuasa seperti 
yang kami lakukan dan seterusnya dengan harta mereka, mereka dapat 
bersedekah dan dapat membebaskan kaum budak sahaya, sedangkan 
kami tidak dapat melakukan seperti yang mereka lakukan sebab, kami 
tidak mempunyai harta seperti mereka.” Sabda beliau: ''Maukah aku 
ajarkan pada kalian sesuatu amalan yang jika kalian amalkan, niscaya 
kalian dapat mengungguli mereka dan mengungguli orang-orang datang 
setelah kalian? Tidak seorangpun akan dapat menyamai kedudukan ka- 
lian kecuali jika ia mengamalkan seperti yang kalian amalkan””. Jawab 
mereka: ''Wahai Rasulullah, amalan apakah itu?” Sabda beliau: 
”Ucapkanlah kalimat tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan kalimat takbir 
33 kali setiap selesai shalat fardhu'”. Kata Abu Shaleh: ”'Setelah be- 
berapa waktu ketika kaum fakir Muhajirin datang datang pada Rasu- 
lullah dan berkata: ''Saudara-saudara kami kaum konglomerat ketika 
mendengar apa yang kami lakukan, maka merekapun ikut melakukan- 
nya, tentunya merekapun masih dapat mengungguli kami”. Sabda Ra- 
sulullah saw: ”'Itulah kurnia Allah yang diberikan bagi siapa saja yang 
dikehendakiNya.” (Muttafag 'Alaih) 


1 en Tea tira lo Baen Ne “0 
Tana EA TU ta BY Gl ta 

Pa 4, GNI La AL CIA 23 “3 

Tn KTA : As ON 


m1 n CP ag 


kasada, Ka 2 333 1 GLEN 


915. Dari Ka'ab bin Ujrah katanya: ”"Telah bersabda Rasulullah 
saw: Ada sesuatu bacaan yang jika diucapkan setelah selesai shalat far- 
dhu, maka bacaan tersebut akan membawa keberuntungan bagi yang 
membacanya yaitu, mengucapkan kalimat tasbih 33 kali, kalimat tahmid 
33 kali dan kalimat takbir 33 kali.” (HR. Muslim) 


480 


Hate INK SA jan di Isian an 
TEE KE Ki By AAN: Pri Kana 
santa Ya GG KG RS 
97, € 


Ajhaf. ne & . Pa ee) Af. BUE IE 
SK JK Ra PG ERA, Pu 


971 0 


“ka ola, AE Su Ha 


916. Dari abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Barangsiapa yang mengucapkan setiap habis shalat fardhu kalimat tas- 
bih 33 kali kalimat tahmid 33 kali, dan kalimat takbir 33 kali kemudian 
dilengkapkan dengan membaca: Laa ilaaha ilallaahu wahdahu laa syarii- 
kalahu wa huwa 'alaa kulli syai-in gadiir, sehingga bilangannya genap 
menjadi 100, niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya walau- 
pun sebanyak buihnya air laut.” (HR. Muslim) 


TT 
8 3 vi Ai 


PASAL KEDUA 


Tt Ca. Ly “», 
ear al Laki sm 3 JG Reltal AW 
Sau  ASEKN hah 37 Misa je 


| 917. Dari Abu Umamah katanya: ''Ketika ada seorang bertanya 
pada Rasulullah saw: ” Wahai Rasulullah, diwaktu apa do'a yang paling 
banyak dikabulkan oleh Allah?” Sabda beliau: '' Waktu berdo'a yang 
paling mustajab adalah di akhir malam dan setiap selesai shalat fardhu?'. 
(HR. Tirmidzi) 


481 


918. Dari Ugbah bin Amir katanya: ” Rasulullah saw menyuruh aku 
untuk senantiasa membaca ''Oul a'uudzu birabbil falag dan Oul a'uud- 
zu birabbin-naasi”' setiap selesai shalat fardhu””. (HR. Achmad, Abu 
Dawud, Nasa'i dan Al-Baihagi dalam kitab Ad-Da'awwatul Kabiir) 


- 


P3 . NAN 2 L 72 KR 
na 2 podo (E PAMA Ak 
TA TANI TB) 25, bg aa Aa pi 


P Kendala Kd 2 "4 


Ia Tarra Le Ehi 
Aa Hinata Sh 2 Kh 


2 


2alygi ola: uk) PPA a Ca Nk 


919. Dari Anas katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah saw: ''Ketika 
aku duduk bersama orang-orang yang berdzikir kepada Allah setiap se- 
lesai shalat subuh hingga matahari terbit, maka hal itu jauh lebih aku 
senangi daripada aku dapat membebaskan empat budak sahaya dari 
putra Ismail. Ketika aku duduk bersama orang-orang yang berdzikir 
kepada Allah sehabis shalat ashar hingga terbenamnya matahari, maka 
hal itu jauh lebih aku senangi daripada aku dapat membebaskan empat 
orang budak sahaya dari putra Ismail”. (HR. Abu Dawud) 


2 Ae bud 1 an gnyebaeng ag. 
£ 2 YES 5 BA Kh 


Be Es 25 LA AE TA 


482 


ea 
0. MA KA TANTA ENG Gan ET PAN Td 

Sie ola, “A2 ARE Kata A3 ANE AK, 

920. Dari Anas katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: ''Ba- 
rangsiapa yang melakukan shalat subuh berjamaah, kemudian ia duduk 
berdzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari, kemudian ia melaku- 
kan dua rakaat shalat dhuha, niscaya ia akan mendapatkan pahala se- 
perti pahalanya seorang yang melakukan ibadah haji dan umrah?”. Selan. 
jutnya sabda beliau: ''Sungguh orang itu telah mendapatkan pahala 
yang sempurna.'' Sabda beliau itu diulanginya tiga kali.” 
(HR. Tirmidzi). 


Z2 AA Pa "- 


PASAL KETIGA 


SESAME: - kara maba w 
Han ea S2 ya dala je 
AG AA aneh KS kyzg pa Ga 

A5 5S Hi dls kananyugs 
PKL A3 #1 SM Ga DVI DAK Sae | 
Palapa sal Maja NAS Ic 
DEA Ag Asa NEK 
Ea PEN ERA ASI tahi 
KEB EP aa EN Ea 


. 


483 


Pe Pad aa 13 LI a10 2 
Ia AL KI SK Ist: 


s- 4 


EP au ea P3 PN P3, 1 
BATA JS, KE in os 
agls gelola, - HE AI 


921. Dari Al-Azrag ibnu Oais katanya: "Pada suatu kali ada se- 
orang bernama Abu Rimtsah mengimami shalat pada kami, kemudian ia 
berkata: ''Aku pernah shalat seperti shalat yang aku lakukan ini ber- 
sama Rasulullah saw, pada waktu itu Abu Bakar dan Umar sedang ber- 
ada di sebelah kanan bagian shaf terdepan. Pada waktu itu juga ada 
seorang yang ikut shalat bersama Rasulullah saw mulai sejak beliau tak- 
biratul ihram sampai ketika beliau mengakhiri shalatnya dengan meno- 
leh ke kanan dan ke kiri ketika salam, sehingga kami dapat melihat 
putihnya pipi beliau. Kemudian setelah selesai shalatnya, maka beliau 
duduk berdzikir seperti yang aku lakukan, sedangkan orang tadi segera 
menyambung shalatnya dengan shalat sunnah sehingga Umar berdiri 
menarik kedua bahu orang itu seraya berkata: ?' Duduklah lebih dahulu, 
sesungguhnya tidak sesuatupun yang menyebabkan kebinasaan ahlul 
kitab terdahulu kecuali mereka tidak pernah memisahkan antara shalat 
yang satu dengan shalat yang lain dengan sesuatu yang dapat memisah- 
kan”, Ketika Nabi saw melihat apa yang dilakukan oleh Umar terhadap 
lelaki itu, maka beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi 
pelajaran bagi orang itu denganmu wahai putra Khaththab”. 

(HR. Abu Dawud) 


PI BESI . make 
2 AG KEK LA KI pen 
Kelas LA 0 Ha nyah 


Ane No SI 133 aed 
Kis PE PAP aa LAN 


484 


NS 03 


EIGER FS AG usia al 33 33 
Pok 25 61 (aneka 


La. 


TON Bg Llolg) IslasL Mg Ae 


922. Dari Zaid ibnu Tsabit katanya: ''Kami disuruh oleh Rasulullah 
saw untuk mengucapkan kalimat tasbih 33 kali, kalimat tahmid 33 kali 
dan kalimat takbir 33 kali setiap shalat fardhu. Pada suatu waktu ada 
seorang Anshar yang bermimpi melihat seseorang yang berkata: ”' Apa- 
kah Rasulullah saw menyuruh kalian untuk mengucapkan kalimat tas- 
bih, kalimat tahmid, kalimat takbir masing-masing 33 kali setiap selesai 
shalat?”” Jawab orang Anshar itu didalam tidurnya: ''Ya””. Kata lelaki 
itu: ''Sebaiknya engkau ucapkan kalimat tasbih 25 kali, kalimat tahmid 
25 kali, kalimat takbir 25 kali dan kalimat tahlil 25 kali.” Di pagi 
harinya, maka ketika lelaki itu memberitahukan pada Rasulullah saw 
apa yang dilihatnya didalam mimpinya semalam, maka Rasulullah saw 
bersabda: ”'Kalian boleh juga melakukannya.” 

(HR. Achmad, Nasa'i dan Darimii) 


Hata Wetan geng PL ARA 
Aren tis “1 P3 . . 
AN AA He et 


BS EL Tu 1 nan IS Aan 
PPN - PDP 
Mods HT kegaia B ae 1335 


otg 


— » Iaadtolas « ds ala bj tata 
u IN 


923. Dari Ali katanya: '” Aku pernah mendengar Rasulullah saw ber- 
pidato di atas mimbar: ''Barangsiapa yang membaca ayat kursi seiiap 
selesai shalat fardhu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk 
masuk surga kecuali hanya kematian, barangsiapa yang membaca ayat 


485 


kursi ketika ia hendak tidur, maka Allah akan memberi keamanan bagi 
rumah orang itu dan rumah tetangga-tetangga disekitarnya serta para 
Spa ka ” (HR. Al-Baihagi dalam Syi'bul Iman) 


Pura e , NG Hata, 
at Ka MEA ne Aye 


aga ho pnnnn “af Le 


KAN 5 ah, SUS JEL, JE 

LA GAN KENA 
3 KIE il ob IS 0x 
LI IE EN IG AS 


A0 1 La Is ra 5 ts TU 


Kane oa KAPAN KE 
Hi eta Meh alhlia 4 038 2 
L 3 | ME alah Kain Kar Y SI 


Teh 


B5 OA E Ig Tp Aha 


924. Dari Abdur Rachman ibnu Ghanmin bahwasanya Nabi saw 
pernah bersabda: ''Barangsiapa yang sebelum angkat kedua kakinya 
dari shalat maghrib dan subuh seraya membaca: Laa ilaaha ilallahu wah- 
dahu laa syariikalahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihil khairu 
yuhyii wa yumiitu wa huwa 'alaa kulli syai-in gadiir”, sebanyak 10 kali, 
maka setiap satu kali bacaan akan ditulis baginya 10 kebajikan, dihapus- 
kan 10 dosa-dosanya dan baginya dinaikkan 10 derajat/tingkatan dan ba- 
caan tersebut akan menjadi benteng baginya dari segala gangguan ter- 
masuk gangguan syaitan yang terkutuk, dan dia tidak akan dikenai dosa, 
kecuali jika ia menyekutukan Allah. Tidak seorangpun yang dapat 
mengungguli keutamaannya kecuali jika ada orang lain yang membaca- 
nya lebih banyak dari jumlah yang ia baca.” | 


Ti 


AA 


486 


YAN, dad Nada 3 Are 


3 


TB NP -, 
bug kz , Iss ai Pale SANG Oo. 
—s eka 


925. Tirmidzi juga meriwayatkan hadits diatas dari Abu Dzar, 
hanya saja ia meriwayatkannya sampai “'illaa syirku”, dan Tirmidzi 
tidak menyebutkan "shalat maghrib dan tidak pula menyebutkan biya- 
dihil khairu? dan dikatakan pula oleh Tirmidzi bahwa hadits tersebut 
adalah hadits hasan gharib. 

& Kata 2 yh ka | PAI 0 
nj ra IBI das Mal unn — Eh — 4x1 
Aa GAN Naa Hae Mes 
Oo AS Peer 19-03 « Pet: 2 Peni 
LL 0. TP 2x ea 2 7221 

er Ti 1 Ia Ia -— ke. PSI 
Ke at PN 


as | ea s ai RE pe Se Jual Y3 As Pa 7 
2, v3 T , AAS ana 
ni 2 Nk ane Pe 


dogilg 


, TT ba :$ Ge 
hei tan Sh 3 Aru 2 ka 
z SA, 21274 14 Se Ss... EPA AN 
ko, ma ala Mn 


926. Dari Umar ibnul Khaththab katanya: Pada suatu kali ketika 
Nabi saw mengirim tentara menuju Nejed. Dalam missinya itu pasukan 
Islam memperoleh ghanimah dalam jumlah besar dan mereka dapat pu- 
lang dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga ada seorang dari 
kami yang tidak ikut didalam pasukan tersebut berkata: ''Belum pernah 
kami melihat pasukan Isiam yang lebih cepat pulangnya dan lebih besar 
hasil perolehannya dari pasukan Islam yang dikirim Nabi pada kali ini”. 
Mendengar ucapan orang itu, maka Nabi bersabda: ''Maukah aku tun- 


487 


jukkan pada kalian suatu kelompok yang lebih besar perolehannya dan 
lebih cepat pulangnya? Mereka adalah orang-orang yang ikut berjamaah 
shalat subuh kemudian mereka duduk berdzikir pada Allah hingga ter- 
bitnya matahari. Mereka itulah orang-orang yang paling cepat pulang- 
nya dan paling besar perolehannya?”. (HR. Tirmidzi) 


488 


HN DIA Ya ya dat 2 LN Da 


BAB YANG BOLEH DIKERJAKAN 
DALAM SHALAT DAN YANG TIDAK BOLEH 


A Ky" —“, 
il 0. Si 3 


PASAL PERTAMA 


nat "pr 


bnar c JAN, KN AN av 


aa PAN, 


Ana SN Aula Has Aoa kali IK 
Da Gear aa Kas LT Ia PNG pa sus 
Raga 2G ap Ai Taat an 
KP Gara Ga tepi A5 SSI S 
pager Lengan, Tt asn 
Olah ola Ula NG SY AIA, ala 
Eni EN et au 
1 MAS As Ja Gi Na 0LEN SAS, 
WA AIA AS LI Mn ae 
ve IE IE BASE Ea an 


He Ba 


ME TA 38 IE On Io ag LE 


IA | 


489 


my... 95 

CAP Ag as: : RI : meta NU 

“5 a10 Gr Aa 1 

DE 33 ERA Le 

(we ol, 
925."Dari Muawiyah ibnul Hakam katanya: ”' Ketika aku ikut shalat 
berjamaah bersama Rasulullah saw, maka ada orang bersin, sampai aku 
ucapkan: ' Yarhamukallahu”', sehingga orang-orang lain memandang 
kepadaku. Aku bertanya: ''Mengapa kalian memandang aku?” Men- 
dengar pertanyaanku itu, maka mereka memukulkan tangan mereka 
pada pahanya masing-masing, seolah-olah menyuruh aku diam. Setelah 
selesai shalatnya, anehnya Rasulullah saw tidak marah padaku, tidak 
memukulku dan tidak pula mencaci aku, sehingga aku merasa bahwa 
belum pernah aku melihat seorang pendidik yang sebaik dan semulya 
Rasulullah saw. Beliau hanya berkata: ' Sesungguhnya didalam shalat 
tidak diperkenankan untuk berbicara sebab, didalam shalat hanya di- 
khususkan membaca tasbih, takbir dan Al-Our'an'?”. Kataku: '” Wahai 
Rasulullah aku ini baru masuk Islam sehingga aku tidak mengerti ten- 
tang hukum-hukum agama. Ketika Islam datang pada kami, maka se- 
bagian orang dari kaum kami masih ada yang suka mendatangi para 
dukun dan berbuat thathayyur dan ada pula yang masih gemar meramal- 
kan nasib”. Sabda beliau: '' Janganlah engkau mendatangi para dukun 
dan jangan pula kamu bertathayyur atau meramalkan nasib, sebab se- 
mua perbuatan tersebut tidak ada gunanya dan semuanya terlarang.” 

(HR. Taun) 


Jeng kaga pan! PU 583 Ka 
(Cak SS K3 3 knabeS 
(LG Ina Panen me UG 
Te 3 SK IIA Aa is 
agita «EH BMN 3 DI M3 


t 


490 


928. Dari Abdullah bin Mas'ud: Pada mulanya bila kami memberi 
salam pada Nabi saw kctika beliau sedang shalat, maka beliau masih 
mau menjawab salam kami, tetapi sepulangnya kami dari hijrah di Ha- 
basyah, maka bila kami memberi salam pada beliau yang sedang shalat, 
beliau tidak mau menjawab salam kami. Ketika kami tanyakan: ” Wahai 
Rasulullah, tadi kami memberi salam padamu ketika engkau sedang 
shalat, mengapa engkau tidak menjawab salam kami?”' Sabda beliau: 
Sesungguhnya didalam shalat itu, seseorang disibukkan untuk ber- 
dzikir kepada Allah.” (Muttafag 'Alaih) 


JG pa AE bak Sau ana Aya 
Ban Ke, jg. Sanusi ga 
AE L5 


929. Dari Mu'aigib katanya: "'Pada suatu kali ketika Nabi saw 
melihat seseorang yang meratakan tanah di tempat sujudnya, maka 
beliau bersabda: Jika engkau hendak meratakan tanah ditempat sujud- 
mu, maka kamu hanya diperbolehkan sekali saja.” Ma ' Alaih) 


7 3 AI NA 2. 


de Gak Uap js Ser Pra AY. 
kiat SINGA KG 
930. Dari Abu Hurairah katanya: Nabi saw melarang seseorang 
meletakkan tangannya di pinggang, ketika ia sedang shalat.” 
(Muttafag ' Alaih) 
js J “yi 
pedna 5G Cpah CI REM 8 ay 
Pn : AN ts Fa AKG 
AA Asti 2 Nose BTA Ati K5 TN 


491 


931. Dari Aisyah r.a. katanya: ''Aku pernah bertanya pada Rasu- 
lullah saw tentang seorang yang menoleh ketika ia sedang shalat. Sabda 
Rasulullah saw: ?'Hal itu adalah sama dengan pencurian yang dilakukan 
syaitan terhadap shalat seseorang.” (Muttafag 'Alaih) 


AI KP 1G JB, ENAK mh 


SA Bola Dab asal IA 
II Lot NA K3 
MEN G3 PAN AN 2 


932. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Kalau ada orang-orang yang suka melihat dalam shalatnya itu tidak 
mau menghentikan kebiasaannya, mungkin Allah akan menjadikan ia 
buta matanya.” (HR. Muslim) 


G Ca atau Jeena j6 stidas 2 
Si an koe IL Ah KE 3 


LA 


Per Ann 23 Er .u 


933. Dari Abu Oatadah katanya: ”' Aku pernah melihat Rasulullah 
mengimami shalat sedangkan cucu beliau yang bernama Umamah binti 
Abu Ash digendong diatas pundak beliau, dan jika beliau ruku', maka 
Umamah diturunkan dari gendongannya dan jika beliau bangkit kem- 
bali dari sujudnya, maka beliau menggendongnya kembali.” 

(Muttafag ' Alaih) 


Pa 

AN Vena An IL Ye 
elu ee Jowo BIN ASI 53 AE 
4: ” - Pt , - 


2. ” 03 Le - 
Ae pi NA SAP 


pku ol, 


"Na 
LA 
NX 
F 
PN 
N 
SX 
2. 
N 


492 


934. Dari Abu Said Al-Khudri katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Jika salah seorang dari kamu menguap, maka tutuplah mulutnya 
sebisanya, sesungguhnya syaitan bisa masuk kedalam mulutnya.” 

(HR. Muslim) 


P3 


S3 ISL. j6 253 MS 2 DR Has 40 
Es "La Ker pn 2 DNAN 3 Pata 
Ala Lena JA SK 


935. Dalam riwayat Buchari dari Abu Hurairah dikatakan bahwa 
Nabi saw bersabda: Jika salah seorang dari kamu menguap ketika ia 
sedang shalat, maka tutuplah sebisa-bisanya, jangan sampai ia meng- 
ucapkan: ”'Haa”, sesungguhnya hal itu dapat menjadikan syaitan ter- 
tawa karenanya.” 


“ 
- 


Konlekys Teng Tara SA isa ANT 
Pas Hau Si KANE 5d 2 ai an Eaisn 
42,4 , » . 33 3 


Hp De se MN Kab, Pee asal. Ta 
Sa ea CK WEDI GE AAN 
KAP RAN Un Ka Ar er ban 

SA ata 


936. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Tadi malam ada salah satu jin Ifrit yang berusaha mengganggu aku 
dalam shalatku sehingga hampir saja aku menangkapnya untuk aku ikat 
di salah satu tiang masjid sampai kalian dapat melihat wajahnya, akan 
tetapi ketika aku ingat do'a Nabi Sulaiman: ”'Rabbii hablii mulkan laa 
yanbaghii li-ahadin min ba'dihi/Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku ke- 
rajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku.”' 11, maka se- 
gera aku lepaskan dengan cara terhina.”” (Muttafag ' Alaih) 


11) Shad ayat 35 
493 


Keatas IG SG amy hn NN 


F An UE. ef Alb GE ua 
Apt 


# 


937. Dari Sahal bin Sa'ad katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: '”Barangsiapa yang hendak mengingatkan seorang imam didalam 
shalatnya, hendaklah ia bertasbih, adapun bertepuk tangan hanya untuk 
kaum wanita.” Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi saw ber- 
sabda: ''Mengucapkan kalimat tasbih hanya diperbolehkan bagi kaum 
lelaki, sedangkan bagi kaum wanita hanya diperbolehkan bertepuk 
tangan”. (Muttafag 'Alaih) 


: G3 TG via 
2 laa: 


PASAL KEDUA 
Lk 2 aa .r32 g aa o3 e- Tas o- 
AN AAN LN IG 23th K3 AYA 
Pd | Laba? mn Tt 
AN DIES Nan Tea 


0... 3,” LL. “ Te go 
LG Pad Az d2 AA, 3G 
| S1: aka 2 IL 
Ta 2sises La . ae, ig 
- 4 
, IG £ Sis. sl Eu Aa BILA 3 JB 
Be h s5 TP SAN KE Ii 
938. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: ”'Dulunya sebelum kami 
hijrah ke Habasyah, bila kami memberi salam pada Nabi yang sedang 
shalat, maka beliau mau menjawab salam kami. Tetapi, setelah kami 


kembali dari negeri Habasyah ketika aku memberi salam pada beliau 


494 


yang waktu itu sedang shalat, maka beliau tidak menjawab salamku. 
Setelah selesai shalatnya, maka beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah - 
menetapkan apa saja yang dikehendaki-Nya, termasuk salah satu dari 
ketetapan Allah adalah laranganNya untuk berbicara didalam shalat”, 
kemudian beliau saw segera menjawab salamku.” (HR. Abu Dawud) 


KN 


3G ae KAA BMLANUN  JEs AA 
. 294 lola, ME KEN SEE aU . Ka 


939. Diriwayatkan oileh Abu Dawud bahwa disaat itu beliau ber- 
sabda: ”'Sesungguhnya didalam shalat hanya diperbolehkan membaca 
Al-Our'an dan berdzikir kepada Allah, karena itu jika engkau didalam 
shalat, maka janganlah mengucapkan sesuatu kecuali hanya bacaan Al- 
Our'an dan berdzikir kepada Allah.” (HR. Abu Dawud) 


355 ag - SS Se Aga 2 Ba 
Sh “ 722 2 L 221 
7. . “ 2 
salah ola paten: Na € Tan 33 223 
Cat IN 3 Jaan OaL Hai roh 
940. Dari Ibnu Umar katanya: ” Aku pernah bertanya pada Bilal: 
”Bagaimana cara Nabi menjawab salam orang-orang yang memberi 
salam pada beliau jika beliau sedang shalat?” Jawab Bilal: '”Biasanya 
beliau hanya menjawabnya dengan isyarat tangan.” (HR. Tirmidzi. Ha- 


dits tersebut juga diriwayatkan oleh Nasa'i dengan redaksi yang sama 
hanya saja nama Bilal diganti dengan Suhaib) 


dolan e2- Kera PRA ah 1 Far Lg Aca, ji kat 
eh 2 gas Tea 
Tank Ti Mean Giaa 3 La 


495 





2, 9 L 0 Lo. €£L -“, se PN 4. |, 
LAI Ga 1 ad Ah AAS SI | 
Aa an Se aa A 

meta tadi Upa Pe FAT, ke PPI “an Pa 
MAN AN EA 2 Jie # 2s 2Mueli 
Lam Nda | PE Ga NU 1. PE MT 12X s Gala 
tai Tab Ugal As sll « Ani 3 

Pa ta 3 


941. Dari Rifaa'ah bin Raafi' katanya: ” Aku pernah shalat dibela- 
kang Rasulullah saw, ketika aku bersin, maka aku mengucapkan: ”'Al- 
hamdu lillaahi hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fiihi, mubaara- 
kan 'alaihi kamaa yuhibbu rabbunaa wa yardlaa”. Setelah Rasulullah 
saw selesai dari shalatnya, maka Rasulullah saw bertanya: ”'Siapa yang 
mengucapkan ucapan tadi ketika ia dalam shalatnya?” Tidak seorang- 
pun dari para hadirin yang menjawab pertanyaan beliau sampai beliau 
mengulangi pertanyaannya sebanyak tiga kali. Setelah beliau meng- 
ulangi pertanyaannya yang ketiga, maka Rifaa'ah berkata: '” Wahai Ra- 
sulullah, aku tadi yang mengucapkan ucapan itu.” Sabda Nabi saw: 
”Demi Tuhan yang memegang jiwaku di tanganNya, tadi aku lihat lebih 
dari 30 malaikat yang berebut, siapa diantara mereka yang akan meng- 
haturkannya kehadirat Allah.” (HR. Tirmidzi, Abu Dawud dan Na 


ia 


AG Ts AO LIPAT Je Beda Ry 
"2,4 it La et - “5 —G 

Meng SE Ola Sa DAS 2 
PEPARA Al Sal i3a. Giloa3 olay a -. 


As beo 


942. Dari Abu Hurairah katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah saw: 
?Menguap ketika sedang shalat adalah dari syaitan, karena itu jika salah 


496 


seorang dari kamu sedang menguap, maka tutupilah sedapat mungkin.” 
(HR. Tirmidzi, dalam riwayat lain dari Tirmidzi dan Ibnu Majah dise- 
butkan bahwa Nabi saw bersabda: ''Karena itu siapa saja yang menguap 
ketika ia sedang shalat, maka letakkan tangannya pada mulutnya””.) 


La 


MUA GA Ti PA TA At bai aw 
Sr FF Depan Aa sat Tapi 3 Ga 
BI ah 3k6. Ala Hi au 3 amel 


“3 


RERNID PGN Shej en 


943. Dari Ka'ab bin Ujrah katanya: '”Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Jika salah seorang dari kamu telah menyempurnakan wudhu'nya 
kemudian ia pergi ke masjid, maka selama ia didalam masjid janganlah 
ia mentasybikkan jari-jarinya, sebab ia dianggap sebagai orang yang se- 
dang shalat.” (HR. Achmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Da- 
rimii) 


7” 


| Er AG hu Kk ani, SE SE Hala aa 


s - 


A33 1d 3 AG IE ISSN 
to kep BAN sk JI 136. $ SANG 
PNP set cad 9. 


ubi 


944. Dari Abu Dzar katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: ''Se- 
nentiasa Allah Azza Wa Jalla menghadapkan wajahnya pada seseorang 
"ang sedang shalat, selama orang itu tidak menoleh, tetapi jika orang itu 
. telah menoleh, maka Allah akan memalingkan mukanya.” . 

(HR. Achmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Darimii) 


497 


Lego DEKAT 

AG 23 Pai AA Ol oblek, ato 

1 2.71 gs Tea Tar. 7 ” 

An 4 » 3 Hp St ola KEB AAN, 5 Asal AG 

men 

« AN 
945. Dari Anas, bahwasanya Nabi saw telah bersabda: ””Wahai 
Anas, jika engkau sedang shalat, maka pusatkan pandanganmu ke tem- 

pat sujudmu?”. (HR. En dalam Sunan Al-Kabiir) 


panir ek Ubi gd BJB KE 
SE EBY 3G « 2 AI, AA PAG 
PA RO ATT £ EYE CA La AI 


Ghani ola: 


946. Dari Anas juga katanya: "Rasulullah saw pernah berkata 
padaku: "Wahai anak kecil, janganlah engkau menoleh ketika engkau 
dalam shalat, sebab menoleh ketika dalam shalat dapat membawa kebi- 
nasaan. Jika kamu terpaksa harus menoleh ketika dalam shalatmu, 
maka janganlah engkau menoleh bila engkau sedang mengerjakan shalat 
fardhu”. (HR. Tirmidzi) 


5 AN 23 ie (ekuluas ae, £ AL atv 
Keset Gram ang KEK Aa 
1 Sapi ola, a ne HE PELA Sele Ye 


947. Dari Ibnu Abbas katanya: ” Pernah Nabi saw melihat ke kanan 
dan ke kiri ketika beliau dalam shalat, tapi beliau tidak memutar le- 
hernya sampai dibelakang punggungnya”. (HR. Tirmidzi dan Nasa'i) 


498 


“Ae . 


- .? 


u A3 SALES da HE Ns Ls AAN 
ATA SAN LA, Nan Sen 


Pa 
"... PA MG TN , EN YA 
, Gani olasu Mia Ae Op Sada 
948. Dari Adiy ibnu Tsabit dari ayahnya dari kakeknya: Nabi saw 


pernah bersabda: '”'Bersin mengantuk, menguap dalam shalat, haid, 
muntah dan kentut adalah disebabkan oleh syaitan”. (HR. Tirmidzi) 


Kat KA KAN 4 we IS . Sah “ 


Sial H3 ina Pul eirayan 
In Pane 


- 


Bi 


N 


Pepajan Jika sah BIJB Klas 
Ke ati CA 0 0433 


949. Dari Mutharrif ibnu Abdillah ibnusy-Syikhkhiir dari ayahnya 
katanya: ''Aku pernah datang pada Nabi saw ketika beliau sedang 
shalat. Pada waktu itu aku dengar beliau sedang merintih karena me- 
nangis.” Dalam hadits lain dikatakan: '' Aku pernah melihat Nabi saw 
sedang terisak-isak dalam tangisnya ketika beliau sedang shalat.” 

(HR. Achmad) 


Er ke Fe Baal pa sen S6 SA ao. 


Ca MP ANU sd TAAT 


AG ola NA sb pla. Giajdio Aplolayu Aan 


950. Dari Abu Dzar katanya: ''Rasulullah saw pernah bersabda: 
”Jika salah seorang dari kamu sedang shalat, maka janganlah ia meng- 


499 


usap-usap batu-batu kecil yang melekat di dahinya, sebab ketika itu 
rahmat Allah sedang dipancarkan padanya.” (HR. Achmad, Tirmidzi, 


Nasa'i dan Ibnu Majah) 


je As AE EA sb. H6. Ae Ig SN 
2g Pata On 0. aa “ Ke 
SG IE BN UK 


| AAN de R3 


951. Dari Ummu Salamah katanya: ”'Pada suatu kali Nabi saw per- 
nah melihat budak kami yang bernama Aflah, jika ia hendak sujud, 
maka ia meniup-niup tanah lebih dulu sehingga beliau bersabda: 


?”Wahai Aflah, tidak mengapa engkau letakkan wajahmu di atas 
tanah”. (HR. Tirmidzi) 


dia oa 5 je Mela 3 Fed 
T 

olasu 3 IT AA “NS NN » 9 he 
Pa ed 7 AN 3 " 


. 952. Dari Ibnu Umar r.a katanya: ”"Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Berkacak pinggang didalam shalat sama dengan istirahatnya penduduk 
neraka.” (HR. Al-Baihagi dalam Syahrus-Sunnah) 


ea Sek BE PSA A0U 


, “, KA YAAA NP 2 
IA day ajah BEN 2 Kang BLN GE 
, oles ASI: Sapta. se pla 
953. Dari Abu Hurairah katanya: ”Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Diperbolehkan bagi kalian untuk membunuh ular dan kalajengking 


walaupun kalian sedang dalam keadaan shalat.” (HR. Achmad, Abu 
Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dalam hadits yang sama artinya) . 


500 


pa? “NN 2 2 2 2 
Pena dapa APA Au 3 PERANG 405 
Peda AI Ka AAN Lima 2 Ll op 


AE Kilaa Jana. ANASG Es AG 
KKS EN Tina IA: S3 ang 
& 2 IN aga. KEP UIN, 59 gala Azlola, 


954. Dari Aisyah katanya: ” Pada suatu kali ketika Nabi saw sedang 
shalat di rumahnya, maka aku mengetuk pintu rumah sehingga beliau 
berjalan ke arah pintu dan membukakan pintu. Kemudian beliau kem- 
bali meneruskan shalatnya sedang pada waktu itu pintu berada di arah 
kiblat.” 12» (HR. Achmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Naas'i dengan 
redaksi yang sama) 


. 


3 Bar Ae Bh IEEE Ag 122 a00 
SAE Sa sg KAS, 
2 2gb al olay «BKN 


955. Dari Thalgin ibnu Ali katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”Jika salah seorang dari kamu mengeluarkan angin ketika ia se- 
dang shalat, maka batalkanlah shalatnya dan berwudhulah kembali ke- 
mudian ulangilah shalatnya.? (HR. Abu Dawud) 


Lean je SE “ulas 5 AN So 
: 7 G- Ona Mud sa —. jr PA 
Ing EN A Gaet 


.12) Kata ibnu Malik - Seorang ulama' Hanafi -: ''Berjalannya Rasulullah saw dan membu- 
kakan pintu serta kembalinya beliau ketempat shalat seperti yang disebutkan dalam hadits 
diatas menurut sebagian ulama” dapat dijadikan dalil bahwa melakukan berbagai pekerja- 
an di dalam shalat asalkan tidak berturut-turut, maka hal itu tidaklah membatalkan 
shalat.” Pendapat ini dinukil dari Al Mirgaat. Adapun disyaratkannya: "'asalkan tidak" 
berturut-turut?" sebenarnya hal itu tidak berdasarkan dalil dan nash, tetapi hanya berdasar- 
kan ra'yi/pendapat. 


501 


te 


0. OS, 54 ap AI 
»29h gel ola « da aU 


956. Dari Aisyah katanya: ''Nabi saw pernah bersabda:.” Jika salah 
seorang dari kamu mengeluarkan angin dari pantatnya (kentut), maka 
hendaknya ia memberi tanda dengan memegang hidungnya, kemudian 
hendaknya ia segera meninggalkan tempat shalatnya.” (HR. Abu Da- 
wud). 

Lon Pe here Gta guna laraa 
Aoa MU, Je JB Af doa La AV 
Tki . | you KIAT ..1 “ 2 
ALIS An DIN BL Aa 
- - - 5 L .. 3 Po NA 


Pa Aa 77 ea KP “ag 2 aa 
Jae AA Odas u HM Lala has . At olka 

P3 PI LA La ESA NN ada ada 
(MI GS bag « ara ea AE Oa HA OTP 


957. Dari Abdullah bin Amru katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: Jika salah seorang dari kamu mengeluarkan angin dari pantatnya 
(kentut), sedangkan ia telah duduk dalam tasyahud akhir sebelum salam, 
maka syah shalatnya.””.13 (HR. Tirmidzi dan dikatakan oleh Tirmidzi 
bahwa sanad-sanad tersebut tidak kuat dan para ahli meragukan ke- 
shahihan sanad-sanadnya). . 


- 
3 uu 
«SIA an, 


PASAL KETIGA 





:13) Pendapat ini dapat diterima oleh madzhab Abu Hanifah, sedangkan Syafi'i tetap 


menghukum batal seorang yang mengeluarkan in dari pantatn ika i 
ape angin p: ya (kentut) ketika ia 


502 


SA BE Az aer PG Kera 2 
Si Al va c DA a 2 Ma — 

A5 EA en aa 24 2 
Ic r 5 At 1. Ca: EN ate Fa 


- 


“ 


Jalal Tee aa -$ Ou 
Ag T ola, 


958. Dari Abu Hurairah katanya: ''Pada suatu kali ketika Nabi saw 
mengimami shalat, maka setelah bertakbir ihram beliau pergi seraya 
memberi isyarat kepada para ma'mum untuk tetap berada di shafnya 
masing-masing. Kemudian beliau pulang ke rumahnya untuk mandi. 
Beliau kembali ke masjid sedang kepala beliau masih basah. Setelah me- 
lakukan shalat berjamaah, maka beliau berkata: ” Sesungguhnya aku 
tadi sedang junub, tetapi aku lupa untuk mandi.” (HR. Achmad) 


: NG” se ME ME Sa M0R 


959. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Malik dari Atha” ibnu 
Yasar secara mursal. 


Tana PA : 3 
gn KAL IE AA tt 


JA Gel He A5 rat pa ek 2 


4y “4 


anlagglolay « SA ANE KAA S 
Lage BA Sang 


960. Dari Jabir katanya: "Pada suatu kali aku pernah shalat dhuhur 
bersama Rasulullah saw. Pada waktu itu aku sempat mengambil batu- 
batu kecil untuk aku dinginkan di telapak tangnaku, kemudian aku su- 
jud di atasnya, sebab pada waktu itu sedang hari amat panas.” 

(HR. Abu Dawud. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Nasa'i dengan 
redaksi yang sama) 


503 


JL . - 0, 
Agak dalih PAP PA Anal an 
.3 L Pa - Lp 01 “5 4 P 
DEA Lb POP Selvi Ana oL 3 ia 


Ana Ag Pa , LA, 0 0 , 
Mn PA an Ap Ten ane selada SI 


IE Lfaus 2 CS 


te 
Sea Kadas Nu an Ta PADI 
Ba Ka ranger)! al AS 5 36 aa 
: , 1 Lg LO M3, 
BAN AA, Asap 2g had, 


TAI aa z — 


Ed An 2g ne 


Ta "! 
KpraN 


13 tg “5 bina ani 


”- 


“21 GX Pandan dna He 5 
ta Sati Ka ya bner metan 0 Yg 
han Oa HKN uht 


961. Dari Abu Darda' katanya: ”'Pada suatu hari ketika Rasulullah 
saw sedang shalat, maka kami dengar beliau mengucapkan: ” A'uudzu. 
billaahi minkaa”./Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Ke- 
mudian beliau mengucapkan: ?'Al-anuka bila”natika””. 3 kali/Aku kutuk 
engkau dengan kutukan Allah”. Kemudian kami lihat seolah-olah beliau 
hendak menangkap sesuatu. Ketika telah selesai shalatnya, maka kami 
bertanya: ”' Wahai Rasulullah, tadi kami mendengar engkau mengucap- 
kan dalam shalatmu suatu ucapan yang belum kami dengar sebelumnya 
dan kami lihat seolah-olah engkau hendak memegang sesuatu. Kiranya 
apa yang mendorong engkau untuk berbuat demikian?” Sabda beliau: 
”Sesungguhnya tadi iblis - musuh Allah - datang dengan membawa se- 
berkas.-api yang diancamkan ke mukaku sehingga aku memohon perlin- 
dungan kepada Allah sebanyak tiga kali dan aku kutuk dia dengan ku- 
tukan Allah sebanyak tiga kali. Akan tetapi, ketika aku lihat ia tidak 


504 


mau mundur, maka aku berusaha untuk menangkapnya dan untuk 
mengikatnya. Akan tetapi ketika aku ingat pada do'a Sulaiman, maka 
aku tidak jadi menangkapnya.” (HR. Muslim) 
GD tangan c 
“J g a27 .2 97 (ea Ket Ka 
CN AG Bo ale Oh IG BUNGA 
y. 17 - di 71 


MS AD oo. TI aan main 
EF NG SAR Fa Pai en 
Be PI Ne 


962. Dari Naafi' katanya: ''Pada suatu kali ketika Abdullah ibnu 
Umar lewat dihadapan seseorang yang sedang shalat, maka ia memberi 
salam kepadanya. Orang yang sedang shalat itu menjawab salam Abdul- 
lah ibnu Umar sehingga Abdullah ibnu Umar berkata kepadanya: Jika 
salah seorang dari kamu diberi salam sedangkan ia dalam keadaan sha- 
lat, maka janganlah ia menjawab salam orang itu dengan ucapan dan ia 
boleh menjawabnya dengan isyarat tangan saja.” (HR. Malik) 


505 


BAB SUJUD SAHWI 


«ai 1” CA 


2 BY Lal 
PASAL PERTAMA 
Huh Bah 2s Ie SEN ay 
3 Ga Yan Feb Tai Os 
TA TE aN KI S 23 KG peang 
AG Sita ON 


963. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 


”Jika salah seorang dari kamu diganggu oleh syaitan dalam shalatnya 
sampai ia bingung tidak tahu berapa rakaat yang telah ia lakukan, maka 
lakukanlah dua sujud sahwi ketika ia sedang duduk dalam tasyahud 


akhir.” (Muttafag 'Alaih) 
5 Pali 20 te Aa ig Ay aa . 


Kb kn 23 3 IL, A5 Teh 
pe 35 as. CN - 


ee 

PI TI 

CG - - & Eng Lag, 378 Tah LA... 

GMS KO alan Kenya EK 

—. - . - . 

TA - Isa” Are NAN 

KbanY lala, KN EK Ce ega 
2 27 . Md (te 

HA ito gatal) aa 


506 


964. Dari Atha” ibnu Yasar dari Abu Said katanya: ''Telah ber- 
sabda Rasulullah saw jika salah seorang dari kamu bingung dalam 
shalatnya sehingga ia tidak tahu, apakah ia telah mengerjakan tiga ra- 
kaat atau empat rakaat, maka hendaklah ia membuang keraguannya dan 
berpegang pada keyakinan, kemudian hendaknya ia melakukan dua kali 
sujud sahwi sebelum ia salam. Jika ia shalat sebanyak lima rakaat, maka 
kedua sujud tersebut akan menyempurnakan shalatnya dan jika ia 
mengerjakan empat rakaat, maka kedua sujud sahwinya tersebut akan 
dapat menjengkelkan ratan. (HR. Muslim) 


“ 


KERANA pkn OKE 3 ae 

KE AE Ta Ale Ja 

Mag pama Nag Le TEA 5, 
KAA KE 9 Ie R33 3 


PRA 


pan EN TAI SIS NG 
HE NE KUE KE Dah 
aa Jaa 2 dam Fr Aa (PS 


965. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: ””Pada suatu kali Rasulul- 
lah saw melakukan shalat dhuhur sebanyak lima rakaat sehingga para 
sahabat bertanya: ''Apakah bilangan rakaat ditambah?” Tanya beliau: 
? Apa maksud ucapan kalian”, "Kata para sahabat: '"Tadi engkau shalat 
sebanyak lima rakaat”. Kemudian beliau segera melakukan dua sujud 
sahwi walaupun setelah salam. Kemudian beliau bersabda: ? Sesungguh- 
nva aku adalah manusia biasa, aku dapat lupa seperti kalian juga. Ka- 
rena itu jika aku lupa, maka ingatkanlah aku, dan jika salah seorang 
dari kamu bingung dalam shalatnya, maka berpeganglah pada bilangan 
yang paling benar, kemudian sempurnakan shalatnya hingga salam, ke- 
mudian lakukanlah dua sujud sahwi.”' (Muttafag 'Alaih) 


507 


& Na ds 2S PA “1 
AS - ANA WA PS AL EA 
Ke 3G PARU A 3x3 
sel Aan man Ia ata Pan 


900, 3D Papa 


ROA Pa NA SEN ole ng Has RP arit 
SG, Gek ha Ge di 
Hai, NAS, SEN 2 nan 5 Janet 
2S yaa 2 Pe KK 33 Ah 
Les A35. pena au KA 
EA ah SET PA TE th CSI tab iata 
AS AN ag je. Has TA 
EL 2. Bap Sar ae 


Ez 4 sea 2 Liss ss na 


. 


et P0. 4 
AN oran 53 "1 Ng 2g 
AG jan 


966. Dari Ibnu Siriin dari Abu Hurairah katanya: ”'Pada suatu hari 
Rasulullah saw pernah melakukan shalat di sore hari bersama kami. 


508 


Kata Ibnu Siriin: '' Abu Hurairah telah menyebut nama tersebut, tapi 
aku lupa apa nama shalat tersebut”. Setelah mengakhiri shalatnya 
dengan dua rakaat, maka beliau pergi ke salah satu tiang masjid, ke- 
mudian beliau duduk bersandar pada tiang itu seolah-olah beliau sedang 
marah. beliau meletakkan tangan kanan diatas tangan kirinya sambil 
menggabungkan jari-jarinya, kemudian beliau meletakkan pipinya 
diatas punggung telapak kirinya. Pada waktu itu para jamaah keluar 
dari pintu-pintu masjid seraya berkata: ”' Apakah shalat telah digashar- 
kan?” Pada waktu itu Abu Bakar dan Umarpun tidak berani menanya- 
kan hal itu pada Rasulullah saw. Tetapi diantara para jamaah ada se- 
orang yang dikenal dengan julukan Dzul Yadain yang berani menegur 
Rasulullah saw: '”Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa ataukah 
engkau sengaja menggashar shalat?”” Kemudian beliau bertanya kepada 
para sahabat: '' Apakah yang diucapkan oleh Dzul Yadain ini benar?” 
Jawab para sahabat: ''Benar”. Kemudian beliau menyempurnakan bi- 
langan shalatnya yang kurang. Setelah mengakhiri shalatnya dengan 
salam, maka beliau bertakbir kemudian beliau melakukan sujud seperti 
sujudnya dalam shalat atau mungkin lebih panjang, kemudian beliau 
bertakbir diantara dua sujud, kemudian beliau bertakbir diantara dua 
sujud, kemudian beliau bertakbir dan sujud kembali seperti sujudnya 
yang pertama atau mungkin lebih lama. Kemudian beliau bertakbir sam- 
bil mengangkat kepalanya dari sujud setelah itu beliau salam.” 
(Muttafag 'Alaih) 


1 AG Kok GEN II KE Ab av 
A5. PP YA AN AAA. AS en 
2 eh Ha Aa aed LA 
3 ba aka oa, Ah 
Heat 


967. Dari Abdullah ibnu Bukhainah: Pada suatu kali ketika Nabi 
saw berjamaah shalat dhuhur, maka beliau segera berdiri tanpa mela- 


509 





kukan tasyahud pertama. Demikian pula para ma'mumpun ikut berdiri 
bersama beliau. Setelah beliau duduk dalam tasyahud akhir, maka 
beliau melakukan dua kali sujud sahwi sebelum salam. Setelah itu baru- 
lah beliau mengakhiri sujudnya dengan salam.” (Muttafag 'Alaih) 


NN Kar Ra Maa 
TA PAvead 3 


PASAL KEDUA 


Iasle AN AK ai baka yg BEE AAN 


“4 “) ae. 


Gito). Tea MBR ala. G reda 
AA Stan IE 


968. Dari Imran ibnu Hushain katanya: ''Pada suatu kali Nabi saw 
ketika terlupakan sesuatu dalam shalatnya, maka beliau melakukan dua 
kali sujud sahwi, kemudian beliau bertasyahud dan mengakhiri shalat- 
nya dengan salam.” (HR. Tirmidzi, dan dikatakan olehnya bahwa ha- 
dits tersebut hadits hasan gharib) 


Mn "reba (Mara a 2 "0 4 2. 
en M3 je Je. Aa hn 5E3 “1 


G 


Getah 3 53 KATA AN Ka Ke Blus 12 
Aan JAN BEE Le tag. MTI G3 
doa sana lela oya | 


969. Dari Mughirah ibnu Syu'bah katanya: ”Telah bersabda Ra- 
sulullah saw: ?Jika seorang imam berdiri setelah dua rakaat tanpa me- 
lakukan tasyahud pertama, jika ia ingat sebelum berdiri tegak, maka 
hendaknya ia segera duduk. Akan tetapi jika ia baru ingat setelah ia ber- 
diri tegak, maka janganlah ia duduk kembali. Sebelum salam hendaknya 
ja melakukan dua kali sujud sahwi.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 


510 


PASAL KENA 


- - L 21 z5 Kg 
3 SN AAN Keke se NY: 


PN 


| Kana ae Kak PAN AOA 


ebi ag PENS Aa HARAP UII 
4 PAGI na aa Ja 


Kitkobo." AE Se Teng. Ha 


970. Dari Imran ibnu Hushain bahwasanya Rasulullah saw pernah 
mengakhiri shalatnya sebanyak tiga rakaat. Setelah beliau pulang ke 
rumah, maka ada seorang yang biasa dipanggil Hirbag berkata pada Ra- 
sulullah saw: ''Ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau sengaja meng- 
gashar shalat?” Mendengar ucapan Al-Hirbag tersebut, maka beliau se- 
gera keluar sambil menyeret kain selendangnya sampai dihadapan para 
jamaah. Tanya beliau: '' Apakah benar aku tadi hanya melakukan shalat 
ashar sebanyak tiga rakaat?” Jawab mereka: ''Benar wahai Rasulul- 
lah”. Kemudian beliau segera menambah shalatnya sebanyak satu 
rakaat. Setelah mengakhiri shalatnya dengan salam, maka beliau me- 
lakukan dua kali sujud sahwi kemudian beliau salam lagi.” 

Jimak Muslim) 


(Pa Pant aka “25 
Ira Bei ANA 24 AV 


L 3-4, 


PENAK ar nata 


Amos, “ TA UU 4 & Men ana Pura 


TN 


511. 


971. Dari Abdur Rachman ibnu 'Auf katanya: ”' Aku pernah men- 
dengar Rasulullah saw bersabda: ”'Jika salah seorang dari kamu bingung 
dalam shalatnya apakah yang telah dilakukannya ini kurang bilangan- 
nya ataukah lebih, maka pilihlah bilangan yang kurang kemudian sem- 
purnakanlah hingga selesai”. (HR. Achmad) 


512 


2 Bai Pe gan Pan 
BAB, SUJUD TILAWAH 
Ma P5 (hd (BATA 


PASAL PERTAMA 


Pa 25 aja 2 dd “. - - 
Aga IK LE IG oles las Ave 
1 ya 8 ?. 
ina fa Sat. Giat Suk | Aa SO, Ah 
Da ola, 


972. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Ketika Nabi melakukan sujud tila- 
wah di akhir bacaannya dalam surat An-Najmi, maka kaum muslimin, 
kaum musyrikin, jin dan manusia semuanya ikut melakukan sujud tila- 
wah bersama beliau.” (HR. Buchari) 


AE Ai Na asa A3 Sad 21 
da (H3 al “ins MERE Sing AT 

v) 22 
973. Dari Abu Hurairah katanya: ''Kami pernah melakukan sujud 


tilawah bersama Rasulullah saw ketika beliau membaca surat ”Idzas- 
samaa-un saggat dan surat Igra? bismirabbik””. (HR. Muslim) 


-£ an pil no, Pa AN, Pat 
Lap Gaal IB ESA Save 


daa pe apa PP Au 34, 


Al KN erna 


. 


$13 


t & 3». “ Pe z 
974. Dari Ibnu Umar 5 Ketika Rasulullah saw membaca 
surat ” Alif laam miim as-sajdah”' dihadapan kami, maka ketika beliau 
melakukan sujud tilawah, kamipun ikut melakukan sujud tilawah se- 
hingga ada sebagian orang diantara kami yang tidak mendapatkan tem- 
pat sujud dikarenakan sempitnya ruangan.” 
(Muttafag' Alaih) 


Aula s3 ane NK ARKA ep me NI avo 
CJ otot "4 2 2 2 
(ng dek (An UT 


975. Dari Zaid ibnu Tsabit katanya: '' Aku pernah membaca surat 
An-Najmi dihadapan Rasulullah saw, akan tetapi beliau tidak melaku- 
kan sujud tilawah””. (Muttafag 'Alaih) 


LA 2 bi HB ah SAAT 


Na Ptarurgu AN AA Ka 8 Peta 


976. Dari Ibnu Abbas katanya: ”' Ayat sajdah yang ada didalam 
surat Shaad tidak termasuk ayat yang diharuskan sujud tilawah, sebab 
aku melihat Nabi saw juga melakukan sujud tilawah ketika membaca 
ayat tersebut.” 


3», Ala : Aa KE NE. KANAN LP $ A33 Avv 
NA 333 1 2 (3 
e MElufa KK NG Oa) 


22111 


eltafiola aa 2 


514 


977. Dalam riwayat Mujahid dikatakan bahwasanya ia berkata ke- 
pada Ibnu Abbas: ”' Apakah aku harus melakukan sujud tilawah jika 
aku membaca ayat sajdah didalam surat Shaad?”” Kemudian Ibnu Abbas 
membacakan ayat: ''Wa min dzurriyyatihi Daawuda wa Sulaimaana 
sampai fa bi hudaa humugtadih”. Setelah itu kata Ibnu Abbas: ”'Nabi 
saw termasuk salah seorang yang diperintahkan untuk mengikuti jejak 
mereka (para Nabi)”. (HR. Buchari) 


-— 
SN kuoati 2 


PASAL KEDUA 
-.L : L 4 02 L... 
Si Ak sole SE Lelah pan fa SVA 


- MJ. Lt” Baen SH 


HN SIA Ula Sa Oom 3 
AE eta ala glolay S2 (ai 23333 


978. Dari Amru ibnul 'Ash katanya: ” Rasulullah saw pernah mem- 
bacakan 15 ayat sajdah didalam Al-Our'an. Termasuk didalamnya 3 
ayat sajdah dalam surat ”'Al Mufashshal” dan 2 ayat sajdah didalam 
surat ''Al-Hajji”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 


243 he - .r, 
3 Y Ma ar JA PAGAR, Ava 
P, 


RENA HR GB (Boa 


"Lana 


Giaa. 2gb lola, « 1G 


| 979. Dari Ugbah ibnu Amir katanya: ”' Aku pernah berkata pada 
Rasulullah saw: '' Wahai Rasulullah, apakah surat Al-Hajji diberi kele- 
bihan dengan dua ayat sajdah didalamnya?”' Sabda beliau: ''Ya, ba- 
rangsiapa yang tidak melakukan sujud pada kedua ayat tersebut, maka 
janganlah ja membaca kedua ayat tersebut.” (HR. Abu Dawud: Tirmid- 
zi) 


515 





“ - 
Ta A- 3 Ma G3 


SA Ap US GE SI LAN 
: 35) Ns As. ANN AN: 2 NX 
. ab lola, Crasah 


980. Dari Ibnu Umar katanya: ”'Pada suatu kali Nabi saw pernah 
melakukan sujud tilawah didalam shalat dhuhurnya. Setelah melakukan 
sujud tilawah, maka beliau berdiri kembali untuk melanjutkan shalatnya 
hingga selesai. Setelah itu beliau melakukan ruku', mereka beranggapan 
bahwa beliau membaca Alif laam miim tanzil as-sajdah””. i 
(HR. Abu Dawud) 


“ 
4 “ MA LG, u s Lv 7 “ Ea 
Pep AP CAN) DPN aa MAN MAA 
» AP 


PA Ia sam S3. BEN G 


La 


385 golola A2 


981. Dari Ibnu Umar katanya: ”'Pada suatu kali ketika Rasulullah 
saw membacakan surat Al-Our'an dihadapan kami. Jika sampai pada 
ayat sajdah, maka beliau bertakbir lalu melakukan sujud tilawah. Demi- 
kian pula kami melakukan seperti yang beliau lakukan.” 

(HR. Abu Dawud) 


2 Ta c PM Gara 2 “ Pata ATA 
Aa AN oU DA IE SALA 


KO ki BROS SEN 
BENOL or Tan Ia DEL ke 


982. Dari Ibnu Umar katanya: Ketika Rasulullah saw membaca 
salah satu ayat sajdah ketika beliau mengadakan penaklukan kotaMak- 
kah, maka semua orang baik yang berada diatas kendaraan maupun 
yang berada diatas tanah semua melakukan sujud tilawah. Adapun 


516 


orang yang berada diatas kendaraannya, maka ia melakukan sujud di-. 
atas La ola (HR. Abu Dawud) 


1 


u 2 (PU AA KS Eh 3 AA SAY 
Sal & dag KM IE Ie i 2 tah Ie 553 


983. Dari Ibnu Abbas katanya: ''Sejak Nabi saw sampai di kota 
Madinah, maka beliau tidak lagi pernah melakukan sujud tilawah bila 
membaca surat Al-Mufashshal”. (HR. Abu Dawud).:4 


a33 TA 


Te TA anisa nk Ag, Periang A4 


2 


No 
1 IN 


Ia G La T 7 1 en 233 
A Sala SIN apa ka, Jt WEN paru 3 
3 g. 1 


3 Ta 
GLar Ya aah al oles “ Az 539 rired On 


SE Sab IG IG 


984. Dari Aisyah katanya: ”Jika melakukan sujud tilawah dalam 
shalat malamnya, maka beliau mengucapkan: ”'Sajada wajhii lilladzii 
khalagahu wa syagga sam'ahu wa basharahu bi haulihi wa guwwatihi/. 
Wajahku bersujud kepada Tuhan yang menciptakannya yang telah me- 
lengkapinya dengan pendengaran dan penglihatan dengan daya dan ke- 
kuatanNya.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan dikatakan oleh 
Tirmidzi bahwa hadits tersebut adalah hadits hasan shahih) 


aa Kera Je Gk Kai SA ana 


“ 


. 


Laci 


? 


N G 


. 


& 


At 2 2 Lt sa 9 TA X 
An SNN AE AS 


ee LL an Ta Tts 


AN Inna Sham Jamu 0 Cah Ie w ”£b 


. 


(9 


.14) Dikatakan bahwa hadits tersebut sanad-sanadnya dhaif, sebab didalamnya terdapat 
seorang perawi yang bernama Abdullah ibnu Umar Al-Amri Al-Mukabbir yang dikenal se- 
bagai seorang lemah. 


517 


. Pa aa “Li 4 2. 3 “3 1 233 
SG GIS ad as (iii Soal 
To Pa 7 Lu9 77 - LAI , - 
CEEU Ga KE 933 Pa Shan 
Et sa as AE. Sa Dasa. 


.. 


oa Uji Sabs 333 alan 2 T 5 Ala 5 

SES ab SAMA ole, in Haa 
HiaAd IE3 385 SS Ta GALSU Ia el 

| Li Sendal 


985. Dari Ibnu Abbas katanya: ”'Ada seorang lelaki yang datang 
pada Rasulullah saw seraya berkata: '”Wahai Rasulullah, tadi malam 
aku mimpi seolah-olah aku shalat dibelakang sebuah pohon. Ketika aku 
sujud, maka aku lihat pohon tersebut ikut sujud pula, dan aku dengar ia 
mengucapkan do'a didalam sujudnya: '' Allahumma uktublii bihaa 'in- 
daka ajran wa dia” 'annii bihaa wizran waj'alhaa lii 'indaka dzuhran, wa 
tagabbalhaa minnii kamaa tagabbaltahaa min 'abdika daawud/Ya Allah, 
catatlah di sisiMu sujudku ini sebagai pahala. Dengan sujudku ini, maka 
ampunkan dosa-dosaku, jadikan bekal kebajikan bagiku di sisiMu dan 
terimalah ia dari aku sebagaimana Engkau telah menerima-nya dari 
hambaMu Dawud”. Kata Ibnu Abbas: ''Maka Nabi meng-ucapkan do'a 
itu, ketika beliau melakukan sujud tilawah.” 

(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, hanya saja ia tidak menyebutkan: Wa 
tagabbalahaa minnii kamaa tagabbalta min 'ibaadika Daawud. Kata 
Tirmidzi bahwa hadits tersebut hadits ghariib) 


518 


PP Ti sa 
z BR) sa 2, juz 
PASAL KETIGA 
pe Ane SA EC 
Lg dk abi ii KS! Datwaa Hc MAT 
PUG LAS 2 g 


11224 


Sa NA Sana KE Sa 
eat. KENA C3 aga NE 
HEBAT RAN 3 BLN Ala bia 


986. Dari Ibnu Mas'ud katanya: ”'Ketika Nabi saw membaca surat 
An-Najmi di kota Makkah, maka orang-orang yang ada di sekitar beliau 
semuanya ikut sujud bersama beliau kecuali hanya seorang tua dari 
orang Ouraisy yang hanya mengambil segenggam tanah kemudian tanah 
itu diangkat sampai ke dahinya seraya berkata: ''Kiranya telah cukup 
bagiku hanya melakukan seperti ini”. Kata Ibnu Mas'ud: ''Aku lihat 
orang itu terbunuh sedang ia dalm keadaan kafir.” (Muttafag 'Alaih. 
Oleh Buchari ditambahkan bahwa, orang tersebut adalah Umayyah ibnu 
Khalaf) 


5 pa NN -. 
Pe ye ra Ld bS2 AAV 
KEKE, AE AS UEA, WS (bd 3 AS 


8 “4 | 
Ai .3 


987. Dari Ibnu Abbas katanya: ?'Ketika Nabi saw melakukan sujud 
pada ayat sajdah yang ada pada surat ”'Ash-Shaad”, maka beliau ber- 
sabda: ?' Kalau Dawud bersujud untuk bertaubat, tetapi kami bersujud 
untuk berterima kasih”. (HR. Nasa'i) 


tari Pat 1 s - 
La Una nu “1 wu 


519 


2x | S2 Pn Ha 
& AI aa AL 5 
BAB DILARANG MELAKUKAN SHALAT 


DIDALAM WAKTU-WAKTU 
Na NN 


? LA. 
So mm Dmna 


PASAL PERTAMA 


en ena Re OA 
Mada an, Jb Na BA “AA 
an Ia « 27 2. ui 
ba adah Oka AR KONI 
SANA kkn 


1 ag Nan Ia 
C2Y “ Dk Kata SAY, 33 Ka 
al Lag ee 1 


AE bisaa Olah 33 KA EL 


988. Dari Ibnu Umar katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
””Sekali-kali janganlah seseorang dari kamu melakukan shalat diwaktu 
terbitnya matahari dan diwaktu terbenamnya matahari. Dalam riwayat 
lain disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: '”Jika matahari akan terbit, 
maka janganlah kamu melakukan shalat apapun sampai matahari telah 
naik. Demikian pula jika matahari telah condong, maka janganlah kamu 
melakukan shalat apapun sampai matahari terbenam, dan janganlah 
kamu melakukan shalat bersamaan dengan terbitnya matahari dan 
contohnya matahari sebab ia terbit diantara dua tanduk syawitan.”” 
(Muttafag ' Alaih) 


AA 1 


HN NE OP SE Ai Anas 5 ARA 


520 


£ JST U Aa ERA 
BA KN Bb Ho Wr 


9 5 .ay JI “at An aa Pe “ IN La Sa 
SES Ia. ANE Guna ? 
: “ 22- 1311 


“Akan olayu — AS BA 


989. Dari Ugbah ibnu Amir katanya: ”' Ada tiga waktu yang mana 
' Rasulullah saw melarang kami untuk melakukan shalat dan mengubur- 
kan orang mati didalam waktu-waktu itu, yaitu ketika matahari mulai 
terbit hingga ia telah naik, diwaktu matahari tepat berada di tengah 
sampai ia tergelincir sedikit ke arah barat dan ketika matahari mulai con- 
dong ke barat sampai ia terbenam?””. (HR. Muslim) 


Para yg 15 ti Ma 2 3 41x 
1: 2 Ba raha BI, IerNur 
- Pee «“ Aa Tentir £ S5 men AS 


990. Dari Abu Said Al-Khudri katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Tidak boleh melakukan shalat apapun setelah melakukan shalat 
subuh sampai matahari telah tinggi, demikian pula tidak boleh melaku- 
Sa shalat apapun setelah shalat ashar sampai matahari telah terbe- 

an sena ' Alaih) 
PI 


ERA 5 Je. Ae 2 ES an 


. 7. 


emas MIE rara KAN EA. azali 
Pa 5 Hitafan IS. 2 ah TU 


aa wa) An dl ca an 


EME Ina KH, anna 


Ni A2 Sure rgs Ni, TEKI Lan 


521 





3 
aa an Saja Pd Tee 


' ai Sa Data Digo SMAN 6 Vo 
» 2 sa 5 . 4 .. 
tnpa Asin ap 3 Aha Ka 2g 
ig ON, AI "12 -, Ji s z Pa 0. Pk Were Pe 
Sr engak 6iain M al IWAN 2 
o - “ ... Par . 1 2 77 pe, 
SEN IA ha TAN el masi” ne Pe 


Untan ena dn JA AA SA 
Kas SE Kebo EU LG 
1 Ai Hiiagg yagan £ Eniag DS IS 
Siti aa .. 
Apa tri 2 ae Pan Uta A33 AAS 5 
- ANU Ap 4 GUS LAN AA 
KU AN: "aa sanga AN 
& 7. 3 LA. ANG 
un 
Huh 5 Ig itig aah Aga 
na 3 3G 0 aa SI 
Tag Lc, “7 
1G 133 Haa ah 21, at Para 
DAN SI OLI H aing St Ia 
BE KS AAS Sa S4 Ay 
: Pa ola, 
991. Dari Amru ibnu .Abasah katanya: ”'Ketika Nabi saw tiba di 
Madinah, maka aku datang pada beliau dan berkata: ” Ajarkan padaku 
tentang shalat.'” Sabda beliau: ''Kerjakanlah shalat subuh kemudian ja- 


ngan melakukan shalat apapun sampai ketika matahari telah tinggi, 
sebab awal terbitnya matahari, disaat itulah orang-orang kafir bersujud 


2, 


522 


kepada matahari dan matahari akan terbit diantara dua tanduk syaitan. 
Kemudian lakukanlah shalat dhuha sampai matahari tepat berada diatas 
kita. Disaat itu janganlah engkau melakukan shalat, sebab waktu itu ne- 
raka jahanam tengah dinyalakan. Kemudian jika matahari telah tergelin- 
cir, maka lakukanlah shalat dhuhur, sebab shalat dhuhur akan disaksi- 
kan dan dihadiri para malaikat. Demikian pula jika waktu ashar telah 
tiba, maka kerjakanlah shalat ashar. Selanjutnya jangan mengerjakan 
shalat apapun setelahnya sampai ketika matahari telah terbenam, sebab 
matahari akan terbenam diantara dua tanduk syaitan dan disaat itulah 
orang-orang kafir bersujud padanya”'. Kataku: '” Wahai Nabiyullah, te- 
rangkanlah padaku tentang wudhu'.” Sabda beliau: '"Tidak seorangpun 
yang mendekati air wudhunya kemudian ia berkumur-kumur sambil 
menghirup airnya ke hidung kemudian mengeluarkan kembali, maka 
akan rontok segala dosa yang terdapat di wajahnya termasuk yang ada 
di rongga hidungnya, kemudian jika ia membasuh wajahnya seperti yang 
diperintahkan oleh Allah, maka akan berjatuhan semua dosa yang ada 
di wajahnya dari celah-celah janggutnya bersamaan dengan jatuhnya 
air. Kemudian ketika ia membasuh kedua tangannya hingga kedua ta- 
ngannya hingga kedua sikunya, maka akan berjatuhan dosa-dosa kedua 
tangannya dari sisi jari-jarinya bersamaan dengan jatuhnya air. Kemu- 
dian ketika ia mengusap kepalanya, maka semua dosa-dosa yang ada di 
kepalanya akan berjatuhan dari celah-celah rambutnya bersamaan 
dengan jatuhnya air. Demikian pula jika ia mencuci kedua kakinya sam- 
pai kedua mata kakinya, maka dosa-dosanya akan berjatuhan dari 
celah-celah jari-jarinya bersamaan dengan jatuhnya air. Kemudian keti- 
ka ia melakukan shalat dengan memuji Allah dan mengkonsentrasikan 
hatinya kepada Allah, maka setelah selesai shalatnya ia akan bersih dari 
dosa-dosanya, sebagaimana ketika ia baru dilahirkan dari perut ibu- 
nya.” (HR. Muslim) 


La 0” 233 ,, Ta... .. “3 2 
/ 2 P1 IS SAS em 
z3 Chi (AS, KERA SG dah 


Ea ta HN jas alan ka 
Aa ena 1G PD Png nana 


2 1. Le 


TG AN IA 2 AGPEA “ 3 TETIY AN LA 


on Ara ji Ktatpa gann 
papa TA Lp tara IL C3 
JAS Sai MA STA Tera 
ART ANN OT IARA Kala Is CAR 
Gek Na MA TATA Yan 
MAA Alah TG ab Hn aa NK 


! FP. gap 


992. Dari Kuraib bahwasanya, ibnu Abbas dan Al-Miswar ibnu 
Makhramah dan Abdur Rachman ibnul Azhar pernah mengutus ia 
kepada Aisyah. Kata mereka: '”"Sampaikan salam kami buat Aisyah dan 
tanyakan padanya tentang dua rakaat shalat sunnah setelah shalat 
ashar.” Kata Kuraib: ”' Ketika aku temui Aisyah dan aku sampaikan apa 
yang dipesankan oleh ketiga orang tersebut, maka Aisyah menyuruh aku 
untuk menanyakan hal itu pada Ummu Salamah. Kemudian ketika aku 
kembali pada ketiga orang itu, maka ketiganya mengutusku kembali 
pada Ummu Salamah. Ketika aku tanyakan hal itu pada Ummu Sala- 
mah, maka Ummu Salamah berkata: '' Aku pernah mendengar Nabi saw 
melarang seorang melakukan shalat setelah shalat ashar, akan tetapi aku 
pernah melihat Rasulullah saw sendiri melakukan dua rakaat shalat sun- 
nah setelah beliau melakukan shalat ashar. Aku menyuruh seorang pem- 
bantu untuk menyampaikan ucapanku: '' Wahai Rasulullah, aku pernah 
mendengar engkau telah melarang seorang melakukan dua rakaat shalat 
sunnah setelah shalat ashar, sedangkan tadi aku melihat engkau mela- 
kukannya setelah shalat ashar, mengapa demikian?” Sabda beliau: 
” Wahai putri Abu Umayyah, tentang dua rakaat shalat sunnah yang aku 
kerjakan setelah shalat ashar tadi, sebetulnya aku hanya melakukan dua 
rakaat shalat sunnah setelah dhuhur yang tadinya belum aku kerjakan, 
disebabkan tadi utusan dari suku Abdul Oais datang padaku sehingga 
aku tidak dapat melakukannya kecuali di saat ini.” 

(Muttafag ' Alaih) 


524 


Pe edan Naa 
Jali, 


PASAL KEDUA 


sad: Je 9 3 Ao yEz ang 
kaga AN ML SA Lb kada 
PeG Ka Ae IE 
Ai HAN Lha SUS 3 Je Jaa. San 


L « 4 2 4, yuk: es, Pon 
AGAIN KU Na EK, ALA Cai 
Le 1 tag D0 Ig 2 
AA p 1 “2. Sa LP 2 Ah, 4, 


993. Dari Muhammad bin Ibrahim dari Gais bin Amru katanya: 
"Pada suatu kali ketika Nabi saw melihat seseorang melakukan shalat 
dua rakaat setelah shalat subuh, beliau bersabda: '”"Sebenarnya shalat 
subuh itu hanya dua rakaat.” Ketika lelaki itu mendengar sabda Rasu- 
Tullah tersebut, maka ia berkata: "Sesungguhnya tadi aku tidak sempat 
melakukan dua rakaat shalat sunnah sebelum subuh, karena itu aku 
melakukannya setelah shalat subuh”. Mendengar ucapan orang itu, 
maka beliau hanya diam saja.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi juga me- 
riwayatkan hadits tersebut dengan redaksi yang sama, bahkan dikatakan 
oleh Tirmidzi bahwa hadits tersebut tidak muttasil, sebab Muhammad 
ibnu an Tn aa sendiri dari - ibnu 2 


525 





- “2 ,. 0.1? TC... 
AAA PIN ti Iisa Ae klu ai kas 
2 20 gta 


994. Dari Jubair bin Muth'im bahwasanya, Nabi saw pernah ber- 
sabda: '”” Wahai Banu Abdu Manaf!, janganlah kalian melarang sese- 
orangpun untuk thawaf dan melakukan shalat disekitar Ka'bah pada 
waktu apapun, baik di malam hari ataupun di siang hari.” 

(HR. Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i) 


20 5 aa Aca orhal 53 a10 


(ea PBNIR IAI 
- Ialah ola, 


995. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw melarang sescorang 
melakukan shalat di tengah hari sampai jika matahari telah tergelincir, 
kecuali di hari jum'at.” (HR. Syafi'i) 


PA GL Matana f.. 


aa ICE Sat is Hg aa 

Bana Ag Peru 
Pa Na PIK rai J3 meat 

SKI SE IU af SE. 2 


996. Dari Abul Khalil dari Gatadah katanya: Nabi saw tidak per- 
nah melakukan shalat di tengah hari sampai jika matahari telah ter- 
gelincir, kecuali di hari jum'at. Sabda beliau: ''Sesungguhnya pada 
waktu itu neraka Jahanam sedang dinyalakan, kecuali di hari jum'at.” 
(HR. Abu Dawud, dan dikatakan olehnya bahwa Abu Khalil tidak per- 
nah bertemu dengan Abu Oatadah.) 


526 


2 IE, 


PASAL KETIGA 


AA Na iNe TAN sh 3 PR 


se AV 

ERA UE 23 ar AA 2 HA 
SE set AG Gt SEGEL 
SKS KAT AN AURA FAT 
AA Ana yang MAh IL -. 


997. Dari Abdullah As-Shunaabihii katanya: ''Telah bersabda 
Rasulullah saw: ' Sesungguhnya matahari terbit dengan disertai tanduk 
syaitan, jika ia telah naik, maka tanduk syaitan akan menjauh daripada- 
nya. Kemudian jika matahari tepat di tengah, maka tanduk syaitan akan 
menghampirinya kembali. Tetapi jika matahari telah tergelincir, maka 
tanduk syaitan akan menjauh daripadanya. Kemudian jika matahari 
telah condong ke barat, maka tanduk syaitan akan menghampirinya 
lagi, akan tetapi jika ia telah terbenam, maka tanduk syaitan akan men- 
jauhinya””. Rasulullah saw melarang seseorang melakukan shalat apa- 
pun pada waktu-waktu itu.'' (HR. Malik, Achmad, dan Nasa'i) 


aa uda. Ia ah ea ig AA 


“5g » 


dia any 25, Man UAN Nu ka 
ar Ya A 4 “1 Ta 2 - - 
PAP - - sang , an 
ea Ata Te Sabang Bana 
Ana 15 25 Ah Kadi, «halah 


527 





998. Dari Abu Bashrah Al-Ghifari katanya: ''Pada suatu kali ketika 
Rasulullah saw shalat ashar bersama kami di Mukhammash, maka 
beliau bersabda: ''Sesungguhnya shalat ashar pernah disyariatkan bagi 
umat-umat sebelum kalian, akan tetapi Allah mereka remehkan. Karena 
itu barangsiapa yang menjaganya dengan baik, maka baginya akan di- 
beri pahala dua kali lipat. Ketahuilah bahwa tidak ada shalat lain setelah 
shalat ashar kecuali jika bintang telah muncul.” 15 (HR. Muslim) 


(Kei, DK S1 Je. Ya aa 


PAP PR U 5 16 PIALA ea ani Sa 
Pa Pa “an . 
AA PN PN Si ds ea : Pa 


999. Dari Muawiyali katanya: ?' Kalian melakukan suatu shalat yang . 
mana, selama kami bersahabat dengan Rasulullah saw, belum pernah 
kami lihat beliau melakukan dua rakaat shalat sunnah setelah shalat 
'ashar. Bahkan beliau melarang seseorang untuk melakukan shalat sun- 
nah setelah shalat ashar.” (HR. Buchari) 


Pa S.9 £. we £ $ 
AAN hadi 3553 J6 Sah Yasa 
an 3, 1 LL, 2g 95 mt anna 


SEO NA 3 Haa CL ra 
Ah Tai BY Isis 721 Mega 


NA EK mba ws 


. 


Kerana MAKA YUK. 


1000. Dari Abu Dzar: Pada suatu hari Jundub naik diatas tangga 
yang ada di Ka'bah kemudian ia berseru: '' Barangsiapa yang telah kenal 
padaku atau pun yang belum, maka ketahuilah bahwa aku adalah Jun- 


aa nama mn Men an mp aa Sa nia 
.15) Yang dimaksud dengan telah munculnya bintang dalam hadits tersebut adalah k 
matahari telah terbenam di awal malam, yaitu tepat pada waktu shalat maghrib. Ha 


528 


dub. Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: ”'Tidak diper- 
bolehkan melakukan shalat apapun setelah shalat subuh sampai mata- 
hari telah naik. Demikian pula tidak diperbolehkan melakukan shalat 
apapun setelah shalat ashar sampai matahari telah terbenam kecuali di 
Makkah”. Jundub mengulangi ucapannya ini sebanyak tiga kali.” 

(HR. Achmad dan Raziin) | 


529 





PA: oma 


MI : 


BAB SHALAT BERJAMAAH 
DAN KEUTAMAANNYA 


oa 


PASAL PERTAMA 


ot 


PA Ton, EA 
Tapa GE. da Ia 


0 ae 


23 taman Kah MS aa Lan 


Ka Sako 


1001. Dari Ibnu Umar katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Shalat berjamaah 27 derajat lebih afdhal dari shalat sendirian.” 
Lan " Alaih) 


Ara KEAYG dulan AB LAPAN 


Teja (Sos Sana ON cma SA 
iga “2 Sai 2 


gen 3 33 Ya SA 40133 NAN AG 
Sah 5 BY. 21 SJ CA « 


530 


1002. Dari Abu Hurairah katanya: ”"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Demi Tuhan yang memegang jiwaku di tanganNya, hampir saja 
aku menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu bakar untuk segera di- 
nyalakan api, kemudian aku suruh seseorang untuk adzan dan aku suruh 
pula seseorang untuk menjadi imam. Kemudian aku akan mendatangi 
rumah orang-orang yang tidak mendatangi shalat berjamaah. Kemudian 
aku akan bakar rumah-rumah mereka yang tidak ikut shalat berjamaah. 
Demi Tuhan yang memegang jiwaku di tanganNya, andaikata mereka 
diundang untuk makan daging yang gemuk-gemuk pasti mereka akan 
menghadirinya walaupun diwaktu shalat isya?.” (HR. Buchari, demiki- 
an pula Muslim juga meriwayatkan hadits tersebut dengan redaksi yang 
sama) 


HIS Pasek In AS rak 
ahhh BEI EL UG 
ANA UN LAS 
K3 BG BU AI 


5 ., 


Amoy utan» 6 AU PAN SG 13 


1003. Dari Abu Hurairah katanya: ''Pada suatu kali ada seorang 
buta datang pada Rasulullah saw seraya berkata: '”Wahai Rasulullah, 
aku tidak mempunyai seorang yang mau menuntunku ke masjid, boleh- 
kah aku tidak menghadiri shalat berjamaah?” Pada mulanya Nabi saw 
memberi izin padanya, tetapi setelah beberapa langkah orang itu pergi, 
maka beliau memanggilnya dan bertanya padanya: ”' Apakah engkau 
masih dapat mendengar suara adzan??? Jawab lelaki itu: ''Ya””. Sabda 
beliau: Kalau begitu kamu harus selalu menghadiri shalat ak 
(HR. Muslim) 


— 1 » “7 2 
P3 H3, Ai aa: aa rar KAA 
£ ,y.. its Ae 


531 


AN BA KAAWG 3 Ta Ta Ca Hate fa 
kana Nan PIR yaaN 


1004. Dari Ibnu Umar bahwasanya, pada suatu malam yang dingin 
dan berhembus angin yang keras Ibnu Umar beradzan. Setelah ber- 
adzan, maka ia berseru: ”' Hendaklah kalian melakukan shalat di tempat 
kalian masing-masing, sebab pada suatu malam yang dingin dan hujan 
aku pernah mendengar Rasulullah saw menyuruh seorang muadzdzin 
untuk adzan, kemudian beliau menyuruh muadzdzin untuk menyeru: 
"Kalian diperbolehkan untuk shalat di tempat kalian masing-masing.” 
(Muttafag ' Alaih) 


- Ten bt az 
Ar y al aa da ea 9 
5. Te aa And 2 
sial ar Aa II, ka sa SAP 


P3 F ya Sh 
HA par : PA ban IY, 
An 13. pena et an A3 

TA PA selai 213 


1005. Dari Ibnu Umar katanya: ?Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Jika hidangan makan malam salah seorang dari kamu telah dihidang- 
kan, kemudian terdengar adzan shalat isya', maka dulukan makan 
malam dan jangan terburu-buru untuk menghadiri shalat isya'.” Pada 
suatu kali ketika telah dihidangkan makanan pada Ibnu Umar sedang- 
kan seorang muadzdzin telah igamah, maka Ibnu Umar tetap melanjut- 
kan makannya dan ia tidak buru-buru menghadiri shalat isya?” walaupun 
ia telah mendengar bacaan imam.” (Muttafag 'Alaih) 


aa 2.5. 2... 
: 1 Gen Ne Aan 
Dak MAY, Teki , Gale AAN SA ES 


8. 


Lam Aoa mM 13 Aa" Cas celaka 


1005. Dari Aisyah r.a. katanya: '' Aku pernah mendengar Rasulul- 
lah saw bersabda: ''Tidak diperbolehkan seseorang shalat bersamaan 
dengan tibanya waktu makan. Demikian pula tidak diperbolehkan sese- 
orang untuk melakukan shalat sedangkan ia terburu-buru ingin buang 
hajat besar maupun kecil.” (HR. Muslim) 


- . 
au 2 ter (Pe Fe Ka 3 Lg 9. 
PEN Mala RU MP NN TAK / 
, ak “. SP ue ps3 
LX day app KN NN WA Ten 
1007. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 


saw: ''Jika seorang muadzdzin telah igamah, maka tidak diperbolehkan 
melakukan shalat lain kecuali shalat fardhu.” (HR. Muslim) 


SA ek 25an Ja. SE A65 YAA 


ANA MATA NA YAN KA 233 


1008. Dari Ibnu Umar katanya: ''Nabi saw pernah bersabda: ”'Jika 
istri kamu minta izin untuk menghadiri shalat berjamaah di masjid, 
maka janganlah ia ditolak”. (Muttafag 'Alaih) 


aa TenNNa T 02. ia en Kat 
Aa aa His Ha sapa 14 
z Kak 15.» GA 
Tuan pt Papan 


. 
. 


1009. Dari Zainab r.a. katanya: ”Nabi saw pernah bersabda kepada 
kami: '”Jika salah seorang dari kaum wanita hendak menghadiri shalat 
berjamaah di masjid, maka janganlah ia memakai minyak wangi.” 

(HR. Muslim) 


533 


RI SA JG JG RAN 
NN RAWA TA, 


Ada BEN Lal 


1010. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”Jika seorang wanita telah memakai dupa harum, maka janganlah 
ia ikut menghadiri shalat isya” bersama kami.” (HR. Muslim) 


' pt du 
Taka Ika: 


PASAL KEDUA 


AE PA nana ab Elsa NN 
Se olola, “ CAS AGAR Ki SAE 


1011. Dari Ibnu Umar katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk menghadiri shalat 
berjamaah di masjid walaupun rumah-rumah jauh lebih baik bagi me- 
reka.” (HR. Abu Dawud) 


Pa 
- “ 


AI B3 SES 23855 A3 IN 
0 AA 2 (EA eng Nari "3 P3 
Sala ba3 Jati tar 3 3 Man A3 

3 (Mo Sa as ita CA GS 
. Sal aolola, Hrat 


1012. Dari Ibnu Mas'ud katanya: ””Telah bersabda Rasulullah saw: 
?'Shalat seorang wanita di rumahnya jauh lebih afdhal dari shalatnya di 


.£ 


534 


serambi luarnya dan shalat seorang wanita di kamar tidurnya jauh lebih 
afdhal dari shalatnya ditengah rumahnya.” (HR. Abu Dawud) 


Pe Pa ix P3 3 Yok 


3. 


- Og£ Ay HA naa 


1013. Dari Abu Hurairah katanya: ?” Aku pernah mendengar keka- 
sihku Abul Oasim (Nabi saw) bersabda: ?”Tidak akan diterima shalat se- 
orang wanita di masjid, sedangkan ia memakai minyak wangi sampai 
setelah ia membasuhnya seperti ketika ia mandi jinabat.” 

(HR. Abu Dawud, Achmad dan Nasa'i juga meriwayatkan hadits ter- 
sebut dengan redaksi yang sama) 


Aek Sab Us IG 16 - SA 4 
- "g 


« Ba Oli Ola $ PAN He aa Bar 
ON Nk ENAK ol aa: 
ae AA ta 


1014. Dari Abu Musa katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
?Setiap mata yang ditujukan kepada seorang wanita, maka akan dicatat 
sebagai mata yang telah berzina. Demikian pula seorang wanita yang 
memakai minyak harum kemudian ia lewat disuatu majlis sehingga 
minyak harumnya sempat tercium oleh kaum lelaki, maka ia dicatat se- 
bagai wanita yang termasuk berzina.” (HR. Tirmidzi, Abu Dawud dan 
Nasa'i dengan redaksi yang sama) 


v2 Li wr 9 c Na. 
1. £ Ti DL aa . ” 2 tu | Wan 2 


535 





( - “tr. Ie Lap” PI Pu Las Pa Ps 
Tea 2G IT 2 MEN AS! Ca 
ai: P3 . PRA 


AN cup Kede A91 
Aha Siksa AE Di BOY 


3 La. 


Haa aa 23 03 


1 Pata aa PSP 
As. solya wiola, sa Sola : “as 


1015. Dari Ubaid ibnu Ka'ab katanya: ”'Pada suatu hari Rasulullah 
saw pernah shalat subuh bersama kami. Setelah selesai shalatnya, maka 
beliau bertanya: ''Apakah si Fulan dan si Fulan ikut menghadiri shalat 
subuh bersama kami?” Jawab para sahabat: ””Tidak”. Sabda beliau: 
Sesungguhnya shalat isya? dan shalat subuh amat sulit bagi orang- 
orang munafikin untuk menghadirinya. Sungguh andaikata mereka tahu 
tentang keafdholan menghadiri berjamaah shalat subuh dan shalat isya”, 
niscaya mereka akan menghadiri kedua shalat tersebut, walaupun 
mereka harus merangkak diatas lututnya. Sesungguhnya shaf pertama 
adalah seperti shafnya para malaikat. Andaikata kalian tahu tent: 
keafdhalan berdiri di shaf pertama, pasti kalian akan berebut Ap 
hadiri di shaf pertama. Sesungguhnya, shalat berjamaah dengan sese- 
orang, maka hal itu jauh lebih baik dari shalatnya yang dilakukan secara 
sendirian. Shalat berjamaah dengan dua orang jauh lebih baik daripada 
shalat berjamaah dengan satu orang. Demikianlah seterusnya, makin 
' banyak jumlah yang ikut shalat berjamaah, maka makin disenangi oleh 
Allah.” (HR. Dawud dan Nasa'i) 


15 PN PN CA PAN TA EPA a15 


- 


536 


(as, 52 AGAN , Ps Lx 
dam 3 BI BAY AA ESA 


AG. Ala Sa AA ig 


TN 
N 
TN 
N 
N 
. 


1016. Dari Abu Darda' katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
?”Tidak suatu dusun yang penduduknya tiga orang kemudian tidak di- 
dirikan shalat berjamaah di dusun itu, niscaya syaitan akan menguasai 
mereka. Karena itu budayakanlah berjamaah, sebab kambing yang ter- 
pisah dari gembalanya akan jadi mangsa serigala.” 

(HR. Achmad, Abu Dawud dan Nasa'i) 


pu at L ” 3 1 Lag : . 
Stadio Kg Pena Ra Sh Lgu 
2, Ay PT LL .. 
3815 lol, c ba Ih EK 2 « NAN, Sp 


1017. Dari Ibnu Abbas katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
Barangsiapa yang mendengar suara adzan sedang ia tidak terhalang 
oleh suatu udzur kemudian ia tidak menghadirinya, maka shalatnya 
tidak akan diterima.”' Tanya para sahabat: ”'Kiranya udzur apa yang 
menghalanginya?” Sabda beliau: '' Takut dan sakit.” 

(HR. Abu Dawud dan Daraguthni) 


Ta 2 Pal kanan LAI PERAN AN 
0 Jasa 


e meta F5 
laa sai 7 At Ia AGAN 3 
1. « s3 ala. Hila Saya SAI ola, « ISL 


BRA 


- Oa 


537 


1018. Dari Abdullah ibnu Argam katanya: ''Aku mendengar Rasu- 
lullah saw bersabda: "Jika seorang muadzdzin telah igamah, sedangkan 
salah seorang dari kamu masih berada di dalam kakus, maka dulukanlah 
buang hajatnya.” (HR. Tirmidzi, Malik, Abu Dawud dan Nasa'i dengan 
redaksi yang sama) 


Ba ale. KS NA 
NU P1 CAGAAT PADA TE SIkas, 
2... AG 


aye 2. SEN Gen an AE 3 
das Ot SB Gia Ser 3 ES 
Ka ahad ola, Ia en Ne ALA 


1019. Dari Tsauban katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Ada tiga perkara yang tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk 
melakukan salah satu daripadanya. Tidak dihalalkan seorang menjadi 
imam kemudian ia berdo'a hanya untuk dirinya sendiri tanpa mendo'a- 
kan para ma'mumnya. Dan jika sampai ia melakukan hal itu berarti ia 
telah mengkhianati mereka. Tidak dihalalkan seorang untuk melihat 
ruang dalam rumah seseorang, sebelum ia minta izin dari si pemilik 
rumah, dan jika ia sampai melakukannya, maka ia telah berkhianat un- 
tuk pemilik rumah. Demikian pula tidak dihalalkan seseorang untuk 
shalat sedangkan ia menahan diri dari buang hajat besar ataupun kecil.” 
(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dengan redaksi yang sama) 


1 Turi age sa 


3 Las 73,0 
Taat KA gor dea « ORY5 allah yi 


1020. Dari Jabir katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: ”'Ja- 
ngan kamu mengakhirkan shalat disebabkan karena makan ataupun ke- 
perluan lainnya.” 


538 


SNN, 

PASAL KETIGA 
BEA Aa PE AEng Tii KSENA 
HO Ba NS, Sassi BEDA AS 
ale Ai aan s3 SA an 
Re: JAN SIA SN ita eh Sa nak 
aa Ona PAN AN 
36 bee : ah pan YAI 
x Nee nara pe Ang — 
aa dosen tes wal 
ae ne Ob ha ae (GRAM 
GE KE IG, 43333. Lapang 
JAS BAY AG Karun 
Sang GE IN ISA 2 333 KMGA 
.huada 


1021. Dari Abdullah bin Mas'ud katanya: ”'Dulu di masa Nabi saw 
tidak seorangpun dari kami yang absen untuk menghadiri shalat ber- 


539 


jamaah kecuali seorang munafik yang benar-benar telah dikenal ke- 
munafikannya ataupun seorang yang sedang sakit. Adakalanya seorang 
yang sakit masih berusaha menghadiri shalat berjamaah dengan dibantu 
dua orang lelaki. Sesungguhnya Rasulullah saw telah mengajarkan ke- 
pada kami berbagai petunjuk. Termasuk salah satu dari petunjuk adalah 
menghadiri shalat berjamaah di masjid. Dalam riwayat lain disebutkan 
bahwa Nabi saw bersabda: ''Barangsiapa yang kelak di hari kiamat ingin 
bertemu dengan Allah sedang ia dalam keadaan Islam, maka jagalah 
shalat lima waktu tepat pada waktunya. Sesungguhnya Nabi saw telah 
banyak memberikan petunjuk pada kami, salah satu petunjuk dari be- 
liau adalah menghadiri shalat fardhu berjamaah. Andaikata kalian se- 
lalu melakukan shalat di rumah kalian masing-masing, maka berarti 
kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi, dan andaikata kalian telah 
meninggalkan petunjuk Nabi, maka berarti kalian telah sesat. Tidak 
seorangpun yang menyempurnakan wudhunya kemudian ia menghadiri 
shalat berjamaah di masjid, melainkan Allah akan mencatat setiap 
langkah yang ia langkahkan dengan satu kebajikan dan akan dinaikkan 
satu derajat dan akan dihapuskan satu dosa. Dulu pada zaman Nabi saw 
tidak seorangpun dari kami yang absen dari shalat berjamaah kecuali se- 
orang munafik yang benar-benar telah diketahui orang tentang kemu- 
nafikannya. Dan adakalanya seorang yang sakit, maka ia berusaha 
menghadiri shalat berjamaah walaupun ia harus dibantu oleh dua orang 
untuk sn sampai di shaf.” (HR. Muslim) 


C3 Ag 


PIK: STANG 8 AMA 
Lg slah 2ha BA? AANG AAN Da 2 IL 


ad 
Han MA TE Yan NATA 0 £ 3G 


1022. Dari Abu Hurairah katanya: ”Nabi saw pernah bersabda: 
” Andaikata aku tidak khawatir bahwa di setiap rumah ada kaum wanita 
dan anak-anak kecil, pasti akan aku perintahkan orang-orangku untuk 
membakar rumah-rumah yang kaum lelakinya tidak ikut berjamaah 
shalat isya? bersamaku.” (HR. Achmad) 


540 


Slam pa KR Aap 


TAS 2g 


ed SN Ah TN pra ami 3 KS 


1023. Dari Abu Hurairah katanya: ''Nabi saw pernah bersabda: 
” Jika kalian telah berada dimasjid, maka ketika adzan telah didengung- 
kan, jangan seorangpun dari kalian keluar dari masjid kecuali jika ia 
telah melakukan shalat berjamaah”. (Hr. Achmad) 


Teen Ta de aa 7 CAdb Je ala - ' ye 
IS es perna SAS (&, Aa 


dam AS P Car 


1024. Dari Abu Sya'tsa-i katanya: ''Pada suatu hari ketika Abu 
Hurairah melihat seseorang keluar dari masjid setelah adzan didengung- 


kan, maka ia berkata: ”'Sesungguhnya orang ini telah melanggar petun- 
juk Abu Oasim (Nabi saw)”. (HR. Muslim) 


9J 2 "ah NP 
AL A33 IE IE Asal Sr Yo 


t Sa yi JAN SM AA ARA Ps nan TS 


MA Bea BEN 5 Ia Kur 

1025. Dari Utsman bin Affan katanya: "Rasulullah saw telah ber- 
sabda: ”'Barangsiapa yang mendapatkan adzan ketika ia di masjid, ke- 
mudian ia keluar dari masjid bukan dikarenakan oleh suatu udzur dan ia 
tidak kembali lagi untuk menghadiri shalat berjamaah, maka ia adalah 
seorang munafik.” (HR. Ibnu Majah) 


At 


. 


A Seri KS SEN Ae Kere Ia ya 


541 





7, “1 ' pt PP 2 P3 P3 #5 2& ,, 
SN EN AL 123 ATASAN NA Gp 
abal ola, 


1026. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: ''Nabi saw telah bersabda: 
Barangsiapa yang mendengar suara adzan lalu ia tidak mendatangi 
shalat berjamaah di masjid, maka shalatnya tidak sempurna kecuali Jaka 
ada udzur yang menghalanginya.” (HR. Daraguthni) 


an 494 2 aa . L a72 

ASASI ulat Jb. Ps SA MUSI dy 

II Ag ora Par ra Pa SA 

Araban adista: ISA Ya PA 5. daa AA 315 
NG 23 #. F 


Ke IA Bap BLS) saga 6 
Ah 2gb slolas AT aa 1 


1027. Dari Abdullah bin Ummi Maktum bahwasanya ia pernah ber- 
kata pada Rasulullah saw: '” Wahai Rasulullah, di kota Madinah banyak 
binatang melata dan binatang buas. Aku adalah seorang yang tidak 
dapat melihat, karena itu bolehkah aku tidak menghadiri shalat ber- 
jamaah?” Sabda beliau: '' Apakah engkau masih dapat mendengar suara 
adzan?” Jawab Abdullah: '"Ya”'. Sabda beliau: ''Kalau engkau masih 
dapat mendengar suara adzan, maka engkau tidak boleh meninggalkan 
shalat berjamaah?'. (HR. Abu Dawud dan Nasa'i) 


an “Ig 


Tanah MILK Jaye: at AA Ae YA 
APN A3 PLAN Ia ET ORA 


Pd 


BO EP AN AE SAYA AN NILn 3 ae 


" — 


1028. Dari Ummu Darda' katanya: ''Pada suatu hari ketika Abu 
Darda' masuk ke rumah dengan wajah murka, maka aku tanya: ”' Apa 


542 


yang « »nyebabkan engkau murka?” Kata Abu Darda': ''Demi Allah, 
sungguh aku tidak tahu sedikitpun tentang urusan umat Muhammad 
saw, hanya saja untungnya mereka masih mengerjakan shalat semua- 
nya.” (HR. Buchari) 


ASIA Asy Ie Ka YNA 


NA AA aa AE 33 Ai 
na BG NA -X Gea Bri sa 1 


» Gn 


3 WAE Ga MAS. Ja aah 
raw Ka . FI ASI CRANI 
MAS - Hai ka 3 23 ala Aa 


1029. Dari Abu Bakar bin Sulaiman ibnu Abi Hatsmah katanya: 
”Pada suatu hari Umar ibnul Khaththab tidak mendapatkan Sulaiman 
menghadiri shalat subuh. Ketika Umar hendak pergi ke pasar, maka 
Umar mampir ke rumah Sulaiman yang ada di antara masjid dan pasar. 
Ia bertanya pada Syifa' Ummu Sulaiman: ''Mengapa aku tadi tidak me- 
lihat Sulaiman ikut shalat subuh?” Kata Syifa': ''Ia semalam meng- 
habiskan waktunya untuk beribadah sehingga ia tidak dapat bangun 
subuh?. Jawab Umar: ''Sesungguhnya, jika aku menghadiri shalat 
subuh berjamaah, maka hal itu jauh lebih aku senangi daripada jika aku 
beribadah semalam suntuk”. (HR. Malik) 


La Ian dana 2... 
MERASA Peak CNN PA MA AI 


. "Sa 6 BAG Pe, P tag 


1030. Dari Abu Musa Al-Asy'ari katanya: '"Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Dua orang atau lebih, maka hal itu telah diperbolehkan un- 
tuk shalat berjamaah”. (HR. Ibnu Majah) 


543 





ea 1 ? 23 2 a23, 
aon AAS Ho ANUS Of 25 
RAGU Aa Pe CET 
c ». - ta Iu, - 
Besisa Tn Ala IN IE $$ aa 


La 


NErAR ra Jati 5 “1 Gpalsak! Gal 1 Tae 3 “gi 


1031. Dari Bilal ibnu Abdullah bin Umar dari ayahnya katanya: 
Telah bersabda Rasulullah saw: ”'Janganlah kalian melarang kaum 
wanita untuk menghadiri shalat berjamaah di masjid, jika mereka telah 
minta izin pada kalian”. Kata Bilal ibnu Abdullah: '”Demi Allah, tentu 
kami tidak akan memberi izin pada mereka.” Mendengar ucapan putra- 
nya itu, maka Abdullah ibnu Umar berkata: '' Bagaimana engkau akan 
melarang mereka sedangkan Rasulullah saw memberi izin pada mere- 
ka?” 


TARUNA ATT TP CP PA AL INTA ORI 
Al pns Oi Ja Ba EStas TA VA 


2 0 73 al Aa Sala. Ia Hand (4 Aek 6 


1032. Dalam riwayat Salim dari ayahnya katanya: ”' Pernah Abdul- 
lah ibnu Umar marah kepada Bilal putranya dengan marah yang belum 
pernah aku lihat ia marah seperti itu. Kata Abdullah ibnu Umar: ” Kalau 
Rasulullah saw membolehkan kaum wanita untuk menghadiri shalat ber- 
jamaah di masjid, mengapa engkau akan melarang mereka?” 

(HR. Muslim) 


“ £ Pa P3 Lv a53, 
Au 22 “ M1 AA LP 
, - PENA | LELANG aa 55 
Ag. Ja 1 Ls VE SR Y BA, 
Pa AA A4 Na 


IM ANA GARA MUG 


544 


P Latearaa -. 


PELTITKUN Jas Mae 5 TEKAN KS Klas Sg 
2 Oa he DNA Fi (As 


1033. Dari Mujahid dari Abdullah ibnu Umar katanya: ''Nabi saw 
pernah bersabda: ”' Jangan ada seorangpun yang melarang istrinya untuk 
megnhadiri shalat berjamaah di masjid.” Kata Bilal ibnu Abdullal ibnu 
Umar: ''Kami tidak akan memberi izin pada mereka untuk menghadiri 
shalat berjamaah di masjid." Mendengar ucapan putranya itu, maka 
dengan nada marah Abdullah berkata: '' Mengapa engkau berani menan- 
tang apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw?” Maka sejak saat itu 
Abdullah ibnu Umar tidak mau berbicara lagi dengan putranya itu sam- 
pai menjelang hari wafatnya.' (HR. Achmad) 


545 





Pa - 
BEM BAU Bm - 
- 


3 Haa Arga 3 
BAB MELURUSKAN SHAF . 


ad Ta Kent 
& AS & 


PASAL PERTAMA 


#0 


BAK SI KETS Nate 
“5 PP Ted Ui TN A19 2 5 sy 
3 Yadi Wa Sau Naa Ciee Pet 


PNP 


En K3 PRA Gigi keatakU 


SEA A3 3 MAAN Ia Gan ai 
PP, Ken EP 
2 Phuaola, "Alaran Ns, 


1034. Dari Nu'man bin Basyir katanya: '"Biasanya sebelum ber- 
takbir, biasanya Rasulullah saw meratakan shaf-shaf kami sampai seper- 
ti diratakannya anak panah di tempatnya tinggi kelihatan sudah bersatu. 
Kemudian pada suatu hari ketika beliau hendak bertakbir, maka beliau 
melihat salah seorang dari kami dadanya agak menonjol ke depan. Sab- 
da beliau: '' Wahai hamba Allah, luruskanlah shaf kalian agar Allah 
tidak mencerai beraikan pendapat kalian.” (HR. Muslim) 


PRIA ATA Kak PITA IE ISS I-Yo 
PA Ya Jan? £ a.. f- Hal 2 - 
1G, Lama JT (krn . Ga 


- Ai 5 


“ wi Pr sb LA “3zl v 


Pur L 


546 


1035. Dari Anas katanya: ?'Ketika telah diigamatkan shalat, maka 
Rasulullah saw menghadapkan wajahnya kepada kami seraya bersabda: 
Ratakanlah serta luruskanlah shaf-shaf kalian, sesungguhnya aku 
dapat melihat kalian dari belakang punggungku'”. (HR. Buchari, demi- 
kian pula dalam riwayat Muslim disebutkan: ?”'Luruskanlah shaf-shaf 
kalian, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggung- 
ku”). 


(TP -£ ANEUK Ie TX " Fiat 
Naa Sg ka AA la MTA ATA HUTAN 


21. S5 Rn ena 


kejar SONG 33 63 ga Wan 2 
BA lha" Ako kis K. rat 


1036. Dari Anas katanya: ””Telah bersabda Rasulullah saw: '”Rata- 
kanlah shaf-shaf kalian, sesungguhnya meratakan shaf merupakan salah 
satu rukun shalat.” (Muttafag ' Alaih. Dalam riwayat Muslim disebut- 


kan: ”'Sesungguhnya meratakan shaf termasuk syaraf kesempurnaan 
shalat.””) 


MGALA SK BAN Lada SA 
Ya 13 PA ag en 2 aa 


29 AAS 


Alir 2 3 Kingkah ari Peri Igakia 4 


ooh n P 33 3 5 5. Pad 
(Ob: 3 ag Ha KeseA Pan: 
daa ola naa 


1037. Dari Abu Mas'ud Al-Anshari katanya: ”'Pernah Rasulullah 
saw memegang pundak-pundak kami seraya berkata: ” Luruskanlah 
shaf-shaf kalian dan janganlah saling berbeda agar hati kalian tidak sa- 
ling berbeda, hendaknya orang-orang yang ada di belakangku adalah 
orang-orang yang mengerti dan luas pandangannya. Selanjutnya dibo- 


547 





lehkan orang-orang yang setelahnya.” Kata Abu Mas'ud: ''Kini kalian 
telah banyak berbeda.” (HR. Muslim) 


eh 92 95 


dn Ika aus LEE Pagi S5 YA 
M3 333 saga 2 al, jala 
Pu s CM! HA - Eks AK & ra 


1038. Dari Abdullah ibnu Mas'ud katanya: '"Telah bersabda Rasu- 
lullah saw: ''Hendaknya orang-orang yang berada di belakangku adalah 
orang-orang yang mengerti dan luas pandangannya. Kemudian orang 
yang dibawah mereka dan seterusnya. Dan jauhilah keramaian seperti 
yang dilakukan oleh orang-orang di pasar.” (HR. Muslim) 


ENG dina: js ASN NYA 


Aa Mae » ATP pa KA, 3g 


Te Gea Ea 23 NY Apa , 
obaya Badan Pad. Rayon « 
Ag De 

1039. Dari Abu Said Al-Khudri katanya: "Ketika Rasulullah saw 
melihat sahabat-sahabatnya berdiri agak jauh dari beliau sebelum shalat, 
maka sabda beliau: ''Majulah kalian dan ikutilah aku dan hendaknya 
orang yang dibelakang kalian mengikuti kalian. Sesungguhnya senan- 
tiasa suatu kaum selalu mundur sehingga Allah menjadikan mereka 
mundur.” (HR. Muslim) , 


aa (ae AG NAN 25 
aah Dig Aa N rep BU Per ur 
CE ME IN LEE IS 


548 


2 Ja -£ 


Sia ANN at Alat 
“kata dy, an NN 


1040. Dari Jabir bin Samurah katanya: ”'Pada suatu kali ketika Ra- 
sulullah saw melihat kami berkumpul sekelompok demi sekelompok, 
maka beliau bertanya: ''Mengapa aku lihat kalian duduk sekelompok 
demi sekelompok?” Dilain kesempatan ketika beliau keluar kepada 
kami, beliau bersabda: ''Maukah kalian berbaris seperti berbarisnya 
para malaikat dihadapan Tuhannya?” Tanya para sahabat: ''Bagai- 
mana cara berbarisnya para malaikat, wahai Rasulullah?” Sabda beliau: 
”Biasanya mereka meratakan dan merapatkan shaf pertama lebih dulu, 
Bemugan shaf-shaf selanjutnya.” (HR. Muslim) 


4 2 boke ke ae Ap gmn SES. Ng MT "MUA 
# o Pa Pen Ra 25 Ti 0gp et 
na 19 « 3.33 AI ID 2 


Pra A3 2 NIA TP 


1041. Dari Abu Hurairah katanya: '”Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Sebaik-baik shaf kaum lelaki adalah yang terdepan dan seburuk- 
buruk shaf kaum lelaki adalah yang terbelakang. Sebaik-baik shaf kaum 
wanita adalah yang terbelakang dan seburuk-buruk shaf kaum wanita 
adalah yang terdepan.” (HR. Muslim) 

Ag 


ae S 


PASAL KEDUA 


549 


“3 | , 
Ba dun 
289 ONolay «DAK 


1042. Dari Anas katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Ratakan dan rapatkan shaf kalian. Demi Tuhan yang memegang jiwa- 
ku di tanganNya, aku lihat syaitan dapat masuk dari celah-celah shaf 
kailan sebagaimana masuknya anak kambing.” (HR. Abu Dawud) 


(dal SRS AA AT NE Ah Lp 


KE ng KK aa 


- Sebotol, Tua aa 


1043. Dari Anas katanya: ”"Telah bersabda Rasulullah saw: ''Sem- 
purnakanlah shaf yang pertama, kemudian shaf-shaf berikutnya. Ada- 
pun jika ada yang sempurna jumlahnya, maka hendaknya pada shaf 
terbelakang.” (HR. Abu Dawud) 


Pa JL 0 


sena TAN A JB. Hain rn £2 
GAIB Sg Nan Lan 


AA 


Gates aa ba AN gi ba BISA 
. kode Ela Aa) Ta AP 


1044. Dari Al-Barra' ibnu 'Aazib katanya: ?' Rasulullah saw pernah 
bersabda: "Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya akan bershala- 
wat pada orang yang ada di shaf pertama. Tidak ada suatu langkahpun 
yang disenangi Allah lebih daripada langkah seseorang yang menuju 
pada shaf shalat.” (HR. Abu Dawud) 


2 2, 


La 


Kn GS 


AN 
& 


- 550 


pa 


2 ala G Gan AKSES Kane 


. Dg 


1045. Dari Aisyah r.a. katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
"Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya bershalawat kepada orang- 
orang yang berada di shaf-shaf bagian kanan.” (HR. Abu Dawud) 


d c PL 10 
AN ep ara : SIA KANAN 41 
Leg , , v ba? CP 
(S « Ng BI C3, lagi EP aa by ” 
Pt B5. ola “ . 
1046. Dari Nu'man ibnu Basyir katanya: ”'Biasanya sebelum ber- 


takbir Rasulullah saw meratakan shaf-shaf kami hingga rata. Jika shaf- 
shaf kami telah rata, barulah beliau bertakbir. (HR. Abu Dawud) 


PERANAN MAH Ai 5 

Ma GE, — WI, ara Batas 
pre PPN 

“285 ga ola, K2 Ba 


1047. Dari Anas katanya: ''Biasanya jika hendak shalat, maka Ra- 
sulullah saw menoleh kesebelah kanan seraya berkata: ''Rapikan dan 
ratakan shaf kalian”. Demikian pula beliau menoleh ke kiri seraya ber- 
kata: ''Rapikan dan ratakan shaf kalian.” (HR. Abu Dawud) 


S, 


c j - 
CAN, aa Penang Ta 3 . 
KAA Kol ga JB IE SEA SN 


. 2: Lap R4, 71 - 
Salah lay BIA SK SS 


- ” 


551 


1048. Dari Ibnu Abbas katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Sebaik-baik orang dari kalian adalah orang-orang yang paling mudah 
meratakan shafnya'. (HR. Abu Dawud) 


2 En 
: CHI Leni & 


.PASAL . KETIGA 


(Neta S3 Kate Ha In KE PP 111 
re haus NA IA laa 


. ag @lola, Sh aan 3 4 Kal : 


1049. Dari Anas katanya: '"Nabi saw pernah bersabda: ”'Ratakan- 
lah barisan kalian (3 kali). Dan demi Tuhan yang memegang jiwaku di 
tanganNya, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakangku se- 
begsiman aku Pase melihat sesuatu dari depanku.” (HR. Abu Dawud) 


sa Kepo Ta LSI UM hb, 

BALE SN EA IT SIG 

p an AG GILA AA An He ks 

Aa duta “JB. Mg Ala Y 
ANN, anita LAN SEN aelp Ga Sak 

PAMA CAP UTY KAN IPAR TENAA ANTP & 


Fa 


Kg MA bad. Kas. bg 
Sia KK KASI MEA B3 - JO LL 
, Aoa, PERANAN Ari ee 


552 


1050. Dari Abu Umamah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: "Sesungguhnya Allah beserta para malaikatNya bershalawat ke- 
pada mereka yang berada di shaf pertama.” Tanya para shahabat: 
? Wahai Rasulullah, apakah Allah dan para malaikatNya juga akan ber- 
shalawat kepada orang-orang yang ada di shaf yang kedua”'. Sabda be- 
liau: ''Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya akan bershalawat ke- 
pada orang-orang yang berada di shaf pertama.”' Ketika para sahabat 
mengulangi pertanyaannya untuk yang kedua kalinya, maka Rasulullah 
saw tetap mengatakan bahwa Allah dan para malaikatNya akan bersha- 
lawat pada orang-orang yang ada di shaf pertama. Ketika para sahabat 
mengulangi pertanyaannya untuk yang ketiga kalinya, barulah Nabi ber- 
sabda: ”' Demikian pula Allah dan para malaikatNya akan bershalawat 
kepada orang-orang yang berada di shaf kedua.” Selanjutnya beliau ber- 
sabda: ”'Luruskanlah barisan kalian, rapatkan bahu-bahu kalian dan 
istilah semua shaf-shaf yang kosong. Sesungguhnya aku lihat syaitan 
dapat masuk diantara shaf-shaf kalian yang kosong sebagaimana 
masuknya anak kambing yang kecil.” (HR. Achmad) 


- Dae ana IG Ja. BAN 01 
2 Ketan AN KN Gaagt Yaa 
AAN Mah SEP BG, KAS al 
ago gl lay dal Malah dalan 313 MUA 1G 


10S1. Dari Ibnu Umar katanya: ''Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Luruskan dan rapatkanlah barisan/shaf kalian, istilah celah-celah yang 
kosong dan janganlah engkau biarkan ada celah-celah yang kosong un- 
tuk dimasuki syaitan. Barangsiar a yang menyambung shaf, maka Allah 
akan menyambung rahmatNya dan barangsiapa yang memutuskan shaf, 
maka Allah akan memutuskan rahmatNya.”' (HR. Abu Dawud) 


“- TO L aa , one 2 na -, 5 T 5, 
“9 PMT Papa Is Ja pal 101 
Ha Ia. LA 


- 20 gelolayu- TETAp neng “" M ng 


553 





1052. Dari Abu Hurairah: ””Telah bersabda Rasulullah saw: ”Jadi- 
kanlah imam tepat di tengah dan rapatkanlah celah-celah shaf yang 
masih kosong.” (HR. Abu Dawud) 


& al 2g Oa Ton na Lor 
KIE IN dn LNG 1 Aa 
585 glola, « AE Ah 


1053. Dari Aisyah r.a. katanya: ”"Telah bersabda Rasulullah saw: 
Tidak henti-hentinya suatu kaum mundur dari shaf pertama sehingga 
Allah akan menjadikan mereka mundur kedalam api neraka.” 

(HR. Abu Dawud) 


4 
- Pan ma 


0 (3 Pa 2 7, ka Ar. 
Sena Asta Ii Ka A3 na 
“4 . 31 Pa Tan Uu “7 
AA ka 33 AE Odoxg NAN tr 
- . ' “ “. 

: 2 & Sutan SMA Na 293 gl. Sheila. Arlole, 
1054. Dari Wabishah ibnu Ma'bad katanya: ”'Pada suatu kali ke- 
tika Rasulullah saw melihat seseorang shalat dibelakang shaf secara sen- 

dirian, maka Nabi saw menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya”. 


(HR. Achmad, Tirmidzi, Abu Dwaud. Dan dikatakan oleh Tirmidzi 
bahwa hadits ini adalah hadits hasan) 


554 


LG, 
BAB TEMPAT BERDIRI 
KETIKA SHALAT BERJAMAAH 


SI ,u 


SY | Si 2 
PASAL PERTAMA 


TAN TAP In £ Lagi sa, ol WEI. 00 
2A ANN Tag Ala ti Keras 
Done, FN ah Bean 

Anita ENG 

1055. Dari Abdullah ibnu Abbas katanya: ''Pada suatu malam 


ketika aku bermalam di rumah bibiku Maimunah, maka aku ikut shalat 
malam bersama Rasulullah saw. Ketika aku berdiri di sebelah kiri 


beliau, maka beliau memegang tanganku dari belakang punggungnya 
dan aku dipindahkan ke sebelah kanannya.”” (Muttafag 'Alaih) 


kg - 
7, 
YA 1 


Hak? ala aa Ii AA 61 
AG SATA Phat 3 C2 AA 
AAS Pe 
CAR AE 3 IE Maa Kh MU 


ra ML ni ga 


555 


1056. Dari Jabir katanya: ”'Pada suatu kali ketika Rasulullah saw 
shalat, maka aku datang menyusul di sebelah kirinya. Rasulullah saw se- 
gera memegang tanganku dan menyeretku ke sebelah kanannya. Ke- 
mudian ketika Jabbar ibnu shakhar berdiri di sebelah kiri beliau, maka 
beliau memegang tangan kami berdua kemudian beliau mendorong kami 
ke belakang beliau.? (HR. Muslim) 


” : 


SI G3 (au Kar Ba KE AG 8OV 


cd 


ol AE We Ae tus 


1057. Dari Anas katanya: ''Pada suatu kali aku dan seorang anak 
yatim -yang ada di rumah kami- ikut shalat dibelakng Nabi saw, sedang- 
kan Ummu Sulaim ikut shalat dibelakang kami.” (HR. Muslim) 


& J z - “$ 
4 PANAI Ka ta, DANSA ar. 0A 


LA Et Oh Fr 
SAS SUN A GG de10E ga IG AL 


P3 | LL 
1058. Dari Anas katanya: ”'Ketika Rasulullah saw shalat di rumah 


kami, maka beliau menjadikan aku di sebelah kanannya dan menjadikan 
ibuku di belakang kami.” (HR. Muslim) 


1 BEN in Skala oa 

KN At Allen KIAT: 283 

ta Kl Sit Jas Lae PA ANA KNAEF 
token, Ka 


Tan 


1059. Dari Abu Bakrah bahwasanya, ketika ia datang pada Nabi 
saw, yang ketika itu beliau sedang ruku', maka Abu Bakrah segera ikut 


556 


ruku' sebelum sampai di shaf. Kemudian ia berjalan sampai di shaf. 
Ketika hal itu diberitahukan kepada Nabi, maka beliau bersabda: 
”Semoga Allah menambahkan rasa perhatianmu, tetapi janganlah 
engkau ulang lagi perbuatanmu seperti itu.” (HR. Buchari) 


Neni! 1 WTA 


PASAL KEDUA 


3 hn spa 


MR dolan SA BA YG Hae seh “& 
ka Pa Pn s5. 
- BA ola. 6 TN 3 EK (STS Sta 
1060. Dari Samurah bin Jundub katanya: ?' Rasulullah saw menyu- 
ruh salah seorang dari kami untuk menjadi imam jika jumlah kami ber- 
tiga.” (HR. Tirmidzi) 


Bye "pa pelak 3 aa A “N 


a yg 16.9 Kera par 
Rx le Asha ak 3 Patah 3 se 
. ue a10 “9 43) yL an” Ta RP 
LA d6 ta Ark kena 
sa Sha da Tn dna DN bau Nan 2 PA 


. fa. “hg , 'z IT 
jE PO Ep Ardan SI akang an 2g | 
- - a03 2 ola « Se Gl EA KATA ME 
1061. Dari Ammar bin Yasir bahwasanya, ia pernah menjadi imam 
ketika ia berada di kota Madain. Pada waktu itu Ammar shalat diatas 
sebuah tempat yang agak tinggi, sedangkan para ma'mum berada di 


bawahnya. Melihat hal itu, maka Hudzaifah segera menarik kedua 
tangan Ammar dan menurunkannya dari tempat yang agak tinggi itu 


557 





dan Ammarpun menurutnya. Setelah selesai shalatnya, maka Hudzaifah 
bertanya pada Ammar: ”'Tidakkah engkau mendengar sabda Rasulullah 
saw bahwasanya, jika seseorang mengimami suatu kaum, maka jangan- 
lah ia berdiri diatas tempat yang lebih tinggi dari mereka?” Jawab Am- 
mar: ''Karena itulah aku mengikutimu ketika engkau tadi menarik 
kedua tanganku.” (HR. Abu Dawud) 


beb Aa IL, Sd Nai Set 
AI ata Or AL Ka SE Sab: Ie. Ig 
ia busa Kentot 


Ha 


B3 ANE 8 53 ek ea 
LS 13 ra Penta y ai Ol 
per AN S5, 5 A: La Jaket 


Ge) Ny Lan, 3 
2 es Ai A Ka: F. TN Ha ERA Ya “ 
. ag - Ha Pa tea Pa Leah -. :3 

2 Ie 2: ADF ap: 


Er 


5 - ROA sala NT Ade gan CAR Kal 
DA AAA SAT Y KASN MAAN APA CURANG 
« AK 


1062. Dari Sahal bin Sa'ad As-Saidi bahwasanya, ia pernah ditanya: 
” Dari apakah mimbar Rasulullah saw dibuat?” Jawab Sahal: ''Mimbar 
Rasulullah saw dibuat dari kayu yang diambil dari sebuah hutan. Mim- 
bar beliau dibuat oleh seorang lelaki putra salah seorang wanita hamba 
sahaya Rasulullah saw. Setelah mimbar Rasulullah saw selesai, maka be- 
liau saw melakukan shalat diatas mimbar, sedangkan para ma'mum. 
shalat dibawah beliau. Pada mulanya beliau menghadap kiblat, kemu- 
dian beliau bertakbir. Setelah membaca surat, maka beliau ruku' dan 
para ma'mum yang ada dibelakang beliau ikut ruku”. Ketika beliau dari 
Truku' dan berdiri tegak, maka para ma'mum pun ikut menirukan apa 


558 


yang dilakukan oleh beliau. Kemudian beliau turun dan melakukan su- 
jud diatas tanah. Kemudian beliau naik kembali diatas mimbar dan me- 
nyempurnakan rakaat selanjutnya seperti yang beliau lakukan pada 
rakaat yang pertama. Setelah selesai shalatnya, maka beliau menghadap 
pada kami seraya bersabda: ?” Wahai manusia, sesungguhnya aku laku- 
kan yang sedemikian itu agar kalian dapat melihat dan mencontoh cara 
shalatku.” (HR. Buchari dan Muslim) 


- ” TN 2 , 3.7-9 , az PP AU POP 
In ENG ala duo AP AI ea NA 
Pad TAN KRL PAN TPA ATT Ta Pane 
205 lola. Bpeti gua de Sar ay Angan 
1063. Dari Aisyah katanya: ''Pada suatu kali Rasulullah saw pernah 


melakukan shalat di kamar beliau, sedangkan para ma'mum mengikuti 
shalat beliau dari belakang kamar beliau.” (HR. Abu Dawud). 


4 Ela, 


PASAL KETIGA 


NIP 90 Yeo 0 Key P 2... 
KIS Kes KIA NIG SEM ML SIR 


. aa s 2, 3 . 
Hi SEN BIA Maeda 
reuua .051 SS 25 ve 11 IRR Bat 
AAN PA TA TAI EA Ted DGN GLS 


“g 1. "£ oya 2, 
Last gl ola, udah Je bi AL, BN 


1064. Dari Abu Malik Al-Asy'ari katanya: ''Maukah kalian aku 
contohkan cara shalat Rasulullah saw?” Setelah dijawab: ''Mau'', maka 
ia mengatur shaf kaum lelaki di muka. Anak-anak kecil diatur di 
belakangnya. Setelah selesai shalatnya bersama mereka, maka ia ber- 
kata: '' Demikianlah cara shalat yang dilakukan oleh Rasulullah saw.” 
(HR. Abu Dawud) 


559 


Get Ka 


MELAYANG IE Mp 133 0 
Ag Inap AS bek bada ulas 
AE GAS SIS REA IM SU 


HA Eng Te ad. Lara an CU 
SA JB. dang, KE 


PN ra 


Aan: SE. KS, Kn 
Tum Sa SU La NE NAAA ISI 
ea 2 LN JB, adi 


EN 


1065. Dari Gais ibnu 'Ubbad katanya: ?”Ketika aku shalat di shaf 
pertama didalam masjid, maka ada seorang lelaki menarik aku dari be- 
lakang, kemudian ia menggantikan tempatku sehingga aku tidak dapat 
konsentrasi didalam shalatku. Ketika telah selesai shalatnya, aku dapat- 
kan bahwa yang menarik aku tadi adalah Ubay ibnu Ka'ab. Kata Ubay: 
Wahai anak muda, semoga Allah tidak marah padamu, sesungguhnya 
Nabi sawmenyuruh orang-orang yang lebih mengerti untuk berdiri di 
belakang beliau. Kemudian ia menghadap kiblat seraya berkata: ”' Demi 
Tuhan pemilik Ka'bah sungguh aku akan binasa ahlul 'agdi (tiga kali). 
Kemudian ia berkata: '”' Demi Allah, aku tidak memikirkan keadaan me- 
reka, tetapi yang aku pikirkan adalah mereka yang menyesatkan umat?”. 
Kataku: ””Wahai Abu Ya'kub, apa yang engkau maksud dengan ahlul 
'agdi?” J awabnya: Mereka adalah para penguasa.” (HR. Nasa'i) 


560 


BAB NN GM AM SHALAT 


PASAL PERTAMA 


N 


5 Pa, PU Da ane .. 
Ka KE KS ag IE SG. SEA 
4 ? Kai — Sa, ran 


(333 alas: ba PNG. 
Gta mak NE Aang IS Ear ena 
Ka ena Atma Ns 
Aa IN al ena Per 

Tadi Eh Eh Yan Aoa 


1066. Dari Abu Mas'ud katanya: ”'Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Yang lebih pantas untuk menjadi imam suatu kaum adalah seorang 
yang paling pandai membaca Al-Our'an, andaikata mereka semuanya 
sama pandainya, maka pilihlah yang lebih pandai tentang as-sunnah, 
andaikata mereka sama pandainya dalam as-sunnah, maka pilihlah yang 
terdahulu hijrahnya, andaikata mereka sama dalam hijrahnya, maka 
pilihlah dari mereka yang tertua usianya. Dan'janganlah seseorang men- 
jadi imam disuatu kaum yang diluar wilayahnya, kecuali dengan seizin 
imam yang ada di wilayah itu. Demikian pula janganlah seseorang 
duduk disuatu tempat kehormatan seseorang kecuali dengan seizinnya.” 
(HR. Muslim) 


Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: 
”Janganlah seseorang menjadi imam menggantikan. seseorang yang 
biasa mengimami keluarganya/kaumnya.”” 


561 





kont Ys, Nu KASI SAN 


KAP BIA IL Uu 


/ KA PE PAGE 15 All matah CN, 


1067. Dari Abu Said katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
”Jika suatu kaum berjumlah tiga orang, maka pilihlah satu dari mereka 
untuk menjadi imam, dan yang paling pantas dipilih untuk menjadi 
imam adalah orang yang paling mengerti bacaan Al-Our'an”. 

(HR. Muslim) 


ta, 


PASAL KEDUA 


z ta 2. PU ANN 
BLESS. ea IA 
TN Pata 


. asa ola - Perner 5 KEK 


1068. Dari Ibnu Abbas katanya: ””Telah berusaha Rasulullah saw: 
?Hendaknya yang adzan diantara kalian adalah orang yang terbaik budi 
pekertinya dan hendaklah yang menjadi imam diantara kalian adalah 
yang paling mengerti seni bacaan aan an”. (HR. Abu 5 


NS Hang bear said IA 


»£ / 2 


“ld Si AG Ya ERA AN 
Kanya Ob. Vera 
Selestaa erni Kal, KI 
Hee Fa ES Man ne Gak 
LI akta malah HE 


562 


1069. Dari Abu Athiyyah Al-'Ugaili katanya: ''Pada suatu hari : 
Malik ibnu Khuwirits - sahabat Rasulullah saw - berkunjung ke mushalla 
kami. Ketika sedang bercakap-cakap dengannya, maka tibalah waktu 
shalat. Ketika ia kami persilahkan untuk menjadi imam, maka ia meno- 
lak dan ia berkata: ''Sebaiknya pilihlah salah seorang dari kalian untuk 
menjadi imam dan aku tidak mau menjadi imam ditempat kalian, sebab 
aku mendengar Rasulullah saw bersabda: ''Barangsiapa yang berkun- 
jung pada suatu kaum, maka janganlah ia menjadi imam bagi mereka, 
hendaknya dipilih salah seorang dari mereka untuk menjadi imam”. 

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i) 


Kai 5 KEA NN: 
4 La 
- yah lola, Kana LA ag: 4 


1070. Dari Anas katanya: ””Rasulullah saw pernah menyuruh 
Abdullah ibnu Ummi Maktum seorang yang buta kedua matanya untuk 
menjadi imam menggantikan beliau.” (HR. Abu Dawud) 


Kere m5 Ie BAN 
38 Era NUN AN Ha Las. 


ANE AA KANG 
- LAI ita n 


1071. Dari Abi Umamah katanya: "Telah bersabda Rasulullah saw: 
Ada tiga orang yang shalatnya tidak melebihi dari telinga mereka: 
seorang budak sahaya yang melarikan diri sampai ia kembali, seorang 
istri yang semalaman menjadikan suaminya marah padanya dan seorang 
imam yang tidak disenangi oleh para ma”mumnya”. 

(HR. Tirmidzi, dan dikatakan bahwa hadits tersebut hadits gharib) 


563 


alel ks khan Toe Gn 
Mana Kota SE EA 


,- Sah an Mer aras ?.. Pa AA Kuta 
y TES SRI LAYANG 
dag 2 KA 2 Grid Se 


Ah Kena t AA 2: 63 STAN 


ea 2eb gl ola ,- ANT 


1072. Dari Ibnu Umar katanya: ”'Ada tiga orang yang tidak di- 
terima shalat mereka: Seorang imam yang tidak disenangi oleh para ja- 
maahnya, seorang yang shalat setelah habis waktunya, seorang yang 
memperhamba seorang yang merdeka.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu 
Majah) 


Kado. Ce TOKO 2 mena nge 
feel EA DAY na PAN LA AE 3 


SAS. 205 la Aa-lolah,. nedk C3 Ka 
£ "AA 


1073. Dari Salamah bintil Hurr katanya: ”'Telah bersabda Rasulul- 
lah saw: ''Termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda akan datangnya 
hari kiamat adalah bila telah ada suatu kaum disuatu masjid yang ber- 
lomba-lomba untuk menjadi imam, dikarenakan mereka tidak mempu- 
nyai seorang imam yang tetap.” (HR. Achmad, Abu Dawud dan Ibnu 
Hn | 


3 KENA IS 3 padat 
10 53 Gi K3 AN Peka “tt 


. 


TEA KN Pe ALar in par AS SAP 5 PK e 


-“ 


Pi 


564 


P SJ Sg . . j2 P . 
LEAN Pa PAI PAN MAN UUT 


” ". 


. Genio ANK 


1074. Dari Abu Hurairah katanya: "Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”' Diwajibkan bagi kalian untuk berjihad bersama setiap pemimpin. 
Baik ia seorang yang taat maupun tidak, bahkan meskipun ia pernah 
berbuat dosa-dosa besar. Diwajibkan bagi kalian untuk shalat dibela- 
kang setiap muslim, baik ia seorang yang taat maupun tidak, bahkan 
meskipun orang itu pernah melakukan dosa-dosa besar. Dan shalat itu 
diwajibkan bagi setiap muslim. Baik ia seorang taat maupun tidak, 
bahkan meskipun ia telah melakukan dosa-dosa besar.” (HR. Abu 


Dawud). 
aa 
AL 3 
PASAL KETIGA 


NN SEN AE Ja, TEKAN, 
KecaTEV Ya se, AU HAN 
LG Y GIE AS £ aan 2.641 1.3 

na ping SUK, PR gaes 
IG Aa33 LA baih Tah KALA al 
Ka na Bana ps 


Ca aa pe bhu als. Ke ea 
3 F Sg Puga KY Kelak KL, 


565 





SAI. Ke Na Kb ENI Pi 


Kis AG GG Kabag IS 5 SES 
AA se Gi Sa an 1 


“ , ,Jut 


AG TI Se aib. KAA IG Alas 
ta (wo 1 “ Ig 3 14 Naa 
Tea Ge itaa Ska ag ke 


jan 2 AS Tag SINGA ana 
Pu cad 9, .. 
Aa” It 3 BA : AG. ti 


1075. Dari Amru bin Salamah katanya: '”Ketika kami lewat di suatu 
mata air yang biasa disinggahi para kafilah yang lewat di daerah itu, 
maka salah satu kafilah ada yang membicarakan tentang keadaan Rasu- 
lullah saw, sehingga hatiku tertarik pada pembicaraan mereka. Pada 
waktu itu sebagian bangsa Arab menunda ke Islaman mereka sampai se- 
telah terjadinya penaklukan kota Makkah. Kata sebagian orang Arab: 
”Biarkan ia (Muhammad) menyelesaikan urusannya dengan kaumnya, 
jika ia menang berarti ia adalah seorang Nabi yang benar.” Setelah Nabi 
berhasil menaklukkan kota Makkah, maka setiap bangsa Arab ber- 
lomba-lomba untuk masuk Islam. Kata ayahku: ''Demi Allah baru saja 
aku datang dari seorang Nabi yang benar. Dalam suatu pesannya beliau 
memerintahkan kami untuk melakukan shalat-shalat fardhu pada 
waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan jika telah tiba waktu shalat, 
maka salah seorang dari kami diperintahkan untuk adzan yang lebih 
pantas dipilih menjadi imam dalam shalat adalah seorang yang paling 
banyak menghafal Al-Our'an”. Maka sejak saat itu aku dipilih menjadi 
imam, sebab aku termasuk salah satu dari mereka yang paling banyak 
menghafal Al Our'an. Ketika itu aku masih berumur 6 atau 7 tahun. 
Pada suatu kali ketika aku sujud, maka kain selendangku naik ke atas, 
sehingga salah seorang dari kaum wanita berkata: ''Mengapa kalian 
tidak mau membelikan kain yang cukup bagi imam kalian?” Maka me- 
reka segera memberikan pakaian bagiku dan hal itu membuat aku amat 
senang, belum pernah aku merasa senang seperti waktu itu.” 

(HR. Buchari) 


566 


32 Lehga 29 1S SE 
Akhi SN Wali BL ME EA VI 
Pa Me Una MA 
aa Bos AI Ia mai 
LAN Oa. . A JIN AS 33 


1076. Dari Ibnu Umar katanya: ”'Ketika para Muhajirin gelombang 
pertama tiba di kota Madinah, maka yang menjadi imam pada waktu itu 
adalah Salim maula Abu Hudzaifah, termasuk diantara mereka adalah 
Umar, Abu Salamah ibnu Abdul Asad”. (HR. Buchari) 


2321 


AU 
GS BSI Ia SAE 3 KV 
pi an "ye 29 RX Du 
ag DAS en op aa la 


KP Pe Pd - 
ha ar AP 293 san sa, SA 
5 - 
- bokavddan “ ata) Ag Nah 


A 


1077. Dari Ibnu Abbas katanya: '”Telah bersabda Rasulullah saw: 
” Ada tiga orang yang shalat mereka tidak diangkat keatas, walau hanya 
sejengkal dari kepala mereka. Seorang yang menjadi imam bagi suatu 
kaum sedang mereka benci padanya, seorang wanita yang semalaman 
dimarahi oleh suaminya, dan dua orang bersaudara yang sedang ber- 
selisih.” (HR. Ibnu Majah) 


561 


LA AA PD 
AYI Pel A 
BAB SEORANG IMAM 
HARUS MERINGANKAN SHALATNYA 
ta 


2 ASI LAI. 


PASAL PERTAMA 


(Pb 


5 Ko CNG Ia s NA BA KAA GA 3. Bat NYA 
TASYA 4 AE Kaban Ao 


2213 5s. 


Apa sa Kal Cg al BESI Ah Pp Hg 


1078. Dari Anas katanya: ''Belum aku shalat dibelakang seorang 
imam yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya dari Nabi saw. . 
Biasanya jika mendengar suara tangis anak kecil, maka beliau segera 
memperpendek shalatnya, karena khawatir kalau ibunya menjadi bi- 


Me gan 
Kue AN ANU Ss 3G aga a 
CABIN 3 23 533 Ih 


di Ka PA Ande, pkai 


“y 
2 ra Ola, 
1079. Dari Abu Oatadah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: 
?”Tadi ketika aku mengawali shalatku, aku ingin memperpanjang shalat- 
ku. Akan tetapi ketika aku mendengar suara tangis anak kecil, maka aku 
segera memperpendeknya, karena aku takut kalau ibunya menjadi 
bingung karenanya?”. (HR. Buchari) 


568 


Kuas Agu di daa SA Ie bapa Sah NA 
Aga Pa (aah SE en KERN IP 
PUG AL SS SANG 


1080. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: 'Jika salah seorang dari kamu menjadi imam ditengah suatu kaum, 
maka ringankanlah shalatnya, sebab diantara para ma'mum mungkin 
ada yang sakit, ada yang lemah dan adapula yang lanjut usia. Akan 
tetapi jika ia shalat sendirian, maka panjangkanlah sesukanya.” 
(Muttafag ' Alaih) 


z 
2.5 Ja Pa Md 25 3 


Jom Oa SA : ju og KP sea lv 


or Ig 


Pa Langen “aulia ag Ji 
aa BEN Iya 
Kan AA asa Laba 


Te un EN SL , ke Ka Sayan 


Aa gia HA Ge KIM 


1081. Dari Oais ibnu Abi Hazim katanya: ”' Aku telah diberitahu 
oleh Ibnu Mas'ud bahwa ada seorang laki-laki berkata pada Rasulullah 
saw: '"Wahai Rasulullah, demi Allah aku sengaja tidak ikut shalat-ber- 
jamaah shalat subuh di masjid kaumku, sebab imamnya memanjangkan 
shalatnya ketika ia menjadi imam.'” Mendengar laporanku itu, maka 
beliau amat marah ketika memberi nasihat kepada kami. Sabda beliau: 
”Sesungguhnya mengapa masih ada di antara kalian yang ingin menyu- 
litkan masyarakat, karena itu siapa saja yang menjadi imam pada suatu 
kaum, maka ringankanlah shalatnya, sebab di antara mereka ada yang 


569 


lemah, ada yang lanjut usia dan ada pula yang berkepentingan.” 
(Muttafag 'Alaih) 


Ie ale IGWAR TA Ia 222 NG NX 


KI Ai 3. KG KOJAN 1 SN Da ta 
Hajat daya 


1082. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Jika para imam benar dalam shalatnya maka kalian akan menda- 
patkan pahala, akan tetapi jika mereka tidak benar shalatnya, maka 
kalian akan tetap mendapatkan pahala sedangkan sedangkan dosanya 
akan ditanggung oleh mereka.” (HR. Buchari) 


1 in TAG 
PASAL KETIGA 


Bra 
—36 gen na Hg -1 


G6 AA apl. LAN tega IG : Sa 
PO RDKA WA , WA Pa . Gta 


1083. Dari Utsman ibnu Abil 'Ash katanya: ” Akhir perintah Nabi 
saw padaku adalah pesan beliau: ''Jika engkau menjadi imam disuatu 
kaum, maka ringankanlah shalatmu .” (HR. Muslim) | 
Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Rasululah saw menyuruh 
aku untuk menjadi imam bagi kaumku, maka aku katakan pada beliau: 
”Wahai Rasulullah, aku tidak ingin menjadi imam bagi kaumku, sebab 
hatiku selalu was-was bila aku sedang shalat. Mendengar laporanku itu, 
beliau menyuruh aku untuk mendekat pada beliau. Setelah aku men- 
dekat, maka beliau meletakkan telapak tangannya diatas dadaku, kemu- 
dian beliau menyuruh aku untuk berbalik dan beliau segera meletakkan 
telapak tangannya diatas punggungku, kemudian beliau bersabda: 
? Jadilah engkau sebagai imam bagi kaummu, barangsiapa yang menjadi 
imam bagi suatu kaum, maka ringankanlah shalatnya, sebab mungkin 
diantara mereka ada yang lanjut usia, ada yang sakit, ada yang lemah 
dan adapula yang mempunyai keperluan. Namun jika ia sedang shalat 
sendirian, maka ea shalatnya an 22 


aa An Pera Pantat an (G Kay: Ah Ng 
“Lai 293 (mun ena TAS Sa se 
1084. Dari Ibnu Umar katanya: "Rasulullah senantiasa menyuruh 


kami untuk meringankan shalat dan beliau pernah mengimami kami 
dengan membaca surat Ash-Shaffaat.” (HR. Nasa'i) 


571 





3 Aa, : .. 4 td 2 sira, JJ . 
Sp SEA aa LG, 
BAB SEORANG MA'MUM 
- HARUS MENGIKUTI SEORANG IMAM 
DAN HUKUMNYA MENDAHULUI IMAM 
3 KG PAP ed 
: WI Legah $ 
PASAL PERTAMA 
pa B2 CI LAI Kl A2 AO 
tks SA SEE sea NoE NA 
- et 2 AG Ne Pe Ana Le 
Man PO de DAU dal as JG II An anna 
sora Naa SA Ke ba “aa 100 PA 
PN Aas Aa AI AN SI 2 HS ea 
1085. Dari Al-Barra' ibnu 'aazib katanya: ”'Ketika kami shalat di- 
belakang Nabi saw, maka bila beliau mengucapkan: ” Sami'allahu liman 


hamidah”” tidak seorangpun dari kami yang mendahului beliau meletak- 
kan keningnya di tanah?”. (Muttafag 'Alaih) 


ea en Nb AL ye sin nh 
KENA AI Ii Sl NN 
2 AT GT on IYA TA 1g 
mi Jus, uan tas HI di Wo ata YA (aa S5 
AN dy "R antogga Ka 
MIA SENI Gak 5 Ku 
5 ngo NO KA ng . ?1 - 
-Thusoolos «akan ag ah 3 ag SKA Yg 
1086. Dari Anas katanya: '”'Pada suatu kali ketika kami shalat ber- 


sama Rasulullah saw, maka setelah selesai shalatnya beliau menghadap 


572 


kepada kami seraya berkata: '”Wahai manusia, sesungguhnya aku ini 
adalah imam kalian, karena itu janganlah kalian mendahului aku ketika 
ruku', sujud, berdiri maupun ketika meninggalkan tempat shalat, se- 
sungguhryya aku dapat melihat kalian baik dari arah mukaku maupun 
dari belakangku.” (HR. Muslim) 


Kate GK. KA TIA TN Je. KAS NAN 
1335 ENI, Pn SE Petaka sh ali kn Yo 


(6 Pu. 113 2 “81 F: 3 


Ba Ida Ideas TELAGraPNN T Ira Dar ASEAN 
TAG IE Seri BENT H salegim IN 


1087. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah bersabda Rasulullah 
saw: ”'Jangan kalian mendahului imam, jika imam bertakbir, maka ber- 
takbirlah kalian, jika ia mengucapkan: ”'Waladh-dhaalliin”, maka 
ucapkanlah: ?' Aamiin”, jika ia ruku, maka ruku'lah kalian, jika ia 
mengucapkan: ”'Sami'allahu liman hamidah?”, maka ucapkanlah: 
”Rabbanaa lakal hamdu?'. (Muttafag 'Alaih, hanya saja Buchari tidak 
menyebutkan: Jika ia mengucapkan: ?”Waladh-dhaalliin?”.) 


GA IS AGS YAN 
ati SAN A5 Mi Mma Kis pa 
Pm Kate 3 oa As. Teu 25 
Kes - fa s1. , 
S3. Us Ia Yos «hu Has pa 
Je 32 24X 

per Aa KAPAN GA Abal re ES Na 56 25 

ke 
KA 2S uda. Pakan ola rd NAH 


- 


A53 au Hana KAS 


- 


92, TT PA 
- 


573 





aa aa AN AA aa 

ToT hn Ir Jan ar TK 2 bun 

AAN KE AI PG GA 
Ta 


Pa Pp 4, - - 7 7 
Hah Bam Aa SEN SEN aa 


1088. Dari Anas katanya: ''Pada suatu kali, ketika Rasulullah saw 
jatuh dari kudanya, maka lambung kanan beliau terkilir, sehingga beliau 
melakukan salah satu shalat fardhu dengan duduk. Waktu itu kamipun 
ikut shalat dibelakang beliau dengan duduk. Setelah selesai shalatnya, 
maka beliau bersabda: ''Sesungguhnya seorang imam sengaja untuk di- 
ikuti/ditiru, karena itu, jika seorang imam shalat berdiri, maka shalatlah 
kalian dengan berdiri, jika seorang imam ruku', maka ruku'lah kalian, 
jika seorang imam bangkit dari ruku', maka bangkitlah kalian dan jika 
ia mengucapkan: ''Sami'allahu liman hamidah?', maka ucapkanlah: 
”Rabbanaa lakal hamdu?”. Demikian pula jika ia shalat dengan duduk, 
maka shalatlah kalian dengan duduk.” Tentang sabda beliau: ”Jika 
seorang imam shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan 
duduk”, maka Al-Humaidi mengomentari: ''Sebenarnya ucapan 
tersebut diucapkan oleh beliau disaat beliau sedang sakit pada waktu se- 
belumnya. Kemudian pada waktu beliau sakit setelahnya maka beliau 
pernah mengimami shalat dengan duduk sedangkan mereka yang ikut 
shalat dibelakang beliau melakukan shalat dengan berdiri dan beliau 
tidak menyuruh mereka untuk shalat duduk. Sesungguhnya yang dapat 
dijadikan sandaran hukum adalah apa yang telah dilakukan oleh Nabi 
pada yang terakhir, sebab yang dilakukan oleh Nabi yang terakhir juga 
merupakan tuntunan beliau.” (HR. Buchari) 


“6 p Gt “A PISA run 2... 
Kn ake MPA Isun DU: PA KN TN PRIA KAL 
Sui 2 3 K3 (aa ENG Yeh 2 Int As, 
ANA EA IG aa) 7 2G lap Jar BA, EL 
8 Pa an Aa KAK 
SA Ga UNS IIA IK Kah Ka 
s 


ce, 2 ye no ra GA U, ag. 
EN os DST, Cakes Sea das « Aa Asma 3 


TA 


574 


AGE bh Aa K aa Iis 
Heh PETI pa seuah Sasa 


2, “17 2 3 aa , Pe 
Sena, K3 apa w ig Pang 


z- 
Xi BM aan Ng Ternate hk 7 
AE LE KA IE ya dai 


1089. Dari Aisyah katanya: ''Ketika Rasulullah saw sakit keras, 
Bilal datang memberitahu pada beliau bahwa telah tiba waktu shalat. 
Sabda beliau: ”' Suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam?', maka bebe- 
rapa hari selama Rasulullah saw sakit, Abu Bakar menjadi imam shalat. 
Ketika Rasulullah saw merasa sakitnya mulai ringan, maka beliau meng- 
hadiri shalat jamaah dengan dituntun dua orang lelaki. Ketika Abu 
Bakar mendengar langkah Rasulullah saw, maka ia berusaha mundur ke 
belakang. Melihat hal itu, maka Rasulullah saw memberi isyarat agar ia 
tetap berada di tempatnya, sedang beliau duduk di sebelah kiri Abu 

Bakar. Abu Bakra tetap shalat berdiri, sedangkan Rasulullah saw shalat 
duduk. Abu Bakar mengikuti shalat Rasulullah saw, sedang para 
ma' mumnya mengikuti shalat Abu Bakar.” (Muttafag 'Alaih) 

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Bakar hanya mengeraskan 
ucapan takbir kepada ma'mum. 


& # Ari 1 dg SE Pat, Tn 
eh & Ui sa “un ve Sah 
L tgh 


ta Pura Ti. Jera 


1090. Dari Abu Hurairah katanya: '"Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Hendaknya orang-orang yang suka mendahului imam dalam 
mengangkat kepalanya takut pada Allah, kalau-kalau, Allah akan me- 
robah wajah mereka menjadi wajah keledai.” (Muttafag 'Alaih) 


575 





& ai heat 4 


PASAL KEDUA 


Ke. HER JAGA RENA 
2X ai PIA 1S Pr Kanlek Ans 


LP 


Jasih Sanllole, - ai Cs. Jb Anri 
“je buko lia 


1091. Dari Ali dan Mu'adz ibnu Jabal r.a. katanya: ''Telah ber- 
sabda Rasulullah saw: "Jika salah seorang dari kamu menghadiri shalat 
berjamaah, sedangkan i imam telah melakukan shalat, maka segera ikuti- 
lah apa yang dilakukan oleh imam.” (HR. Tirmidzi dan Gikatakan 
bahwa hadits tersebut hadits gharib) 


na L ana “ 1.9 EPA 
AE Hulk pra Lap 
PAN Ben 3 BIAN LAIN AG 
£ 4, 5 1g ae (R53 
Aa Aya Dal kas TB Yg, 09As5 


-. sah 


te 


1092. Dari Abu Hurairah katanya: '”Telah bersabda Rasulullah 
saw: ''Jika kalian datang menghadiri shalat berjamaah dan kalian men- 
dapatkan kami sedang sujud, maka ikutlah sujud, tetapi janganlah ia 
perhitungkan dari bilangan rakaat. Dan barangsiapa yang masih sempat 
mendapatkan ruku' bersama imam, maka berarti ia telah mendapatkan 
satu rakaat”. (HR. Abu Dawud) 


5 v, TN BO Ha al az Si 1, 
Ia Mag Hadi Ie NE NE 


AL. ge TA LN 2, 
MID daan DL Kas glag Cia DA aa Ar 5. 


Ga & pe aa ae 2 
ola SE 2031 Jha AS NS 
A. 
- Gaal 


. 1093. Dari Anas katanya: '"Telah bersabda Rasulullah saw: ''Ba- 
rangsiapa yang mengikuti shalat jamaah mulai awal takbir selama 40 
hari karena Allah, maka Allah akan membebaskan baginya dari dua per- 
uk dari api neraka dan dari sifat munafik.” (HR. Tirmidzi) 


Na a06 Gan jalg ae 


Co 


Aug 3 et 
uas, MEN AAY “D r -— - (2352 
7. Car. Th (Zi 
z PA Canca BIS AP dil ollasi 


122 
Ah, sala gl Ogy ur Pte 


1094. Dari Abu Hurairah katanya: ''Telah NASA Rasulullah 
saw: ''Barangsiapa yang menyempurnakan wudhunya kemudian ia ke 
masjid untuk menghadiri shalat berjamaah, tetapi ia dapatkan para 
jamaah telah selesai melakukan shalat, maka Allah akan memberikan 
padanya pahala seperti pahala mereka yang telah melakukan dan meng- 
hadiri shalat berjamaah, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun”. 
laa Abu Dawud dan Nasa'i) 


Cg MY Ya NG. SAKSI NA 
SEN, 3. Gen uty Ka Op 


- Oka 


23 P en Pe dat 
Eid ola, - TN GAS 3 . Aa as Un ka 
- 35 oa 


577 


1095. Dari Abu Said Al-Khudri katanya: ''Ada seorang datang ke 
masjid ketika Rasulullah saw telah selesai mengerjakan shalat berja- 
maah. Beliau bertanya pada orang lain: '”' Adakah seseorang dari kalian 
yang mau bersedekah pada orang ini, yaitu ikut shalat bersamanya?”' 
Maka salah seorang dari para jamaah berdiri menyertai shalat orang 
itu.” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 


Yi 


BY ah, 
PASAL KETIGA 


KAA ANE PIK Ala 5 -41 
ah ane M Abi Ya 
KENA J3 Atase Lan e: 

A Asa Kinta BN 
Sinaga ea saga Jas. Bra 
HE IS nd Fa 

| Fan € La aa 1x YA Ii 
IE ballgant SE Doang 23 


Ne 


ah 


' pe ,. "0 “D3 "net P 
pa 5 tan Sa Na sh 
“1 LG 90 
” , 9.r L IT aa 
Hasna Aa 3 3 52 sg Pa Ii Peng 
Pa L nga 


aa 
a 


SAK 2 23X.) Mn ANGA 


578 


26 one dia Oka Kei AT das hutka 
an 


— 2 


» - (ega L 


3 ah Ga dAG JIN dia Hg Ja Jo 

- Y, an PPAP, YG Ia an . Pr an 

LA IG KIS AB au 
2 , 


2. PIR Fera 8. 


1 2 Gt Pan Kaya 
 arUn Kasar Heas daa 


A 
4 


: Gps ERA Apar 


ae Ea elu Tx 
Usa “aa. Taat An Gek 


1096. Dari Ubaidillah bin Abdillah katanya: '' Aku pernah datang 


kepada Aisyah dan berkata: ''Maukah engkau menceritakan padaku 
tentang sakitnya Rasulullah saw?” Jawab Aisyah: '' Ya”. Selanjutnya 
kata Aisyah: ''Ketika Rasulullah saw sakit keras, maka beliau bertanya: 
? Apakah para jamaah telah shalat?” Jawab kami: ”' Mereka belum sha- 
lat wahai Rasulullah, mereka masih menunggumu”. Sabda beliau: 


579 


” Ambilkan aku setimba air.” Kata Aisyah: "Setelah kami ambiikan se- 
timba air, maka beliau segera mandi. Ketika beliau hendak berdiri, maka 
beliau terjatuh tak sadarkan diri, ketika beliau sadar, maka beliau ber- 
tanya: ''Apakah para jamaah telah shalat?”” Jawab kami: ''Mereka be- 
lum shalat wahai Rasulullah, mereka masih menunggumu?”?. Sabda be- 
liau: '' Ambilkan bagiku setimba air.” Kata Aisyah: ?”Setelah kami am- 
bilkan setimba air, maka beliau duduk dan mandi. Ketika beliau hendak 
berdiri, maka beliau terjatuh tak sadarkan diri lagi. Ketika beliau sadar, 
maka beliau bertanya: ''Apakah para jamaah telah shalat?” Jawab 
kami: ''Mereka belum shalat wahai Rasulullah, mereka masih menung- 
gumu'”. Sabda beliau: '' Ambilkan aku setimba air.” Kata Aisyah: ''Se- 
telah kami ambilkan setimba air, maka beliau duduk dan mandi. Ketika 
beliau hendak bangkit, maka beliau terjatuh tak sadarkan diri. Ketika 
beliau sadar, maka beliau bertanya: ''Apakah para jamaah telah 
shalat?” Jawab kami: ''Mereka belum shalat wahai Rasulullah, mereka 
masih menunggumu”. Pada waktu itu para jamaah masih menunggu di 
masjid untuk melakukan shalat isya? akhir bersama Rasulullah saw. 
Nabi saw menyuruh seseorang untuk memerintahkan Abu Bakar men- 
jadi imam shalat. Utusan Rasulullah datang kepada Abu Bakar dan ber- 
kata: ”' Sesungguhnya Rasulullah saw menyuruhmu untuk menjadi imam 
shalat.” Abu Bakar - seorang yang lemah lembut - berkata kepada 
Umar: ” Wahai Umar, sebaiknya kamu saja yang menjadi imam.” Kata 
Umar: '"Engkau lebih pantas untuk menjadi imam?”. Maka sejak saat itu 
Abu Bakar menjadi imam selama Rasulullah saw masih sakit. Ketika Ra- 
sulullah saw merasa bahwa sakitnya agak ringan, maka beliau berusaha 
menghadiri shalat dhuhur berjamaah dengan dituntun oleh dua orang 
lelaki. Pada waktu itu kebetulan Abu Bakar sedang menjadi imam. 
Ketika melihat bahwa Abu Bakar hendak mundur ke belakang, maka 
Rasulullah saw memberi isyarat agar Abu Bakar tidak mundur. Waktu 
itu Nabi saw minta didudukkan di sisi Abu Bakar. Setelah didudukkan 
di sisi Abu Bakar, maka beliau melakukan shalat sambil duduk.” Kata 
Ubaidullah: "Ketika cerita Aisyah ini aku konfirmasikan dengan Abdul- 
lah ibnu Abbas, maka ia tidak mengingkari sedikitpun dari kebenaran 
cerita itu, hanya saja ia bertanya: ”' Apakah Aisyah menyebutkan nama 
seseorang yang ikut menuntun Nabi disamping Al-Abbas?” Jawabku: 
”Tidak”. Kata Abdullah ibnu Abbas: Orang itu adalah Ali bin Abi 
Thalib r.a.” (Muttafag 'Alaih) 


580 


3 Jek de: sana Nay 


Pan a 9. 
tg. 


AAS 16 AAN BSN KE bag Bh Da 
PN JAS 
1097. Dari Ab Hurairah katanya: ”' Barangsiapa yang Mendapatkan 
satu ruku', maka berarti ia telah mendapatkan sujud, dan barangsiapa 
yang tidak mendapatkan bacaan surat Al-Fatihah, maka ia HAN men- 
dapatkan kebaikan yang banyak.” (HR. Malik) 
PTE PA PN 4 ta Ie 
MANA Alaik Len iuaIA 3 SBI SNN 
hai - 


MUA 1 Matah ag Alt LE 


1098. Dari Abu Hurairah katanya: ”'Seorang yang mengangkat ke- 
palanya atau pun menurunkannya sebelum imam, sesungguhnya dahi 
orang itu berada ditangan syaitan.” (HR: Malik) 


7 “. . -. - , - 
MR Mo ka 
BAB SESEORANG YANG MENGERJAKAN 
SHALAT FARDHU DUA KALI 


2 ap 


2 Nih, 


PASAL PERTAMA 


Ke A JEB AA SE AKA HA 
“3 7 ad ” 


Apit - Parera ENG Kantata 


1099. Dari Jabir katanya: ''Biasanya, setelah Mu'adz bin Jabal ikut 
shalat berjamaah bersama Rasulullah saw, maka ia pulang untuk meng- 
imami shalat bagi kaumnya.” (Muttafag ' Alaih) 


SK at CERIA 4 AN 


3 ai tedsan Aa3 Dang Gasii P Kan 
- Wnjas (alolau. Kei 


1100. Dari Jabir juga katanya: ''Biasanya Mu'adz ibnu Jabal ikut 
shalat isya” bersama Nabi saw, kemudian jika ia kembali ke kampung- 
nya, maka ja menjadi imam shalat isya? bagi mereka. Dan shalat isya'- 
nya yang kedua ini merupakan nafilah baginya”. 

(HR. Al Baihagi dan Buchari) 


582 


P4 aa 


& Wat Ma 3 
PASAL KEDUA 


4 


pan SE GS SN LEAN 
ISI Mela Aa Sa Kaali 


TC — tp 9” 


A3 A3 AAA god 


- 


Ken : 53 Ga 9 rap Au Ke Ae Ke 

Tae AN Ona ee PELAN CB EA 
FAN £ Pa .. Si - 
Gala Ga. K3 AA 


“13 (G2 12 
. 


6, ea KA AGE, Ig 
No saolb Abu GeAl ola: u- Ha 


1101. Dari Yazid ibnul Aswad katanya: "Ketika aku ikut melaku- 
kan ibadah haji bersama Rasulullati saw, aku sempat ikut berjamaah 
shalat subuh bersama beliau di masjid Al-Khaif. Ketika beliau telah se- 
lesai shalatnya, maka beliau mendapatkan dua orang dibelakang shaf 
yang tidak ikut shalat bersama beliau. Sabda beliau: '”'Bawalah kemari 
kedua orang itu.” Ketika kedua orang itu menghadap kepada Rasulullah 
saw dengan gemetar tubuh keduanya, maka tanya beliau: ''Apa yang 
menghalangi kalian berdua untuk ikut shalat bersama kami?”' Jawab ke- 
dua orang itu: '” Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah melakukan 
shalat di tempat kami”. Sabda beliau: ''Jangan kalian ulangi hal itu se- 
kali Jagi, jika kalian telah melakukan shalat ditempat kalian, kemudian 
kalian mendatangi suatu masjid yang ketika itu mereka masih melaku- 
kan shalat berjamaah, maka ikutlah berjamaah bersama mereka dan 
shalat kalian merupakan shalat nafilah bagi kalian”. 

(HR. Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i) 


583 


23 SA aah : 


PASAL KETIGA 


SS EA. ANE Ab BLN 


Pre Yg A3. BIAN SEL Hse AAS dadu 
2. 0,2. £ . Ge - P 
iB AG daa. C3 Is MAP UNA AA 


23 ,.. 9 agak sc “ng Near 
ANE, Tata ANN 


PENA Aan 
35 sate SANA. pa 
BI Tah ag -3 AE Ia RN 


ai 


Sy ob KE RO Pune 23 


1102. Dari Busur ibnu Mihjan dari ayahnya katanya: ''Pada suatu 
kali ketika ia berada di majlis Rasulullah saw, maka sang muadzdzin 
mengumandangkan igamah, setelah selesai shalatnya, maka beliau men- 
dapatkan Mihjan tidak ikut berjamaah bersama beliau. Tanya beliau: 
”Apa yang menghalangimu untuk ikut shalat berjamaah bersama 
kami?, bukankah engkau seorang muslim?” Jawab Mihjan: "Wahai 
Rasulullah, memang aku seorang muslim, tapi aku tadi sudah melaku- 
kan shalat bersama keluargaku'”. Sabda Rasulullah saw: ''Jika kamu da- 
tang pada suatu masjid, sedang kami telah melakukan shalat, maka 
tidak mengapa engkau ikut berjamaah lagi walaupun engkau telah mela- 
kukan shalat.” (HR. Malik dan Nasa'i) 


GC 
Yi Lg 


PAN 


Pa 
Pe 
G1 7 “aan beten 


LI IA - 3 2 ea pa Jawara NY 


YAN 


584 


s 2. yg 


NG OT Ata 2 
| Wa daa LA : KAK Hub Ja 


P3 PP KA tg 4 $.- IC NK Pl 
IU be : Solat RATA 


nan 


Ka Hang Ga Aj Ra Op Sg al 


2 505 gala i Uilkola « SERU 


1103. Dari Salah seorang dari saka Asad ibnu Huzaimah bahwasa- 
nya ia pernah bertanya pada Abu Ayyub Al Anshari: ?” Bagaimanakah 
jika salah seorang dari kami telah melakukan shalat di rumahnya, kemu- 
dian ia datang ke masjid, ia dapatkan para jamaah hendak melakukan 
shalat berjamaah sehingga ia pun ikut berjamaah bersama mereka?” 
Jawab Abu Ayyub: ''Pertanyaan seperti itu pernah kami tanyakan pada 
Nabi saw. Maka sabda beliau: ''Orang itu akan mendapatkan pahala 
shalat aa ” (HR. Malik dan Abu Dawud) 


Pria ta (a £ S3 33 
ANUS Ab Naa -Jb JEJAIN Ng 
$ p AA pr NA 1, 2 2 
aM 23 srede Ii ul ke) 2 d9 2 
Layan T Abatokiha AA SG 
sa MUA 3 &. PNP RA Is 
2. Sha. an K3 NETA NG ISA GG 


Pa Naa Ope” “« 3 Te 


Lola db. Ale Ne. da3 aa 
TAN CA SA IA da 3 


- — ” Ye Sak aa (3 Fat) “2 
“ag at olah Aga ola KG TS 


1104. Dari Yazid ibnu Amir katanya: ”'Pada suatu kali ketika aku 
datang di masjid Rasulullah saw aku dapatkan beliau sedang shalat ber- 


585 


jamaah. Aku segera duduk dan tidak ikut shalat berjamaah bersama 
beliau. Setelah selesai shalatnya, ketika Rasulullah saw melihat aku 
masih duduk ditempatku semula, maka beliau bertanya: '”Wahai Yazid 
bukankah engkau seorang muslim?” Kataku: ''Benar wahai 
Rasulullah”. Tanya beliau: '' Mengapa engkau tidak ikut shalat bersama 
kami?” Kataku: '”Tadi aku telah shalat di rumahku, wahai Rasulullah, 
sebab aku kira engkau telah melakukan shalat berjamaah'”. Sabda be- 
liau: Jika engkau mendatangi suatu masjid dan engkau mendapati para 

. jamaah sedang melakukan shalat, maka ikutilah shalat bersama mereka, 
walaupun engkau telah melakukan shalat, sebab shalatmu yang ini akan 
merupakan nafilah, sedang shalat mereka merupakan shalat fardhu.” 
(HR. Abu Dawud) 


Ka 1 Is A. Cek AE s0 
Ta NE Ne MEA s3 an 


Pn 9 23 LI 


- ” 4 “ 

JG o AKG 

291 du, Aa MW Sun 
AA Ia Ion Sl AE bi M3s 

RA 

. Sita ola, 
1105. Dari Ibnu Umar bahwasanya, ada seorang bertanya padanya: 
”Kalau aku telah melakukan shalat di rumahku, kemudian aku pergi ke 
suatu masjid dan di masjid itu aku dapatkan para jamaah sedang mela- 
kukan shalat berjamaah, bolehkah aku ikut shalat bersama mereka?” 
Jawab ibnu Umar: ”'Boleh”. Tanya orang itu: '' Yang manakah di an- 
tara kedua shalatku itu yang aku jadikan sebagai shalat fardhu?” Kata 
ibnu Umar: ”' Yang memberikan penilaian seperti itu hanyalah Allah, 


sedangkan kamu tidak berhak memberikan penilaian sedikitpun tentang 
kedua shalatmu.” (HR. Malik) 


. “9 PP un — 9 Nat Sato 
ILK ZUK Ie. Kyaa Joe APP TAG 


ET. "- 
Pad TanGa 2 


an PAK NAN CS peran KA OR sin 


A' 


- 
- 


.. 


N 


586 


21 . 
Pe “355 9nae Ia lolas Me PATIN 
1106. Dari Sulaiman maula Maimunah: Ketika kami bertemu 
dengan Ibnu Umar di salah satu masjid yang berada di ''Bilaath”..19, 
kami dapatkan para jamaah sedang melakukan shalat berjamaah, se- 
dangkan Ibnu Umar tidak ikut melakukan shalat. Tanyaku: '' Mengapa 
engkau tidak ikut shalat bersama mereka?” Jawab Ibnu Umar: ”Tadi 
aku telah shalat dan aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: 
”Jangan kamu mengerjakan satu shalat fardhu dua kali dalam satu 
hari.” (HR. Achmad, Abu Dawud dan Nasa'i) 


| Jay KA dos Do Pt UV 
a12 11 1L P3. 

Olayu anna dari S3 wa Lali 

5 Sa 


1107. Dari Naafi' katanya: '' Abdullah ibnu Umar pernah berkata: 
Barangsiapa yang melakukan shalat maghrib ataupun subuh, ke- 
mudian ia mendapatkan kedua shalat itu sedang dilakukan oleh para 
jamaah, maka janganlah ia mengulangi shalatnya.” (HR. Malik) 


16) Salah satu tempat terkenal di Madinah 


587 


